





I I HIM ISIS 
PILSAfAl 

KARL MARX 

(Jawaban atas Filsafat Kamiskinan 
□leh: M. Proudhon) 



Judul asli: The Poverty 0f Phylescphy 

Pengarang: Karl Marx 


Edisi Indonesia: Pemiskinan Pilsafat 

alih bahasa: Oey Hay Djoen 
editor: Edi Cahyono 


Pengutipan untuk keperluan resensi dan keilmuan dapat 
dilakukan setelah memberitahukan terlebih dulu 
pada Penerjemah/Penerbit 

Memperbanyak atau reproduksi buku terjemahan ini dalam bentuk 
apa pun untuk kepentingan komersial tidak dibenarkan 

Hak Cipta dilindungi Undang-undang 
All Rights Reserved 

Modified & Authorised by: Edi Cahyono, Webmaster 
Disclaimer & Copyright Notice © 2007 (Renaissance 



I I HIM ISIS 
PILSAfAl 

KARL MARX 

(Jawaban atas Filsafat Kamiskinan 
□leh: M. Proudhon) 


alih bahasa: Oey Hay Djoen 


(a)ep's (Renaissance 



ISI 


PRAKATA PADA EDISIJERMAN PERTAMA 

□leh Frederick Engels viii 

PRAKATA PADA EDISI JERMAN KEDUA 

□leh Frederick Engels xxvi 


KARL MARX. KEMISKINAN FILSAFAT 
jawaban pada "Filsafat Kemiskinan" oIeIi M. Proudhon 

Prakata 

Bab. ISEBUAH PENEMUANILMIAH BARU 

1. Antitesis Nilai Pakai dan Nilai Tukar 

2. Nilai Bentukan atau Nilai Sintetik 

3. Penerapan Hukum Prnpnrsinnalitas Nilai 

A. Liang 

B. Kerja Lebih (Surplus) 

Bab. IIMETAFISIKA EKONOMI-POLITIK 

1. Metnde 

PengamatanPertama 
Pengamatan Kedua 
Pengamatan Ketiga 
Pengamatan Keempat 
Pengamatan Kelima 
Pengamatan keenam 
Pengamatan Ketujuh dan Terakhir 

2. Pembagian Kerja dan Permesinan 

3. Persaingan dan Mnnnpnli 

4. Pemilikan atau Sewa Tanah 

5. Pemngnkan-pemngnkan dan Knmbinasi- knmbinasi Pekerja 


xxviii 


14 

43 

43 

BB 

74 

74 

75 
BB 
81 
B2 
84 
BB 
31 
37 
114 
123 
I3B 


VI 



Kemiskinan Filsafat 


LAMPIRAN-LAMPIRAN 


Marx padaP.V. Annenkov 

149 

Marx pada J.B.SchwaitzEr 

195 

Dari Karya Marx: Sumbangan pada Kritik EkDnDmi-Palitik 

175 

MEngEnai Masalah PErdagangan Babas 

179 



EEAEAEl GLEE EEEEEEICE ENGELS 
Pada Edisi Eertama Jerman 


Karya ini ditulis pada musim dingin 1846-47, ketika Marx telah 
menjernihkan bagi dirinya sendiri pokok-pokok dasar pandangan 
historikal dan ekonomikalnya yang barn. Karya Proudhon Systeme des 
Contradictions economiques ou Philosophic de la Misere , yang baru 
saja terbit, telah memberikan kesempatan baginya untuk 
mengembangkan pokok-pokok dasar ini dalam beroposisi terhadap 
pandangan-pandangan seseorang yang, kemudian, akan menduduki 
tempat utama di antara kaum Sosialis Perancis yang masih hidup. Sejak 
waktu mereka berdua di Paris sering melewatkan bermalam-malam 
hingga untuk mendiskusikan masalah-masalah ekonomi, jalan-jalan 
mereka telah kian berpisah; buku Proudhon membuktikan bahwa sudah 
terdapat suatu jurang yang tidak terjembatani di antara mereka. 
Mengabaikannya pada waktu itu tidaklah mungkin, dan karenanya, Marx 
dengan jawabannya ini merekam keretakan yang tidak dapat diperbaiki 
itu. 

Pendapat umum Marx mengenai Proudhon dapat dijumpai dalam 
karangandyang dilampirkan pada prakata ini, yang dimuat dalam 
Sozialdemokrat, Berlin, no. 16, 17 dan 18, di tahun 1865. Ini adalah 
satu-satunya karangan yang ditulis Marx untuk surat-kabar itu; usaha- 
usaha Herr von Schweitzer, yang tidak lama kemudian menjadi jelas, 
untuk memandunya mengikuti garis-garis feodal dan pemerintah 
memaksa kita secara terbuka mengumumkan akhir kerja-sama kita yang 
cuma berusia beberapa minggu. Bagi Jerman karya ini pada waktunya 
yang tepat mempunyai suatu arti-penting yang Marx sendiri tak-pemah 
bayangkan. Bagaimana ia dapat mengetahui bahwa, dengan menghantam 
Proudhon, ia telah memukul Rodbertus, pujaan para pemburu tempat 
dewasa ini, yang namanya saja ketika itu tidak dikenalnya? Di sini bukan 
tempatnya untuk mempersoalkan hubungan Marx dengan Rodbertus; 

1 EngEls merujuk pada SuratpadaJ.B.SchwEitzEr, tanggal 24 Januari 18B5 dari Karl Marx. Lihat 
penerbitan ini, hal. 177-185. 



Kemiskinan Filsafat | ix 

suatu peluang untuk melakukan itu pasti akan terbuka bagiku di waktu 
dekat. Di sini cukuplah dicatat, bahwa ketika Rodbertus menuduh Marx 
merampok dirinya dan dalam Capital tanpa menyebutnya telah dengan 
bebas menggunakan karyanya Zur Erkenntnis, dsb., maka Rodbertus 
telah melancarkan suatu fitnahan yang hanya dapat dijelaskan sebagai 
muntahan kebencian seorang genius yang disalah-mengerti dan karena 
kebutaan (ketidak-tahuan)-nya yang luar biasa mengenai hal-hal yang 
terjadi di luar Prusia, dan teristimewa mengenai literatur sosialis dan 
ekonomi. Tuduhan-tuduhan ini maupun karya Rodbertus tersebut di atas 
tidak pemah sampai pada (terbaca oleh) Marx; segala yang diketahuinya 
mengenai Rodbertus adalah ketiga Soziale Briefe (Surat-surat Sosial)- 
nya dan itupun jelas tidak terjadi sebelum tahun 1858 atau 1859. 

Terdapat dasar yang lebih kuat bagi pemyataan Rodbertus dalam surat- 
surat ini, bahwa ia sudah menemukan nilai bentukan dari Proudhon itu 
sebelum Proudhon sendiri; tetapi di sini juga benar bahwa ia secara 
keliru membanggakan dirinya sebagai penemu pertama. Bagaimanapun, 
atas dasar itu Rodbertus diliput oleh kritik dalam karya ini, dan ini 
memaksa diriku dengan ringkas menyoalkan karya kecilnya yang 
mendasar/fundamental: Zur Erkenntnis unsrer staatswirschaftlichen 
Zustande (Sumbangan pada Pengetahuan mengenai Kondisi-kondisi 
Ekonomi Nasional kita), 1842, sejauh hal ini mengedepankan antisipasi- 
antisipasi Proudhon maupun komunisme Weitling yang juga (dan 
kembali secara tidak disadari) terkandung di dalamnya. Selama/sejauh 
sosialisme modern, tanpa mempedulikan apapun kecenderungannya, 
berangkat dari ekonomi-politik burjuis, ia hampir secara khusus 
mengaitkan dirinya pada teori nilai Ricardo. Kedua proposisi yang 
diproklamasikan Ricardo pada tahun 1817, tepat pada permulaan Prin- 
ciples- nya, bahwa nilai barang-dagangan yang manapun semurninya 
dan semata-mata ditentukan oleh kuantitas kerja yang diperlukan untuk 
produksinya, dan 2 bahwa produk dari seluruh kerja sosial dibagi di antara 
ketiga klas: para pemilik tanah (sewa), kaum kapitalis (laba) dan kaum 
pekerja (upah), dan sejak 1821 telah dipakai di Inggris untuk kesimpulan- 
kesimpulan sosialis, dan untuk sebagian dengan ketajaman dan ketegasan 
yang sedemikian rupa hingga literartur ini, yang kini telah nyaris lenyap, 
dan yang sebagian besamya pertama-tama telah ditemukan kembali oleh 



Marx, masih tidak terungguli sampai munculnya Capital. Mengenai ini 
akan kubahas lain kali. 

Maka, apabila pada tahun 1842, Rodbertus untuk dirinya menarik 
kesimpulan-kesimpulan sosialis dari proposisi-proposisi di atas, itu 
memang suatu langkah maju yang sangat berarti bagi seorang Jerman 
waktu itu, tetapi hanya bagi Jerman hal itu dapat diperingkatkan sebagai 
sebuah penemuan baru. Bahwa suatu penerapan teori Ricardian seperti 
itu adalah jauh daripada baru telah dibuktikan oleh Marx terhadap 
Proudhon yang menderita kecongkakan/keangkuhan serupa. Siapa saja 
yang sedikit-banyak mengetahui kecenderungan ekonomi-politik di 
Inggris pasti mengetahui pula bahwa nyaris semua kaum Sosialis di 
negeri ini telah, pada waktu-waktu yang berbeda-beda, menyarankan 
penerapan teori Ricardian secara ekualitarian. Kita dapat mengutib untuk 
M. Proudhon: Hodgskin, Political Economy, 1827; William Thomp¬ 
son, An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth Most 
Conducive to Human Happiness, 1824; T.R. Edmonds, Practical Moral 
and Political Economy, 1828, dsb. dsb. dan empat halaman lagi dsb.nya. 
Kita akan membatasi diri kita dengan mendengarkan seorang komunis 
Inggris, Tuan Bray.... dalambukunyayang patut diperhatikan, Labour’s 
Wrongs and Labour’s Remedy, Leeds, 1839. 2) 

Dan kutiban-kutiban dari Bray saja, yang diberikan di sini, sudah 
menghabisi sebagian besar tuntutan akan prioritas yang diajukan oleh 
Rodbertus. 

Pada waktu itu Marx belum pernah memasuki ruang-baca Museum 
Inggris. Di samping perpustakaan-perpustakaan Paris dan Brussel, 
kecuali buku-buku dan ringkasan-ringkasanku yang dilihatnya selama 
seminggu perjalanan di Inggris yang kami lakukan bersama pada musim 
panas tahun 1845, Marx hanya mempelajari buku-buku seperti yang 
dapat diperoleh di Manchester. Literatur bersangkutan, karenanya, pada 
tahun-tahun 40-an sama sekali tidak begitu mudah didapatkan seperti 
halnya sekarang. Jika hal ini, betapapun, masih belum diketahui oleh 
Rodbertus, maka itu semata-mata dikarenakan kesempitan dirinya yang 


Tihat penerbitan ini, hal. G0-G9. 



Kemiskinan Filsafat | ix 

lokal Prusia itu. Ia adalah pendiri sebenamya dari sosialisme yang khas 
Prusia dan kini, akhirnya, mendapatkan pengakuan itu. 

Tetapi, bahkan di Prusia tercintanya itu, Rodbertus bukannya dibiarkan 
melenggang. Padatahun 1859, Contribution to the Critique of Political 
Economy, Bagian I, dari Marx, telah diterbitkan di Berlin. Di situ, di 
antara keberatan-keberatan para ahli ekonomi terhadap Ricardo, telah 
dikemukakan sebagai keberatan kedua, hal.40: 

"Jika nilai tukar suatu praduk adalah sama dengan waktu kerja yang dikandungnya, maka nilai 
tukar satu hari kerja adalah sama dengan preduknya. Atau upah itu mesti sama dengan praduk 
kerja itu. Sedangkan kenyataannya adalah yang sebaliknya." 

Mengenai ini terdapat catatan berikut: 

"Keberatan yang diajukan terhadap Ricardo dari sisi aknnnmikal ini, kemudian dilanjutkan dari sisi 
SDsialis. Dengan mengandaikan ketepatan tearetikal pErumusan itu, praktek dipersalahkan karena 
bertentangan de-ngan teari dan masyarakat burjuis diundang untuk dalam praktek manarik 
kesimpulan-kesimpulan yang diparkirakan itu dari azas tEDrEtikalnya. DEngan cara ini, SEtidak- 
tidaknya, kaum Snsialis Inggris mEmpErtEntangkan pErumusan Ricardian mEngEnai nilai tukar 
dEnganEkanami-pulitik" 

Dalam catatan yang sama terdapat suatu rujukan pada Poverty of Phi¬ 
losophy, Marx, yang ketika itu bisa didapatkan di semua tuku 
buku.Karenanya, Rodbertus mempunyai cukup peluang untuk 
meyakinkan dirinya sendiri apakah penemuan-penemuannya dari tahun 
1842 memang benar-benar baru. Gantinya itu ia berulang-ulang 
memproklamasiksan (kebaruan) penemuan-penuamnya dan 
memandangnya sedemikian tiada-bandingannya, sehingga tak pernah 
disadarinya bahwa Marx mungkin secara tidak-bergantung menarik 
kesimpulan-kesimpulannya dari Ricardo, presis seperti Rodbertus 
sendiri. Itu mustahil! Marx telah merampok darinya - dirinya, kepada 
siapa Marx yang sama itu telah menawarkan setiap fasilitas untuk 
meyakinkan dirinya sendiri, betapa lama sebelum mereka berdua, 
kesimpulan-kesimpulan ini, setidak-tidaknya masih dalam bentuk kasar 
dari Rodbertus, telah sudah diajukan di Inggris! 

Penerapan paling sederhana dari teori Ricardian memang seperti yang 



xii I KARL MARX 

di atas itu. Dalam banyak kasus itu telah menghasilkan wawasan 
mengenai asal-usul dan sifat nilai lebih yang jauh melampaui Ricardo, 
seperti -antara lain- dalam kasus Rodbertus. Kecuali dari kenyataan 
bahwa dalam hal ini ia sama sekali tidak mengajukan sesuatu yang belum 
pernah dikatakan sebelumnya -sekurang-kurangnya secara sama 
baiknya- penyajiannya mengandung kelemahan seperti yang dikandung 
oleh pendahulu-pendahulunya karena ia menerima -secara tidak kritikal 
dan tanpa sedikitpun penelitian- kategori-kategori ekonomikal 
mengenai kerja, modal, nilai, dsb. dalam bentuk kasarnya, yang melekat 
pada wujud-wujud eksternalnya, dan sebagaimana semua itu diwariskan 
kepadanya oleh para ahli ekonomi itu. Dengan begitu ia tidak hanya 
memotong jalannya sendiri dari semua perkembangan selanjutnya - 
berbeda dengan Marx, yang adalah yang pertama menghasilkan sesuatu 
dari proposisi-proposisi yang begitu sering diulang-ulang selama 
enampuluh-empat tahun terakhir - namun, sebagaimana akan 
dibuktikan, ia membuka bagi dirinya sendiri jalan yang membawanya 
langsung ke utopia. 

Penerapan teori Ricardian di atas, bahwa seluruh produk sosial adalah 
milik kaum pekerja sebagai produk mereka, karena merekalah satu- 
satunya produsen sesungguhnya, langsung membawa pada komunisme. 
Tetapi, sebagaimana Marx juga menunjukkannya dalam pasase yang 
dikutib di atas, secara formal itu secara ekonomikal tidak-tepat, karena 
itu cuma suatu penerapan moralitas pada perekonomian. Menurut 
hukum-hukum ilmu-ekonomi burjuis, bagian terbesar produk bukan 
kepunyaan kaum pekerja yang telah memproduksinya. Jika kita sekarang 
mengatakan: itu tidak adil, itu tidak semestinya begitu, maka itu tidak 
mempunyai persangkutan langsung dengan perekonomian. Kita hanya 
sekedar mengatakan bahwa kenyataan ekonomikal ini bertentangan 
dengan kesadaran kita akan moralitas. Karenanya, Marx tidak pernah 
mendasarkan tuntutan-tuntutan komunisnya pada hal ini, melainkan pada 
keruntuhan tidak-terelakkan dari cara produksi kapitalis yang dari hari 
ke hari berlangsung di depan mata kita hingga suatu deraj at yang semakin 
tinggi; ia hanya mengatakan bahwa nilai lebih terdiri atas kerja yang 
tidak dibayar, yang memang suatu kenyataan sederhana. Tetapi yang 
secara formal mungkin secara ekonomikal tidak-tepat, dapat juga benar 



Kemiskinan Filsafat | xiii 


dari sudut pandangan sejarah dunia. 

Jika kesadaran moral massa menyatakan suatu kenyataan ekonomi tidak 
adil, sebagaimana telah dilakukan dalam hal perbudakan atau kerja 
perhambaan, itu adalah bukti bahwa kenyataan itu sendiri telah lewat- 
masa-hidupnya, bahwa fakta ekonomi lainnya telah muncul, dan oleh 
karenanya fakta ekonomi sebelumnya telah menjadi tidak tertanggungkan 
dan tidak dapat dipertahankan lagi. Karena itu, suatu kandungan 
ekonomikal yang benar sekali mungkin tersembunyi di balik ketidak- 
benaran ekonomikal formal itu. Di sini bukan tempatnya untuk 
mempersoalkan secara lebih cermat arti-penting dan sejarah mengenai 
teori nilai-lebih. 

Bersamaan dengan itu dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan lain, dan 
memang telah ditarik, dari teori nilai Ricardian. Nilai barang-barang 
dagangan ditentukan oleh kerja yang diperlukan untuk produksinya. 
Namun, telah ditemukan, bahwa dalam dunia yang buruk ini, barang- 
barang dagangan kadang-kadang dijual di atas, kadang-kadang di bawah 
harganya, dan memang tidak hanya sebagai suatu hasil variasi-variasi 
dalam persaingan. Tingkat laba mempunyai kecenderungan yang sama 
besarnya untuk dipersamakan pada tingkat sama bagi semua kapitalis 
karena harga barang-barang dagangan mesti diturunkan pada nilai kerja 
oleh kelakuan persediaan dan permintaan. Tetapi tingkat laba 
diperhitungkan atas total modal yang ditanamkan dalam sebuah 
perusahaan industrial. Karena kini produk setahun dalam dua cabang 
industri yang berbeda dapat mewujudkan kuantitas-kuantitas kerja yang 
sama dan, oleh karenanya, dapat mewakili nilai-nilai yang sama, dan 
upah-upah juga mungkin sama tingginya dalam kedua-duanya, 
sedangkan modal yang ditanamkan dalam satu cabang mungkin, dan 
acapkali adalah, dua atau tiga kali lebih besar daripada dalam cabang 
lainnya itu, maka hukum n ilai Ricardian, seperti telah ditemukan sendiri 
oleh Ricardo, di sini menjadi berkontradiksi dengan hukum kesamaan 
tingkat laba. Jika produk-produk kedua cabang industri itu dijual pada 
nilai-nilai mereka, maka tingkat-tingkat laba tidak dapat sama; namun, 
jika tingkat-tingkat laba itu sama, maka produk-produk dari kedua 
cabang industri itu jelas tidak dapat selalu dijual pada nilai-nilai mereka. 
Demikianlah, kita dapatkan suatu kontradiksi di sini, suatu antinomi 



xiv | KARL MARX 

dari dua hukum ekonomi, yang pemecahan praktikalnya menurut Ricardo 
(Bab I, Seksi 4 dan 5) pada umumnya terjadi dengan menguntungkan 
tingkat laba dengan mengorbankan ongkos nilai. 

Tetapi definisi Ricardian mengenai nilai, sekalipun ciri-ciri khasnya/ 
wataknya yang tidak menyenangkan, memiliki sebuah ciri yang 
menjadikannya disenangi oleh burjuis yang baik. Ia menghimbau/ 
memikat dengan kekuatan yang tidak dapat dilawan pada rasa 
keadilannya. Keadilan dan kesamaan hak-hak merupakan pilar-pilar 
dasar di atas mana kaum burjuis abad-abad ke delapan-belas dan 
sembilan-belas ingin membangunkan bangunan sosialnya di atas puing- 
puing ketidak-adilan, ketidak-samaan dan hak-istimewa feodal. Dan 
penentuan nilai barang-barang dagangan oleh kerja dan pertukaran bebas 
produk-produk kerja, yang berlangsung menurut ukuran nilai antara 
para pemilik barang-dagangan dengan hak-hak yang sama inilah, seperti 
sudah dibuktikan oleh Marx, merupakan dasar-dasar sesungguhnya di 
atas mana seluruh ideologi politikal, yuridikal dan filosofikal burjuasi 
modern telah dibangun. Sekali diakui bahwa kerja adalah ukuran nilai 
sebuah barang-dagangan, maka perasaan-perasaan halus burjuis yang 
baik tidak bisa tidak terluka oleh kekejian suatu dunia yang, sambil 
secara formal mengakui hukum dasar keadilan, dalam kenyataannya 
pada setiap saat tampak mengenyampingkannya tanpa sedikitpun 
penyesalan. Dan terutama para burjuis kecil, yang kerjanya dengan 
sepenuh kejujuran -bahkan kalaupun itu hanya dari para pekerja dan 
pemagangnya- dari hari ke hari semakin dikurangi nilainya oleh 
persaingan produksi besar-besaran dan permesinan, produser kecil ini, 
terutama, mesti menghasratkan suatu masyarakat di mana pertukaran 
produk-produk menurut nilai kerjanya pada akhimya merupakan suatu 
kebenaran yang lengkap dan tidak berubah-ubah. 

Dengan kata-kata lain, ia pasti mengharapkan sebuah masyarakat di 
mana satu hukum tunggal mengenai produksi barang-dagangan 
khususnya berlaku dan secara sepenuhnya, tetapi dengan menghapuskan 
kondisi-kondisi agar ia benar-benar dapat berlaku, yaitu, hukum-hukum 
lain mengenai produkski barang-dagangan dan, kemudian, hukum- 
hukum produksi kapitalis. 



Kemiskinan Filsafat | xv 

Betapa dalam utopia ini telah berakar dalam cara berpikir burjuasi kecil 
modem —riil atau ideal- telah dibuktikan oleh kenyataan bahwa ia sudah 
secara sistematis dikembangkan oleh John Gray pada tahun 1831, bahwa 
ia telah diuji dalam praktek dan secara teoretikal dikhotbahkan secara 
luas di Inggris pada tahun-tahun 30-an, bahwa ia diproklamasikan 
sebagai kebenaran terakhir oleh Rodbertus di Jerman pada tahun 1842 
dan oleh Proudhon di Perancis pada tahun 1846, dan bahkan 
diproklamasikan kembali oleh Rodbertus pada tahun 1871 sebagai 
pemecahan atas masalah sosial itu dan sebagai, boleh dikatakan, surat- 
wasiat sosialnya, dan bahwa pada tahun 1884 ia kembali menemukan 
penganut-penganutnya di antara gerombolan pemburu-tempat (- 
kedudukan) yang atas nama Rodbertus menetapkan diri-mereka sendiri 
untuk mengeksploitasi sosialisme negara Prusia. 

Kritik atas utopia ini telah begitu lengkap dan tuntas diberikan oleh 
Marx, baik terhadap Proudhon maupun terhadap Gray (lihat lampiran 
pada karya ini), sehingga aku dapat membatasi diriku di sini pada 
beberapa pernyataan mengenai bentuk pembuktian dan pelukisannya 
yang khas bagi Rodbertus. Seperti sudah dikatakan, Rodbertus 
sepenuhnya mengambil definisi-definisi tradional mengenai konsep- 
konsep ekonomi dalam bentuk sebagaimana semuanya itu sampai pada 
dirinya dari kaum ekonomis. Ia sedikitpun tidak berusaha menelitinya. 
Nilai baginya adalah penilaian sesuatu barang terhadap barang-barang 
lain menurut kuantitas, karena penilaian ini dianggap sebagai ukuran. 
Definisi ini, yang, dikatakan secara lunak, luar-biasa joroknya, paling- 
banter memberikan suatu ide mengenai bagaimana kira-kira tampang 
nilai itu, namun sama sekali tidak mengatakan apakah nilai itu 
sebenarnya. Tetapi, karena ini adalah sudah segala-galanya yang dapat 
dikatakan Rodbertus pada kita tentang nilai, maka dapatlah dimengerti 
bahwa ia mencari sesuatu ukuran nilai yang berada di luar nilai. Setelah 
tigapuluh halaman di mana ia secara kacau-balau mencampur-adukkan 
nilai pakai dan nilai tukar dengan daya pikir abstrak yang begitu 
dikagumi oleh Herr Adolf Wagner, ia sampai pada hasil bahwa tiada 
terdapat ukuran nilai yang sesungguhnya dan bahwa orang mesti 
menggantikannya dengan suatu ukuran-pengganti. Kerja dapat dipakai 
untuk itu, tetapi hanya jika produk-produk dari suatu kuantitas kerja 




xvi | KARL MARX 

yang sama selalu ditukarkan dengan produk-produk dari suatu kuantitas 
kerja yang sama pula; entah apakah ini sudah merupakan kasusnya 
sendiri, entah apakah ukuran-ukuran telah diterima/dipakai untuk 
memastikan bahwa demikianlah adanya. Akibatnya, nilai dan kerja tetap 
tanpa suatupun macam saling-hubungan aktual satu sama lain, sekalipun 
adanya kenyataan bahwa seluruh bab pertama dimaksudkan untuk 
menjelaskan kepada kita bahwa barang-barang dagangan berongkoskan 
kerja, dan tidak/bukan lain kecuali kerja, dan mengapa demikian halnya. 

Kerja, juga, dipandang tanpa memeriksa dalam bentuk sebagaimana kerja 
itu ditanggapi di antara kaum ekonomis. Bahkan itupun tiada. Karena, 
sekalipun terdapat suatu rujukan dalam beberapa kata pada perbedaan- 
perbedaan dalam intensitas kerja, karena masih dikemukakan secara 
umum sekali sebagai sesuatu yang berongkos, yaitu sebagai sesuatu yang 
mengukur nilai, tanpa sedikitpun peduli apakah ia (ongkos itu) 
dikeluarkan dalam kondisi-kondisi sosial rata-rata secara normal atau 
tidak. Apakah para produser menggunakan sepuluh hari, atau hanya 
sehari, bagi penyiapan/pembuatan produk-produk yang dapat dibuat 
dalam sehari; apakah mereka menggunakan perkakas-perkakas terbaik 
atau yang terburuk; apakah mereka menggunakan waktu kerja mereka 
dalam produksi barang-barang yang secara sosial diperlukan dan dalam 
kuantitas yang secara sosial diperlukan, atau apakah mereka membuat 
(memproduksi) barang-barang yang sangat diinginkan atau tidak 
diinginkan dalam kuantitas-kuantitas di atas atau di bawah jumlah yang 
diminta - tentang semua ini, tidak ada sepatah-katapun: kerja adalah 
kerja, produk kerja yang sama mesti ditukarkan dengan produk dari 
kerja yang sama pula. Rodbertus, yang lazimnya selalu siap -baik secara 
benar atau tidak- untuk menerima pendirian nasional dan untuk 
memantau hubungan-hubungan produser-produser individual dari 
ketinggian menara-jaga pertimbangan-pertimbangan umum sosial, di 
sini dengan berhati-hati menghindar melakukan itu. Dan ini, memang, 
semata-mata karena dari kalimat pertama dalam bukunya, ia langsung 
mengarah pada utopia mengenai uang kerja dan karena setiap 
pemeriksaan mengenai sifat kerja dalam memproduksi nilai mau-tidak- 
mau akan memasang rintangan-rintangan yang tidak tertanggulangi di 
jalannya. Nalurinya di sini jauh lebih kuat daripada daya pikiran 



Kemiskinan Filsafat | xvii 

abstraknya, yang, berangsur-angsur, terungkap pada Rodbertus oleh 
absennya gagasan-gagasan secara paling konkret. Peralihan pada utopia 
kini terjadi dengan sekali membalikkan tangan. Ukuran-ukuran yang 
menjamin/memastikan pertukaran barang- barang dagangan menurut 
nilai kerja sebagai ketentuannya yang tetap, tidak menimbulkan 
kesulitan apapun. Para utropian lainnya dari kecenderungan ini, dari 
Gray hingga Proudhon telah memeras otak mereka untuk menciptakan 
lembaga-lembaga sosial yang dapat mencapai tujuan ini. Sekurang- 
kurangnya mereka telah berusaha untuk memecahkan masalah ekonomi 
itu dengan suastu cara ekonomi melalui tindak para pemiliknya sendiri 
yang menguasai barang-barang dagangan untuk dipertukarankan (dijual- 
belikan) itu. Bagi Rodbertus adalah jauh lebih mudah. Sebagai seoranbg 
Prussia yang baik, ia menghimbau pada negara: sebuah dekrit kekuasaan 
negara memerintahkan reform itu. 

Maka dengan cara inilah, nilai itu secara menyenangkan “telah dibentuk,” 
tetapi sama sekali tidak dengan prioritas dalam pembentukan ini 
sebagaimana yang diklaim oleh Rodbertus.Sebaliknya, Gray maupun 
Bray -di antara banyak lainnya- sebelum Rodbertus, seringkali secara 
berpanjang-panjang dan hingga titik memuakkan, mengulang-ulang 
gagasan ini, yaitu, hasrat saleh akan tindakan-tindakan yang dengannya 
produk-produk selalu dan dalam keadaan apapun hanya dipertukarkan 
(dijual-belikan) berdasarkan nilai kerjanya. 

Setelah negara dengan demikian membentuk nilai -sekurang-kurangnya 
untuk sebagian dari produk-produk itu, karena Rodbertus adalah juga 
seorang yang berendah-hati- negara menerbitkan uang kertas-kerja, dan 
memberikan uang-uang muka dari situ kepada para kapitalis industrial, 
yang dengannya yang ktrersebut belakangan itu membayar upah-upah 
kaum pekerja, setelah mana kaum pekerja iotu membeli produk-produk 
itu dengan uang kertas-kerja yang telah mereka terima, dan dengan begitu 
membuat uang kertas itu mengalir kembali ke titik-pangkalnya (titik 
berangkatnya). Betapa indahnya semua itu berjalan, dan orang mesti 
mendengamya dari Rodbertus sendiri: 

"MEngenai syarat kedua, kaharusan tindakan bahwa nilai yang disahihkan pada uang kErtas 

(surat bErharga) itu haruslah SEcara aktual hadir dalam pErEdaran dirEalisasikan dalam arti 



| KARL MARX 

bahwa arang yang banar-banar manyarahkan suatu produk yang manarima uang kertas (surat 
barharga) itu, yang padanya dicatat sacara cermat kuantitas karja yang dangannya produk itu 
dihasilkan. Drang yang manyarahkan sebuah prnduk dari dua hari karja manarima selembar 
surat/catatan dangan tanda dua hari. Dengan pematuhan ketat peraturan dalam pengeluaran-/ 
penerbitan surat-surat (catatan-catatan) barharga ini, maka syarat kadua juga akan harus 
dipenuhi. Karena sesuai dangan presupnsisi-presupnsisi kita, nilai real dari barang-barang itu 
selalu bertepatan dangan kuantitas karja yang menjadi nngkns pruduksinya dan kuantitas karja ini 
dapat diukur berdasarkan pembagian waktu yang lazim berlaku, dan karenanya setiap arang 
yang manyarahkan ksebuah prnduk yang untuknyatelah dihabiskan dua hari karja dan manarima 
sebuah sertifikat untuk dua hari karja, telah manarima, dijamin atau diakui haknya atas tidak lebih 
dan tidak kurang nilai yang talah nyata-nyata/sebenarnya diserahkannya. Selanjutnya, karena 
hanya arang yang sesungguhnya memasukkan sebuah prnduk ke dalam peredaran yang manarima 
sertifikas seperti itu, adalah juga menjadi pasti bahwa nilai yang dicatat/ditandai di atas surat- 
(catatan-) barharga itu tersedia/dijamin demi kepuasan masyarakat. Betapapun luasnya kita 
membayangkan lingkaran pembagian karja itu, jika peraturan ini diikuti sacara ketat, makajumlah 
total dari nilai yang tErsEdiamEstilahprEsissamadEnganjumlah total nilai yang disartifikatkan/ 
disahihkanitu. Namun, karena jumlah nilai yang disertifikatkan itu presis sama dangan jumlah nilai 
yang dijulukkan padanya, maka yang tersebut belakangan mestilah bagaimanapun bErtEpatan 
dEngan nilai tErssdia itu, SEmuaklaim akan dipsnuhi dan pEnghapusannyadilaksanakansEcara 
tEpat-CErmat" (hal.lGG-G7) 

Jika hingga sejauh ini Rodbertus selalu ditinggalkan kemujuran dan tiba 
terlalu terlambat dengan penemuan-penemuan barunya, kali ini - 
skurang-kurangnya-iaberjasa dengan sejenis orijinalitas: tiada di antara 
pesaing-pesaingnya yang berani menyatakan ketololan utopia uang-kerja 
dalam bentuk jelas-jelas, naif kekanak-kanakan, dan boleh kukatakan 
benar-benar Pomeranian itu. Karena untuk setiap sertifikat kertas sebuah 
objek bemilai sesuai dengannya telah diserahkan, dan tiada objek bemilai 
dikeluarkan/diterbitkan kecuali gantinya selembar sertifat kertas yang 
bersesuaian dengannya, dan jumlah total sertifikat-sertifikat kertas itu 
harus selalu diliput oleh jumlah total objek bernilai. Perhitungan itu 
dilakukan tanpa sesuatu sisa apapun, ia sepenuhnya cocok hingga sedetik 
waktu kerja, dan tiada kalkulator-pemerintahan, -kas-negeri pusat, - 
kantor pajak (Regierungs Hauptkassen-Rentamtskalkulator),' 1 ’ betapapun 

3 Akuntan sebuah kantur anggaran utama pemerintah. Sebuah gelar khayalan yang dipakai Engels dalam arti 



Kemiskinan Filsafat | xix 

kelabunya dalam jabatan itu, dapat membuktikan kesalahan yang sekecil 
apapun dalam perhitungan itu. Apa lagi yang mau orang tuntut? 

Dalam masyarakat kapitalis dewasa ini setiap kapitalis industrial 
menghasilkan rekeningnya sendiri: apa, bagaimana dan sebanyak yang 
ia sukai.Namun tuntutan masyarfakat tretaplah suatu besaran yang tidak 
diketahui olehnya, baik yang berkaitan dengan kualitas, jenis objek yang 
diperlukan, dan yang berkaitan dengan kuantitas. Yang hari ini tidak 
dapat disediakan dengan secepatnya bisa saja pada keesokan hari 
ditawarkan jauh melampaui permintaan. Bagaimanapun, permintaan 
akhirnya dipuaskan dengan satu atau lain cara, dengan baik ataupun 
dengan buruk sekali, dan, secara keseluruhannya, akhirnya produksi 
diarahkan pada objek-objek yang diperlukan. Bagaimanakah cara yang 
dilakukan dalam mendamaikan kontradiksi ini? Lewat persaingan. Dan 
bagaimanakah persaingan ini melahirkan pemecahan ini? Sederhana saja, 
dengan mendepresiasi (menurunkan harga) di bawah nilai kerja barang- 
barang dagangan yang jenis atau jumlahnya tidak berguna bagi 
kebutuhan-kebutuhan sosial secara langsung, dan dengan membuat para 
produser merasa, melalui cara berputar ini, bahwa mereka telah 
memproduksi atau barang-barang yang secara mutlak tidak berguna atau 
barang-barang berguna dalam kuantitas berlebihan, yang tidak dapat 
dipakai. Dari sini, menyusullah dua hal. 

Pertama, selalu menyimpangnya harga-harga barang-barang dagangan 
dari nilai-nilainya merupakan keharusan kondisi di mana dan hanya 
karenanya nilai barang-barang dagangan itu dapat menjadi berada/lahir. 
Hanya melalui fluktuasi-fluktuasi (naik-turun) persaingan, dan karenanya 
dari harga-harga barang-dagangan, maka hukum nilai produksi barang- 
dagangan menyatakan dirinya dan penentuan nilai barang-dagangan itu 
oleh waktu-kerja sosial yang diperlukan (waktu-kerja yang diperlukan 
secara sosial) menjadilah suatu realitas. Bahwa dengan begitu, bentuk 
manifestasi nilai, yaitu harga itu, pada galibnya mempunyai suatu aspek 
lain dari nilai yang dimanifestasikan, adalah suatu nasib yang ditanggung 
nilai bersama kebanyakan hubungan-hubungan sosial. Sang raja 
lazimnuya tampak berbeda sekali dari kerajaan yang diwakilinya. 
Menghasratkan, dalam sebuah masyarakat produser-produser yang 
menukarkan barang-barang dagangan mereka, menegakkan penentuan 



XX I KARL MARX 

nilai lewat waktu-kerja, dengan melarang persaingan menegakkan 
penentuan nilai melalui tekanan-tekanan atas harga-harga merupakan 
satu- satunya jalan yang dapat menegakkannya, oleh karenanya cuma 
membuktikan bahwa, sekurang-kurangnya di bidang ini, orang telah 
menerima/mengadopsi keengganan utopian umumnya terhadap hukum- 
hukum ekonomi. 

Kedua, persaingan, dengan memberlakukan hukum nilai produksi 
barang-dagangan dalam sebuah masyarakat produser yang menukarkan 
barang-barang dagangan mereka, dengan begitu justru melahirkan satu- 
satunya organisasi dan pengaturan produksi sosial yang mungkin dalam 
keadaan-keadaan itu. Hanya melalui perendahan- atau pelebihan- 
penilaian produk-produkdi paksakan pemahaman para produser barang- 
dagangan individual, barang-barang apa dan dalam kuantitas berapa 
masyarakat memerlukan atau tidak memerlukannya. Namun, justru 
pengatur tunggal inilah yang mau dihapuskan oleh utopia yang juga 
menjadi anutan Rodbertus. Dan jika kita kemudian bertanya jaminan 
apakah yang kita dapatkan bahwa kuantitas yang diperlukan dan 
bukannya yang lebih dari setiap produk itu akan diproduksi, bahwa kita 
tidak akan kelaparan akan gandum dan daging selagi kita tercekik oleh 
gula-ubi dan tenggelam dalam arak kentang, bahwa kita tidak akan 
kekurangan celana panjang untuk menutupi ketelanjangan kita sementara 
kancing-kancing celana membanjir dalam jutaan biji - Rodbertus dengan 
berjaya memaparkan perhitungan termashurnya pada kita, yang 
menyatakan bahwa sertifikat yang tepat telah dikeluarkan untuk setiap 
pon kelebihan gula, untuk setiap barrel arak yang tidak terjual, untuk 
setiap kancing celana yang tidak terpakai, suatu perhitungan yang bekerja 
dengan cermat, dan yang menurutnya semua klaim akan dipenuhi dan 
likuidasi dilaksanakan secara tepat. Dan setiap orang yang tidak 
mempercayai hal ini dapat menanyakannya pada akuntan kepala kantor 
keuangan departemental, Tuan X, di Pomerania, yang mengawasi 
perhitungan itu dan menyatakannya benar, dan yang, sebagai seseorang 
yang belum pernah ketahuan membuat suatu kesalahan dalam 
perhitungan uang-(tunai)nya, adalah seseorang yang sepenuh-penuhnya 
dapat dipercaya. 

Dan sekarang, tanggapilah kepandiran Rodbertus yang bermaksud 



Kemiskinan Filsafat | xxi 

menghapus krisis-krisis industrial dan perdagangan dengan utopianya. 
Segera sesudah produksi barang-barang dagangan mencapai dimensi- 
dimensi pasar dunia, penyamaan antara produser-produser yang 
memproduksi untuk kepentingan pribadi dan pasar yang untuknya 
mereka berproduksi, yang dalam hal kuantitas dan kualitas 
permintaanny a sedikit atau bany aknya tidak mereka ketahui, dibuktikan 
lewat suatu badai di pasar dunia, dengan suatu krisis perdagangan.* 

Jika kini persaingan dilarang agar para produser individual menyadari, 
dengan naik atau turunnya harga-harga, bagaimana keadaan pasar dunia 
itu, maka mata mereka telah sepenuhnya dibutakan. Melembagakan 
produksi barang-barang dagangan sedemikian rupa sehingga para 
produser tidak dapat lagi mengetahui apapun mengenai keadaan pasar 
yang menjadi sasaran mereka berproduksi itu - itu benar-benar suatu 
pengobatan bagi penyakit krisis yang akan membuat cemburunya Dr. 
Eisenbart pada Rodbertus. 

Orang kini memahami mengapa Rodbertus menentukan nilai barang- 
barang dagangan dengan kerja dan paling-paling mengakui perbedaan 
derajat-dedrajat intensitas kerja. Seandainya ia meneliti dengan cara apa 
dan bagaimana kerja menciptakan nilai dan oleh karenanya juga 
menentukan dan mengukurnya, ia mestinya sampai pada kerja yang 
diperlukan/diharuskan secara sosial, yang diperlukan bagi produk 
tunggal, baik dalam hubungannya dengan produk-produk lain dari jenis 
yang sama dan juga dalam hubungannya dengan permintaan total 
masyarakat. Dengan begitu ia akan dikonfrontasikan dengan 
permasalahan bagaimana penyesuaian produksi produser-produser 
barang-dagangan secara sendiri-sendiri pada permintaan total 
masyarakat itu terjadi, dan seluruh utopianya dengan begitu akan menjadi 
tidak-mungkin. Kali ini ia dalam kenyataan lebih memilih untuk 

* SEtidak-tidaknya, demikianlah halnya sampai akhir-akhir ini. Karena manapali Inggris atas pasar dunia kian 
SEmakin bErantakan oleh kaikut-SErtaan PErancis. Jarman dan, tErutama, Amarika dalam pErdagangan 
dunia, suatu bEntukEkualisasi (pEnyamaan) baru tampakbErlaku. PEriudE kEtnakmuran umum yang mEndahului 
krisis masihbalum juga muncul. Jika itu sama SEkali tidak muncul, maka kEtnandEgan mEnahun (chronic 
stagnation) tidak dapat tidak akan mEnjadi kandisi normal dari industri modErn, dEngan hanya fluktuasi- 
fluktuasi yang tiada bErarti.] 



xxii | KARL MARX 

“membuat suatu abstraksi,” yaitu justru mengenai yang penting. 

Kini, akhirnya, kita sampai pada titik di mana Rodbertus benar- benar 
menawarkan sesuatu yang barn pada kita; sesuatu yang membedakan 
dirinya dari semua sesama pendukung yang yang tidak terhitung 
banyaknya akan ekonomi pertukaran uang kerja. Mereka semua menuntut 
organisasi pertukaran ini dengan tujuan menghapus eksploitasi kerja- 
upahan oleh modal. Setiap produser semestinya menerima nilai kerja 
sepenuhnya dari produknya. Dalam hal ini mereka semua sepakat, dari 
Gray hingga Proudhon. Oh, tidak... kata Rodbertus. Kerja-upahan dan 
eksploitasinya tetap saja. 

Pertama-tama, tidak ada keadaan masyarakat yang bagaimanapun di 
mana kaum pekerja dapat menerima seluruh nilai produknya untuk 
konsumsi. Serangkaian fungsi yang secara ekonomikal tidak-produktif 
tetapi diharuskan, mesti dipenuhi dari dana yang diproduksi, dan oleh 
karenanya juga perorangan-perorangan yang bersangkutan dengannya 
dipertahankan/dipelihara. Ini tepat hanya selama pembagian kerja dewasa 
ini berlaku. Dalam sebuah masyarakat di mana kerja produktif umum 
bersifat keharusan, tetapi yang juga bersifat “dapat diterima,” ini 
terpuruk ambruk. Tetapi keharusan akan suatu dana bagi cadangan dan 
akumulasi sosial akan tetap ada dan bahkan dalam hal itu, sementara 
kaum pekerja sebagai suatu keseluruhan, yaitu, semuanya, akan tetap 
menguasai/memiliki dan menikmati produk total mereka, setiap pekerja 
secara sendiri-sendiri tidak akan menikmati “sepenuhnya produk 
kerjanya.” Dipertahankannya fungsi-fungsi yang secara ekonomikal tidak 
produktif dengan mengorbankan produk kerja tidaklah terlewatkan oleh 
para utopian uang kerja lainnya. Tetapi mereka membiarkan kaum 
pekerja memajaki diri sendiri untuk maksud ini dengan cara demokratik 
yang lazim, sedangkan Rodbertus, yang seluruh reform sosialnya dari 
tahun 1842 diadaptasikan pada negara Prusia waktu itu, merujukkan 
seluruh persoalan itu pada keputusan birokrasi, yang dari atas 
menentukan bagian kaum buruh dalam produknya sendiri dan dengan 
bergaya memperkenankannya untuk memilikinya/mendapatkannya. 

Kedua, sewa tanah dan laba juga berlanjut tanpa berkurang. Karena para 
pemilik tanah dan para kapitalis industrial juga melakukan fungsi-fungsi 



Kemiskinan Filsafat | xxiii 

sosial tertentu atau bahkan diperlukan, bahkan jika itu secara ekonomikal 
tidaklah produktif, dan mereka menerima -dalam bantuk sewa tanah 
dan laba- semacam upah untuk itu - sebuah konsepsi yang telah diakui 
bukan sebuah konsepsi baru, bahkan pada tahun 1842. Sesungguhnya, 
mereka pada waktu sekarang menerima terlampau banyak untuk yang 
sedikit yang mereka lakukan, dan melakukannya dengan buruk sekali, 
tetapi Rodbertus membutuhkan -sekurang-kurangnya untuk limaratus 
tahun berikutnya- suatu klas yang berhak-istimewa, maka tingkat nilai 
lebih dewasa ini, ini demi menyatakan diriku secara tepat, mesti 
dipertahankan keberadaannya, tetapi tidak diperkenankan untuk 
dinaikkan. Tingkat nilai lebih sekarang ini menurut Rodbertus adalah 
sebesar 200%, yaitu, untuk duabelas jam kerja seharinya, pekerja mesti 
menerima selembar sertifikat bukannya untuk duabelas jam melainkan 
hanya untuk empat jam, dan nilai yang dihasilkan dalam delapan jam 
selebihnya mesti dibagi antara pemilik tanah dan kapitalis. Sertifikat- 
sertifikat kerja Rodbertus itu, karenanya, berbohong secara langsung. 

Lagi pula, seseorang mestilah seorang Junker Pomeranian untuk 
membayangkan/mengkhayalkan bahwa suatu klas pekerja akan mau 
menerima bekerja duabelas jam untuk/agar menerima selembar sertifikat 
empat jam kerja. Jika pat-pat- gulipat (hokus-pokus) produksi kapitalis 
diterjemahkan ke dalam bahasa pandir ini, di mana ia tampil sebagai 
perampokan telanjang-bulat, ia menjadilah tidak mungkin. Setiap lembar 
sertifikat yang diberikan kepada pekerja itu akan merupakan suatu 
penghasutan langsung untuk memberontak dan akan tergolong di bawah 
ancaman par. 110 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kekaisaran 
Jerman. Orang pasti belum pernah melihat seorang proletariat lain 
kecuali proletariat pekerja-harian, -yang sebenarnya dalam setengah- 
perhambaan, dari sebuah tanah-pertanian seorang Junker Pomeranian, 
di mana pentung dan cambuk masih merajalela, dan di mana semua 
wanita desa yang berparas cakap menjadi milik haram Yang Dipertuan- 
, untuk membayang-kan/mengkhayalkan bahwa seseorang dapat 
mengedepankan penghinaan seperti itu pada kaum pekerja. Tetapi, para 
konservatif kita adalah justru revolusioner-revolusioner terbesar kita. 

Namun, jika kaum pekerja kita begitu patuhnya untuk menanggung 
pembebanan bahwa mereka sebenarnya hanya bekerja empat jam setelah 



xxiv | KARL MARX 

dua belas jam penuh kerja keras, maka mereka, sebagai hadiah, mestinya 
dijamin bahwa untuk selama-lamanya bagian mereka dalam produk 
mereka sendiri tidak akan pemah jatuh di bawah sepertiganya. Itu benar- 
benar musik masa depan yang dimainkan pada terompet anak-anak dan 
tidak layak diomongkan. Maka, selama terdapat sesuatu yang barn dalam 
utopia pertukaran uang kerja Rodbertus itu, kebaruan ini cuma suatu 
kekanak-kanakan saja dan jauh di bawah hasil-hasil sejumlah besar 
kawan-kawannya, baik yang sebelum dan sesudah dirinya. 

Bagi waktu ketika Zur Erkenntnis, etc., Rodbertus itu muncul, karya itu 
memang jelas sebuah buku penting. Pengembangannya atas teori nilai 
Ricardo pada suatu arah merupakan suatu awal yang sangat menjanjikan. 
Bahkan seandainya itu untuk dirinya dan untuk Jerman saja buku itu 
barn, namun sebagai suatu keseluruhan, ia menduduki tingkat sederajat 
dengan hasil-hasil yang lebih baik dari pendahulu-pendahulunya yang 
orang-orang Inggris. Namun itui cuma suatu permulaan, yang darinya 
dapat dicapai keuntungan nyata bagi teori, hanya dengan pekerjaan 
kritikal dan lebih mendalam. Tetapi Rodbertus telah memotong jalannya 
sendiri dari pengembangan lebih lanjut dalam arah ini dengan juga 
mengembangkan teori Ricardo dari awal sekali ke arah kedua, ke arah 
utopia. Dengan begitu ia kehilangan kondisi pertama bagi semua 
kritisisme - kebebasan dari prasangka. Ia bekerja terns menuju suatu 
tujuan yang ditetapkan sebelumnya, ia telah menjadi seorang 
Tendenzokonom. 4 

Sekali terjerat dalam upaya utopianya, ia memotong jalannya sendiri 
dari semua kemungkinan kemajuan ilmiah. Dari tahun 1842 hingga 
wafatnya, ia berputar-putar dalam sebuah lingkaran, selalu mengulangi 
gagasan-gagasan yang sama yang sudah diungkapkan atau ditunjukkannya 
dalam karyanya yang pertama, di mana tiada apapun lagi untuk dijarah, 
dan akhirnya menolak, tidak tanpa maksud yang disengaja, untuk 
mengakui bahwa pada dasarnya ia cuma menemukan kembali apa yang 
sudah ditemukan lama sebelumnya. 

* * * 


4 Ahli ekonomi yang menggelar suatu kacandErungan tertentu. 



Kemiskinan Filsafat | xxv 

Di beberapa tempat terjemahan ini menyimpang dari terbitan Perancis 
yang asli. Ini didasarkan atas perubahan-perubahan dalam tulisan tangan 
Marx sendiri. yang juga akan disisipkan dalam edisi barn Perancis yang 
kini sedang disiapkan. 

Tidak perlu rasanya untuk menunjukkan bahwa terminologi yang dipakai 
dalam karya ini tidak sepenuhnya bersesuaian dengan yang dipakai dalam 
Capital. Karenanya, karya ini masih berbicara tentang kerja sebagai suatu 
barang-dagangan, tentang pembelian dan penjualan kerja, yang 
semestinya adalah tenaga kerja. 

Dalam edisi ini juga ditambahkan suatu suplemen: 

1) sebuah pasase dari karya Marx ZurKritik derpolitischen Oknomie 
[.A Contribution to the Critique of Political Economy], Berlin 1859, 
yang membahas utopia pertukaran uang kerja pertama dari John Gray, 
dan 2) sebuah terjemahan dari pidato Marx mengenai perdagangan 
bebas di Brussels (1848), yang termasuk pada periode perkembangan 
yang sama dari pengarang itu seperti Poverty of Philosophy. 

Frederick Engels 
London,23 Dktober1884 




Prakata Eada Edisi Eedua Jerman 

Untuk edisi kedua ini aku cuma mesti menerangkan bahswa nama 
Hopkins yang tertulis salah dalam naskah Perancis (hal.45) 5 telah 
digantikan dengan nama yang benar: Hodgskin dan bahwa di tempat 
sama tanggal karya William Thompson telah dikoreksi menjadi 1824. 
Diharapkan ini akan menenteramkan hati-nurani bibliografikal Profesor 
Anton Menger. 

Frederick Engels 
London, 29 Maret 1892. 


5 LihatpenErbitan initial. 59. 


XXVI 



KEMISKINAN III Mi ll 


KARL MARX 

(Jawaban atas Fils a fat Ke mis kin an o I e h: M. Praudhan 6 ) 


G KEmiskinan Filsafat. Jawaban pada Filsafat Ke mis kinan a I e h M. Prnudhan, adalah salah satu dari karya 
paaling panting mangEnai Marxisma, karya utama Karl Marx yang ditujukan tErhadap P.J. Praudhon, 
sanrang idEobgis burjuasi kecil.Tujuan kritik atas pandangan-pandangan Prnudhan, yang SEcara sarius 
mEngganggu panyabar-luasan knmunismE ilmiajh di kalangan kaum buruh, dan barsamaan dengan ini mambEri 
pancarahan, -dari pasisi matarialisma ilmiah- atas sajumlah masalah tEori dan taktik-taktik gErakan prole¬ 
tariat ravnlusinnar, mEngkristal dalam pikiran Marx di bulan DasEmbarlS4G SEbagai hasil dibacanya - 
bebErapa waktu sabalumnya- buku Proudhon: SystEmEdES Contradictions ECDnamiquESDuPhilnsaphiEclE 
la Misere. Dalam suratnya pada litEratar Russia P.V. Annenkov tErtanggal 28 DESEmbar 1847, Marx 
mengunbgkapkan sejumlah ide-ide mendalam, yang kemudian dijadikannya sebagai landasarn bukunya 
tErhadap Prnudhan. Pada Januari 1847, seperti yang tampak dari surat Engels pada Marx yang bertanggalkan 
15 Januari 1847, Marx sudah mengErjakan jawabannya pada Prnudhan. Menjelang awal April tulisannya itu 
pada pnknknya telah selesai dan sudah berada di percetakan. Pada 15 Juni Marx menulis sebuah kata- 
pengantarsingkat. 

Buku itu munnul di Brussels dan Paris pada awal bulan Juli IB47 dantidakditerbitkan kembali dalam masa 
hidup Marx. Tahun 1885 menyaksikan Edisi Jerman yang pErtama. Engels menyunting tErjemahan itu, dan 
menyumbangkan sebuah kata-pengantar khusus dan sejumlah catatan. Ketika menyunting buku itu EngEls 
menggunakan knreksi-knreksi dalam salinan edisi Perancis tahun 1847 yang diberikan nleh Marx sebagai 
sebuah hadiah pada I Januari I87G, pada Natalia Utina, isteri N.I. Utin, SEnrang anggnta Seksi Rusia Internasionale 
PErtama. Pada tahun I88G, kElnmpnk-kelnmpnk Emansipasi Pekerja Marxis Rusia menerbitkan Edisi Rusia 
yang pErtama dari KEmiskinan FilsafatAalam sebuah tErjemahan yang dilakukan nleh Vera Zasulich. Pada 
tahun 1882, sebuah Edisi kedua Jerman muncul. Ini juga diberi kata Pengantar nleh EngEls, yang di sini secara 
singkat mEngknreksi beberapa ketidak-cermatan tekstual. Pada tahun I88G, setelah wafatnya Engels, 
sebuah Edisi kedua Perancis dari buku itu diterbitkan. Ini telah dipersiapkan nleh Laura Lafargue, anak 
perempuan kedua dari Marx, dan juga memuat knreksi-knreksi di pinggiran dalam salinan Utina. 


XXVII 





Suatu kemalangan bagi M. Proudhon bahwa dirinya secara khas disalah- 
fahami di Eropa. Di Perancis, ia berhak menjadi seorang ahli ekonomi 
yang buruk, karena ia disohorkan menjadi seorang filsuf Jerman yang 
baik. Di Jerman ia berhak menjadi seorang filsuf yang buruk, karena ia 
disohorkan menjadi salah seorang paling cemerlang dari para ahli 
ekonomi Perancis. Karena seorang Jerman dan sekaligus seorang ahli 
ekonomi, kita berkeinginan memrotes kesalahan rangkap ini. 

Para pembaca tentunya akan mengerti bahwa dalam tugas tidak berganjar 
ini, kita sering mesti meninggalkan kritisisme kita atas M. Proudhon 
demi untuk mengritik filsafat Jerman, dan bersamaan dengan itu 
memberikan sejumlah pandangan mengenai ekonomi politik. 

Karl Marx 

Brussels, 15 Juni 1847 



Karya M. Proudhon bukan sekedar sebuah karya mengenai ekonomi 
politik, sebuah buku biasa; karyanya itu sebuah Alkitab. “Misteri- 
misteri,” “Rahasia-rahasia yang direnggut dari Kalbu Tuhan,” “Nubuat- 
nubuat” - tiada yang tak-ada. Tetapi, karena para rasul dewasa ini 
diperbincangkan dengan lebih berhati-nurani daripada penubs- penulis 
duniawi, para pembaca mesti bersabar menyertai kita menembus erudisi 
“Genesis,” yang gersang dan suram, untuk dapat menaiki -kelak- 
bersama M. Proudhon, ke dalam alam ethereal dan subur dari super- 
sosialisme. (lihat Proudhon, Philosophy of Poverty, Prologue, hal.III, 
baris 20.) 



Call I 


SEBIAH PENEHIAN ILHI/iH 

§ I. flntitesi/ flilcii Pcikcii Don nilai Tukor. 

"KEmampuan samua pmduk, baikyang alamiah atau yang industrial, untukmenyumbang pada 
kahidupan manusia SEcara khusus diistilahkan nilai pakai, kapasitas mEreka untuk disaling-tukarkan 
satu sama lain, nilai tukar... Bagaimanakah nilai pakai manjadi nilai tukar?... GanEsis idE mangEnai 
nilai (tukar) bElum dipErhatikan dEngan kaaErmatan SECukupnya eIeIi para ahli Eknnnmi. Karananya, 
manjadi parlu bagi kita untuk mEtnbahasnya. Karana sajumlah sangat basar barang yang aku 
butuhkan hanya tErdapat dalam kuantitas-kuantitas SEdang-SEdang dalam alam, atau bahkan 
sama sakali tiada, maka aku tErpaksa mEmbantu dalam pruduksi barang-barang yang kubutuhkan. 

Dan karana aku tidak dapat manangani sandiri bEgitu banyak barang, aku akan manyarankan 
kEpada arang-nrang lain, para knlaburaturku dalam bErbagai fungsi, untuk mEnyarahkan kEpadaku 
SEbagian pruduk-prudukmErEka SEbagai tukar untuk pruduk-prudukku." (Praudhun, Vul.l, Bab.ll.) 

M. Proudhon berusaha, pertama-tama, menjelaskan kepada kita sifat 
rangkap nilai, “perbedaan dalam nilai,” proses dengan mana nilai pakai 
diubah menjadi nilai tukar. Kita perlu membahas dengan M. Proudhon 
mengenai tindak transsubstansiasi (pergantian/perubahan makna) ini. 
Berikut ini adalah bagaimana tindak ini dilaksanakan, menurut penulis 
kita itu. 

Sejumlah besar produk tidak dijumpai dalam alam, mereka adalah 
produk-produk industri. Jika kebutuhan manusia melampaui produksi 
spontan alam, ia terpaksa mencari jalan-keluar pada produksi indus¬ 
trial. Apakah industri ini dalam pandang-an M. Proudhon? Apakah asal- 
usulnya? Seorang individu tunggal, yang merasakan kebutuhan akan 
sejumlah besar barang, “tidak dapat menangani sendiri begitu banyak 
barang.” Sebegitu banyak kebutuhan yang mesti dipenuhi, mensyaratkan 
sebegitu banyak barang yang mesti diproduksi - tidak ada produk-produk 
tanpa produksi. Sebegitu banyak barang yang mesti diproduksi sekaligus 
mensyaratkan lebih dari satu tangan manusia yang membantu 
memproduksi barang-barang itu. Nah, pada saat anda mengajukan lebih 
dari satu tangan yang membantu dalam produksi, anda serentak 
mensyaratkan suatu produksi menyeluruh yang didasarkan pada 



Kemiskinan Filsafat | 2 

pembagian kerja. Dengan demikian kebutuhan, sebagaimana M. 
Proudhon mensyaratkannya, sendiri mensyaratkan seluruh pembagian 
kerja. Dalam mensyaratkan pembagian kerja, anda mendapat pertukaran, 
dan, sebagai konsekuensinya, nilai tukar. Orang sebetulnya dapat juga 
mensyaratkan nilai tukar itu dari awal-mula sekali. 

Tetapi, M. Proudhon lebih menyukai jalan berputar itu. Mari kita 
mengikutinya dalam semua lika-likunya, yang selalu membawanya 
kembali pada titik berangkat ini. 

Agar keluar dari kondisi di mana setiap orang berproduksi secara 
terpisah (dalam isolasi) dan untuk sampai pada pertukaran, “Aku 
berpaling pada para kolaboratorku dalam berbagai fungsi,” M. Proudhon 
berkata. Jadi, aku sendiri, mempunyai kolaborator- kolaborator, 
semuanya dengan fungsi-fungsi berbeda. Namun, dengan semua itu, aku 
dan semua orang lainnya, ini masih tetap menurut perkiraan M. 
Proudhon, tidak melangkah lebih jauh daripada kedudukan seorang-diri 
dan nyaris tak-bermasyarakat dari keluarga Robinson. Para kolaborator 
dan pertukaran yang disiratkannya, sudah siap berada. 

Kesimpulannya: aku mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu yang 
didasarkan pada pembagian kerja dan pada pertukaran. Dalam 
mengandaikan kebutuhan-kebutuhan ini, M. Proudhon telah 
mensyaratkan pertukaran, nilai tukar, justru hal yang diniatkannya “untuk 
diperhatikan genesisnya dengan lebih cermat daripada yang dilakukan 
oleh para ahli ekonomi lainnya.” 

M. Proudhon sebenamya dapat juga membalikkan urutan persoalannya, 
tanpa sedikitpun mempengaruhi kecermatan kesimpulan- 
kesimpulannya. Untuk menjelaskan nilai tukar, mesti ada pertukaran. 
Untuk menjelaskan pertukaran, mesti ada pembagian kerja. Untuk 
menjelaskan pembagian kerja, mesti ada kebutuhan yang menjadikan 
perlunya pembagian kerja. Untuk menjelaskan kebutuhan-kebutuhan ini, 
mesti kita mensyaratkannya, yang berarti tidak mengingkarinya - 
berlawanan dengan aksioma pertama dalam prolog M. Proudhon: 
“Mensyaratkan (adanya) Tuhan adalah mengingkariNya.” (Prologue, 
hal.l.) 



3 | KARL MARX 

Bagaimanakah M. Proudhon, yang menganggap pembagian kerja sebagai 
yang sudah diketahui, berusaha menjelaskan nilai tukar, yang baginya 
selalu sesuatu yang tidak-diketahui itu? 

“Seseorang” mulai “menyarankan kepada orang-orang, para 
kolaboratornya dalam berbagai fungsi,” agar mereka menyelenggarakan 
pertukaran, dan membuat suatu perbedaan (penegasan) antara nilai biasa 
dan nilai tukar. Dalam menerima perbedaan/penegasan yang diusulkan 
itu, para kolaborator itu tidak “membebani” M. Proudhon lebih daripada 
perekaman kenyataan, menandai, “memperhatikan” dalam karyanya 
mengenai ekonomi-politik itu “genesis (asal-muasal) ide mengenai 
nilai.” Tetapi, ia masih mesti menjelaskan kepada kita “genesis” dari 
usulan ini, pada akhimya mesti memberitahukan kepada kita bagaimana 
individu tunggal ini, Robinson ini, tiba-tiba mendapat ide untuk 
mengajukan “pada para kolaboratornya” suatu usul dari jenis yang 
diketahui dan bagaimana para kolaborator itu menerimanya tanpa 
sedikitpun protes. 

M. Proudhon tidak memasuki hingga rincian-rincian genealogikal ini. 
Ia cuma membubuhkan sejenis cap historis pada kenyataan pertukaran, 
dengan menyajikannya dalam bentuk suatu usulan, yang diajukan oleh 
suatu pihak ketiga, agar pertukaran diselenggarakan. 

Itu sebuah contoh dari “metode historis dan deskriptif ” M. Proudhon, 
yang bersikap teramat meremehkan “metode-metode historis dan 
deskriptif’ para Adam Smith dan para Ricardo. 

Pertukaran mempunyai sejarahnya sendiri. Ia telah menjalani berbagai 
tahapan. 

Ada masanya, misalnya selama Abad-abad Pertengahan, ketika hanya 
kelebihan produksi yang berlimpah-limpah atas konsumsi, yang 
dipertukarkan. 

Juga ada masanya, ketika tidak hanya produk-produk yang berkelebihan, 
melainkan semua produk, semua keberadaan industrial, telah beralih 
ke dalam perdagangan, ketika keseluruhan produksi bergantung pada 
pertukaran. Bagaimana mesti kita jelaskan tahap kedua dari pertukaran 



Kemiskinan Filsafat | 4 

ini - nilai yang dapat dipasarkan pada pangkat keduanya? 

M. Proudhon akan mempunyai jawaban yang siap-pakai: Anggaplah 
bahwa seseorang telah “mengusulkan pada orang-orang lain, para 
kolaboratornya dalam berbagai fungsi,” untuk mengangkat nilai yang 
dapat dipasarkan pada pangkat keduanya. 

Akhirnya, tibalah masanya ketika segala sesuatu yang dianggap orang 
sebagai (sesuatu) yang tidak terpisahkan/terasingkan (dari dirinya) 
menjadi suatu objek pertukaran, objek lalu-lintas dan dapat dipisahkan/ 
diasingkan. Inilah waktunya ketika justru segala sesuatu yang hingga 
saat itu telah dikomunikasikan, tetapi tidak pernah ditukarkan; yang 
diberikan, tetapi tidak pernah dijual; yang diperoleh, tetapi tidak pernah 
dibeli - kebajikan, cinta, keyakinan, pengetahuan, hati-nurani, dsb. - 
ketika segala sesuatu, singkatnya, beralih menjadi perdagangan. Itulah 
masanya korupsi umum, sogok-sogokan universal, atau, dikatakan dalam 
pengertian-pengertian ekonomi-politik, masa ketika segala sesuatu, 
moral atau fisikal, setelah menjadi suatu nilai yang dapat dipasarkan, 
dibawa ke pasar untuk dinilai pada nilainya yang paling tepat. 

Sekali lagi, bagaimanakah dapat kita jelaskan tahap baru dan terakhir 
dari pertukaran - nilai yang dapat dipasarkan pada pangkat ketiganya? 

M. Proudhon akan mempunyai jawaban yang siap-pakai: Anggaplah 
bahwa seseorang telah “mengusulkan pada orang-orang lain, para 
kolaboratornya dalam berbagai fungsi,” untuk menetapkan suatu nilai 
yang dapat dipasarkan dari kebajikan, cinta, dsb., untuk mengangkat 
nilai tukar pada pangkat ketiganya dan yang terakhir. 

Kita melihat bahwa “metode historis dan deskriptif ’ M. Proudhon dapat 
diberlakukan pada segala sesuatu, yang menjawab segala sesuatu, yang 
menjelaskan segala sesuatu. Jika masalahnya terutama menjelaskan 
secara historis “genesis suatu ide ekonomi,” maka ia mendalilkan 
seseorang yang mengusulkan pada orang-orang lain, “para 
kolaboratornya dalam berbagai fungsi,” agar mereka melaksanakan 
tindak genesis ini dan itulah akhir segala-galanya. 

Seterusnya akan kita terima “ genesis ” nilai tukar itu sebagai suatu tindak 



5 | KARL MARX 

yang rampung; sekarang tinggal menguraikan hubungan antara nilai 
tukar dan nilai pakai. Mari kita dengar apa yang dikatakan M. Proudhon. 

"Para ahli ekonomi telah dengan baik sekali menunjukkan watak rangkap dari nilai, tetapi yang 
tidak mEraka tunjukkan dEngan kECErmatan ssrupa yalah sifatnya yang bErtEntang-tEntangan;di 
sinilah kritik kita dimulai... Adalah saal kEcil untuk mEnarik psrhatian pada pErbEdaan yang 
mangEjutkan antara nilai pakai dan nilai tukar ini, di mana para ahli Eknnami lazimnya hanya 
mElihat SESuatu yang SEdErhana sakali; kita mEsti manunjukkan bahwa yang dianggap 
kESEdErhanaan ini mEnyEtnbunyikan suatu mistEri yang gdap SEkali, yang adalah mEnjadi kswajiban 
kita untuk mEnyElkidikinya... Dalam pEngErtian taknikal, nilai pakai dan nilai tukar adalah dalam 
rasiD tErbalik satu sama lain/' 

Jika kita sepenuhnya menangkap pikiran M. Proudhon, maka empat soal 
berikut inilah yang hendak ditegakkannya: 

1. Nilai pakai dan nilai tukar merupakan suatu kontras yang 
mengejutkan, mereka saling bertentang-tentangan satu sama lain. 

2. Nilai pakai dan nilai tukar berada dalam rasio terbalik, dalam 
kontradiksi, satu sama lain. 

3. Para ahli ekonomi tidak menanggapi dan juga tidak mengakui baik 
pertentangan atau kontradiksi itu. 

4. Kritisisme M. Proudhon dimulai pada akhirnya. 

Kita juga akan mulai dari akhirnya, dan, untuk membebas-kan/ 
membersihkan para ahli ekonomi dari tuduhan-tuduhan M. Proudhon, 
akan kita biarkan dua ahli ekonomi yang cukup terkenal berbicara 
sendiri. 

Sismondi: Adalah pada pertentangan antara nilai pakai dan nilai tukar, 
perdagangan telah mereduksi segala sesuatu, dsb. ( Etudes , Vol.II, hal.162 
Edisi Brussel.) 

Lauderdale : “Proporsional dengan peningkatan kekayaan individu- 
individu dengan suatu pertambahan nilai sesuatu barang-dagangan, 
kekayaan masyarakat pada umumnmya berkurang; danproporsional 
dengan berkurangnya massa kekayaan-kekayaan individual, dengan 
mengecilnya nilai sesuatu barang-dagangan, kekayaannya pada 



Kemiskinan Filsafat | G 

umumnya meningkat, ( Recherches surla nature etl’origine de la richesse 
publique; diterjemahkan oleh Langentie de Lavaisse. Paris, 1808 
[hal.33].” 7 

Pada “pertentangan” antara nilai pakai dan nilai tukar itulah Sismondi 
mendasarkan doktrin utamanya, uyang menyatakan bahwa pengurangan/ 
mengecilnya pendapatan adalah proporsional dengan peningkatan dalam 
produksi. 

Lauderdale mendasarkan sistemnya pada rasio terbalik dari kedua jenis 
nilai itu, dan doktrinnya memang begitu populer pada zaman Ricardo, 
sehingga yang tersebut belakangan ini dapat berbicara tentang hal itu 
sebagai sesuatu yang diketahui secara umum. “Adalah dengan 
mengacaukan ide-ide mengenai nilai dan kekayaan, atau kemewahan 
timbulnya anggapan, bahwa dengan mengurangi kuantitas barang-barang 
dagangan, yaitu yang berarti, pengurangan kebutuhan-kebutuhan, 
kemudahan-kemudahan, dan kesenangan-kesenang-an kehidupan 
manusia, kekayaan-kekayaan itu dapat ditingkatkan.” (Ricardo, Principes 
de l’economiepolitique, terjemahan Constancio, anotasi oleh J.B. Say. 
Paris 1835; Vol.II, bab Sur la valeur et les richesses. 8 

Baru saja telah kita melihat bahwa para ahli ekonomi sebelum M. 
Proudhon telah “menarik perhatian” pada misteri mendalam mengenai 
pertentangan dan kontradiksi. Mari sekarang kita melihat bagaimana 
M. Proudhon pada gilirannya menjelaskan misteri ini setelah para ahli 
ekonomi itu. 

Nilai tukar sesuatu produk jatuh dengan meningkatnya penawaran, 
dengan permintaannya tetap sama; dengan kata-kata lain, semakin 
berlimpah sesuatu produk itu secara “relatif dengan permintaan,” 
semakin rendah nilai tukarnya, atau harganya. Vice versa: Semakin 

7 Rujukan-rujukan pada kutiban-kutiban dari karya-karya alEh pangarang-pEngarang Inggris adalah pada 
Edisi yang digunakan alah Marx SEndiri. 

8 REfErsnsi SEpEnuhnya adalah: David Ricardn, Oes principes del'economie politique etdelimpotdw\ma\\m 
dari bahasa Inggris abh F.-S. CnnstanGin, dEngan catatan-catatan pEnjElasan dan kritik-kritik alah J.-B.Say. 
TRJI.ParisJS35.hal.G5. 



7 | KARL MARX 

lemah penawaran secara relatif dengan permintaan, semakin tinggi 
naiknya nilai tukar dari harga produk yang dipasok: dalam kata-kata 
lain, semakin besar kelangkaan produk-produk yang dipasok, secara 
relatif dengan permintaan, semakin tinggi pula harga-harganya. Nilai 
tukar suatu produk bergantung pada kelimpahannya atau kelangkaannya, 
tetapi selalu dalam hubungan dengan permintaan. Ambillah sebuah 
produk yang lebih daripada langka, yang unik dari jenisnya, terserah: 
produk yang unik ini akan lebih daripada berlimpah, ia akan berlebih- 
lebihan, apabila tiada permintaan akan barang itu. Di lain pihak, ambillah 
suatu produk yang diperbanyak dalam jutaan, ia akan selalu langka jika 
ia tidak memenuhi permintaan, yaitu, jika terdapat permintaan yang 
terlampau besar akan barang itu. 

Inilah yang nyaris mesti kita sebut truisme-truisme (kebenaran- 
kebenaran yang tak dapat disangkal lagi), namun kita terpaksa 
mengulanginya di sini agar menjadikan misteri-misteri M. Proudhon 
itu masuk-akal/dapat dimengerti. 

Sehingga, manindak-lanjuti azas itu hingga kansakuEnsi-kansakuansi tErakhirnya, Drang akan 
sarnpai pada kasimpulan, yaitu yang paling Ingikal di dunia, bahwa barang-barang yang 
kagunaannya kita tidak bisa tanpanya dan yang kuantitasnya tidak tarbatas, saharusnya dapat 
dipernleh sanara numa-numa, dan yang kagunaannya noldan yang kelangkaannya akstrim, 
mEstinya bernilai mElampaui SEgala perhitungan. Untuk manyumbat kasulitan itu, kaEkstriman- 
kaakstriman ini adalah mutahil dalam praktEk: di satu pihak, tiada produk manusia yang dapat 
tanpa-batas dalam banyaknya; di lain pihak, bahkan barang-barang yang paling langkah mEstilah 
berguna hingga suatu darajat tertantu, kalau tidak maka barang-barang itu akan tiada-barnilai 
sama sakali. Nilai pakai dan nilai tukar dengan dEmikian sanara tak-tErpisahkan tErikat satu sama 
lain, sakalipun bErdasarkan sifatnya marEka tErus- manerus CEndErung saling-mEngingkari. 

(Vnl.l.hal.3g.) 

Apakah yang menyumbat kesulitan M. Proudhon? Sederhana, bahwa ia 
telah lupa mengenai “permintaan,” dan bahwa suatu barang dapatklangka 
atau berlimpah hanya sejauh ada permintaan akannya. Seketika ia 
meninggalkan masalah permintaan itu, ia mengidentifikasi nilai tukar 
dengan “kelangkaan” dan nilai pakai dengan “kelimpahan.” Sebenamya, 
dengan mengatakan bahwa barang-barang “yang kegunaannya nol dan 
kelangkaan ekstrim adalah bernilai melampaui segala perhitungan,” ia 



KEmiskinan Filsafat | 8 

cuma menyatakan bahwa nilai tukar hanya sekedar kelangkaan. 
“Kelangkaan ekstrim dan kegunaan nil” berarti kelangkaan semurninya. 
“Bernilai melampaui segala perhitungan” adalah maksimumnya nilai 
tukar, ia adalah nilai tukar semurninya. Ia menyamakan kedua pengertian 
ini. Maka itu nilai tukar dan kelangkaan adalah pengertian-pengertian/ 
istilah-istilah kesamaan/kesetaraan. Dalam sampai pada yang 
dianggapnya “konsekuensi-konsekuensi ekstrim” ini, M. Proudhon 
sebenamya telah membawa pada keekstriman, bukan barang-barang itu, 
tetapi istilah-istilah yang mengungkapkan mereka, dan, dengan berbuat 
demikian, ia menunjukkan kecakapan dalam retorika, lebih daripada 
dalam logika. Ia cuma menemukan kembali hipotesis-hipotesis yang 
pertama dalam seluruh ketelanjang-an mereka, ketika ia berpikir bahwa 
ia telah menemukan konsekuensi-konsekuensi baru. Berkat prosedur 
yang sama ia berhasil mengidentifikasi nilai pakai dengan kelimpahan 
semurninya. 

Setelah menyetarakan/mempersamakan nilai tukar dan kelangkaan, nilai 
pakai dan kelimpahan, M. Proudhon heran sekali tidak menemukan nilai 
pakai dalam kelangkaan dan nilai tukar, juga tidak nilai tukar dalam 
kelimpahan dan nilai pakai; dan mengetahui bahwa keekstriman- 
keekstriman ini tidaklah mungkin dalam praktek, ia tidak dapat berbuat 
lain kecuali percaya pada misteri. Nilai yang tidak dapat diperhitungkan 
ada baginya karena tidak beradanya para pembeli, dan ia tidak akan 
pemah mendapatkan pembeh selama ia tidak memasukkan permintaan. 

Di pihak lain, kelimpahan M. Proudhon sepertinya sesuatu yang spontan. 

Ia melupakan sama sekali bahwa ada orang-orang yang 
memproduksinya, dan bahwa menjadi kepentingan mereka untuk tidak 
meremehkan/memperhitungkan permintaan. Jika tidak begitu, 
bagaimana M. Proudhon dapat berkata bahwa barang-barang yang sangat 
berguna mesti mempunyai harga yang sangat rendah, bahkan tidak 
berongkos apapun? Sebaliknya, ia mestinya menyimpulkan bahwa 
kelimpahan, produksi dari barang-barang yang sangat berguna, mesti 
dibatasi jika harganya, yaitu nilai tukarnya, mau dinaikkan. 

Para penanam-anggur tua dari Perancis, dalam berpetisi akan sebuah 
undang-undang yang melarang pembukaan kebon-kebon anggur baru; 



e | KARL MARX 

orang-orang belanda dengan membakar rempah-rempah Asiatik, dalam 
memusnahkan pohon-pohon cengkeh di Maluku, cuma berusaha 
mengurangi kelimpahan agar menaikkan nilai tukar. Selama seluruh 
Abad-abad Pertengahan azas yang sama ini diberlakukan, dengan 
undang-undang membatasi jumlah juru keliling yang dapat dipekerjakan 
seorang majikan tunggal dan jumlah peralatan yang dapat dipakainya. 
(Lihat Anderson, History of Commerce.) 9 

Setelah menyatakan kelimpahan sebagai nilai pakai dan kelangkaan 
sebagai nilai tukar - memang tiada yang lebih gampang daripada 
membuktikan bahwa kelimpahan dan kelangkaan berada dalam rasio 
terbalik - M. Proudhon mengidentihkasi nilai pakai dengan “penawaran” 
dan nilai tukar dengan “permintaan.” Agar menjadikan antitesis itu lebih 
tegas, ia menggantikan sebuah istilah baru, dengan menetapkan “nilai 
perkiraan/taksiran” sebagai gantinya “nilai tukar.” Pertempuran telah 
bergeser medan, dan di satu pihak kita dapatkan kegunaan(nilai pakai, 
penawaran), dan di pihak lain kita dapatkan ’’taksiran” (nilai tukar, 
permintaan). 

Siapakah yang mesti/akan mendamaikan kedua kekuatan bertentang- 
tentangan ini? Apakah yang harus dilakukan agar mereka menjadi selaras 
satu sama lain? Mungkinkah menemukan suatu titik perbandingan saja 
pada keduanya itu? 

Sudah tentu, teriak M. Proudhon, ada satu - kehendak bebas. Harga 
yang dihasilkan dari pertempuran antara penawaran dan permintaan 
ini, antara kegunaan dan taksiran tidak akan menjadi ungkapan keadilan 
abadi. 

M. Proudhon terns mengembangkan antitesis ini. 

Dalam kapasitasku SEbagai seorang pEmbEli bEbas, aku mGnjadi hakim atas kGbutuhan-kGbutuhanku. 
hakim atas penghasratan SESuatu nbjek, hakim atas harga yang aku bErsEdia bayar untuknmya. 

Di lain pihak, dalam kapasitasmu sabagai senrang prnduser babas, anda menjadi tuan atas cara 
-cara pelaksanaan, dan nleh karenanya anda memiliki kakuasaan untuk menurunkan pengeluaran- 

9 Referensi sapanuhnya adalah: A. Andersnn, An Historical and Chronological Deduction of the Origin of 
CommErcE from the Earliest Accounts to thEProsEntTimo. Edisi Partamatarbit di Lnndnn ditahun 1815. 



Kemiskinan Filsafat | 10 

pEngEluaran anda. (Vol. I, hal.4l.) 

Dan karena permintaan, atau nilai tukar, adalah identis dengan taksiran, 

M. Proudhon mesti berkata: 

"TElah tErbukti bahwa adalah kaliEndak babas arang yang malahirkan pErtEntangan antara nilai 
pakai dan nilai tukar. Bagaimanakah pErtEntangan ini dapat disingkirkan, salama bEradanya 
ksmauan babas? Dan bagaimana yang tErsEbut bsklakangan itu dapat diknrbankan tanpa 
mEngnrbankan umat-manusia?" (Vnl.l, hal.4l.) 

Jadi, tidak dimungkinkan adanya jalan keluar. Terdapat suatu pergulatan 
antara dua -boleh dikata- kekuatan yang tidak dapat (saling) 
diperbandingkan, antara kegunaan dan taksiran, antara pembeli bebas 
dan produser bebas. 

Mari kita bahas masalah ini secara lebih cermat. 

Penawaran telah semata-mata mewakili kegunaan, permintaan tidak 
semata-mata mewakili taksiran/perkiraan. Tidakkah peminta itu juga 
menyuplai suatu produk tertentu atau yang tertentu yang mewakili 
semua produk, yaitu uang; dan sebagai penyuplai, tidakkah ia mewakili, 
menurut M. Proudhon, kegunaan atau nilai pakai? 

Lagi, tidakkah pemasok juga meminta (menuntut) suatu produk tertentu 
atau yang tertentu yang mewakili semua produk, yaitu uang? Dan 
tidakkah ia dengan demikian menjadi perwakilan dari taksiran, dari 
taksiran nilai atau dari nilai tukar? 

Permintaan adalah sekaligus suatu penawaran, penawaran adalah 
sekaligus suatu permintaan. Demikian antitesis M. Proudhon, dengan 
semata-mata mengidentifikasi penawaran dan permintaan, yang satu 
dengan kegunaan, yang lain dengan taksiran/perkiraan, hanya didasarkan 
pada suatu abstraksi sia-sia. 

Yang disebut M. Proudhon sebagai nilai pakai disebut nilai taksiran 
oleh para ahli ekonomi lain, dan itu dengan sepenuh hak mereka. Kita 
hanya akan mengutib Storch (Cours d’economiepolitique, Paris 1823, 
hal. 48 dan 49). 10 



| KARL MARX 

Menurut Storch, “kebutuhan-kebutuhan” adalah barang-barang yang 
padanya kita merasakan kebutuhan itu; “nilai-nilai” adalah barang- 
barang yang kepadanya kita mengatributikan nilai. Kebanyakan barang 
mempunyai nilai hanya karena mereka memuaskan keb utuhan- 
kebutuhan yang ditimb ulkan oleh perkiraan. Perkiraan mengenai 
kebutuhan-kebutuhan kita dapat berubah; maka itu kegunaan barang- 
barang, yang hanya mengungkapkan hubungan barang-barang ini dengan 
kebutuhan-kebutuhan kita, juga dapat berubah. Kebutuhan-kebutuhan 
alami itu sendiri juga terns berubah. Memang, apakah yang dapat lebih 
berubah-ubah (bervariasi) daripada objek-objek yang merupakan 
makanan pokok berbagai-bagai rakyat! 

Konflik itu tidak terjadi antara kegunaan dan perkiraan; ia berlangsung 
antara nilai yang dapat dipasarkan yang dituntut oleh pemasok dan nilai 
yang dapat dipasarkan yang dipasok oleh peminta. Nilai tukar produk 
itu setiap saat merupakan hasil (resultant) penilaian-penilaian (apresiasi) 
yang bertentang-tentangan ini. 

Dalam analisis akhirnya, penawaran dan permintaan mengumpul-kan/ 
mempersatukan produksi dan konsumsi, tetapi produk dan konsumsi 
berdasarkan pertukaran-pertukaran individual. 

Produk yang dipasok itu bukanklah kegunaan pada dirinya sendiri 
(kegunaan itu sendiri). Adalah konsumer yang menentukan kegunaannya. 
Dan bahkan apabila kualitasnya sebagai sesuatu yang berguna itu diakui, 
ia tidak semata-mata mewakili kegunaan. Dalam proses produksi, ia 
telah dipertukarkan untuk semua ongkos produksi, seperti bahan mentah, 
upah kaum buruh, dsb., yang kesemuanuya merupakan nilai-nilai yang 
dapat dipasarkan. Produk itu, oleh karenanya, mewakili -di mata 
produser itu- suatu jumlah keseluruhan dari nilai-nilai yang dapat 
dipasarkan. 

Yang dipasoknya itu tidak hanya sebuah objek yang berguna, tetapi juga 
dan terutama suatu nilai yang dapat dipasarkan. 


ID RefErEnsi SEpEnuhnya adalah: H. Starah, fours d'econDmie politique, ou Exposition desprineipesqui 
determinantleprosperitedesnations.!. I-IV, Paris 1823. Marx mEngutib dari Volume I. 



Kemiskinan Filsafat | 12 

Sedangkan yang mengenai permintaan, ia akan efektif jika disertai 
persyaratan bahwa ia memiliki cara/alat untuk dilakukannya pertukaran. 
Cara-cara/alat-alat itu sendiri adalah produk-produk, nilai yang dapat 
dipasarkan. 

Jadi, dalam penawaran dan permintaan kita mendapatkan, di satu pihak, 
sebuah produk yang telah berongkoskan nilai-nilai yang dapat 
dipasarkan, dan kebutuhan untuk menjual; di lain pihak, cara-cara/alat- 
alat yang berongkoskan nilai-nilai yang dapat dipasarkan, dan hasrat 
untuk membeli. 


M. Proudhon mempertentangkan “pembeli bebas” dengan “produser 
bebas.” Kepada yang satu dan kepada yang lainnya ia mengatributkan/ 
mensifatkan kualitas-kualitas yang semuminya metafisikal. Inilah yang 
membuatnya berkata: “Telah terbukti bahwa adalah kemauan bebas or- 
ang yang melahirkan pertentangan antara nilai pakai dan nilai tukar.” [ 
141] 

Produser itu, pada saat ia memproduksi dalam suatu masyarakat yang 
berdasarkan pembagian kerja dan pada pertukaran (dan itulah hipotesis 
M. Proudhon), dipaksa untuk menjual M. Proudhon menjadikan produser 
itu tuan atas alat-alat produksi; tetapi ia akan sependapat dengan kita 
bahwa alat-alat produksinya itu tidak bergantung pada “kehendakbebas.” 
Lagi pula, banyak dari alat-alat produksi ini adalah produk-produk yang 
diperolehnya dari luar, dan dalam produksi modern ia bahkan tidak 
bebas untuk memproduksi jumlah yang dikehendakinya. Deraj at 
perkembang-an sebenarnya/aktual dari kekuatan-kekuatan produktif 
memaksanya untuk memproduksi pada sesuatu skala tertentu. 

Konsumer tidaklah lebih bebas dari produser. Penilaian-penilaiannya 
bergantung pada alat-alat dan kebutuhan-kebutuhannya. Dan kedua- 
duanya ini ditentukan oleh posisi sosialnya, yang sendiri bergantung 
pada seluruh organisasi sosial. Memang benar, si pekerja yang membeli 
kentang dan wanita peliharaan yang membeli kain renda, kedua-duanya 
mengikuti penilaian-penilaian masing-masing. Tetapi perbedaan dalam 
penilaian-penilaian mereka dijelaskan dengan perbedaan dalam 
kedudukan yang punyai di dunia, dan yang itu sendiri adalah produk- 



13 | KARL MARX 

produk dari organisasi sosial. 

Adakah seluruh sistem kebutuhan itu berlandaskan perkiraan atau pada 
keseluruhan organisasi produksi? Yang paling sering, kebutuhan- 
kebutuhan timbul langsung dari produksi atau dari suatu keadaan yang 
berdasarkan produksi. Perdagangan dunia hampir seluruhnya berputar 
sekitar kebutuhan-kebutuhan, bukan dari konsumsi individual, tetapi 
dari produksi. Dengan demikian, untuk memilih sebuah contoh lain, 
tidakkah kebutuhan akan pengacara-pengacara mengandaikan suatu 
hukum sivil tertentu yang cuma merupakan ekspresi dari suatu 
perkembangan kepemilikan tertentu, yaitu, dari produksi? 

Bagi M. Proudhon tidak cukup dengan melenyapkan unsur-unsur yang 
baru saja disebut itu dari hubungan penawaran dan permintaan. Ia 
membawa abstraksi hingga batas-batas paling jauh ketika ia melebur 
semua produser menjadi seorang produser tunggal, semua konsumer 
menjadi “seorang konsumer tunggal,” merekayasa suatu pergulatan 
antara kedua tokoh khayalan ini. Tetapi dalam dunia nyata, peristiwa- 
peristiwa terjadi secara lain. Persaingan di antara para pemasok 
(penyedia/penjual) dan persaingan di antara para peminta (pembeli) 
merupakan suatu bagian keharusan dari pergulatan antara para pembeli 
dan para penjual, yang hasil daripadanya adalah nilai yang dapat 
dipasarkan. 

Setelah menyingkirkan persaingan dan ongkos produksi, M. Proudhon 
dapat dengan santai mereduksi perumusan mengenai penawaran dan 
permintaan menjadi suatu absurditas. 

Penawaran dan permintaan, ia mengatakan, cuma dua bentuk seremonial 
yang gunanya untuk menghadap-hadapkan nilai pakai dan nilai tukar 
satu sama lain, dan untuk membawa pada perujukan mereka. Mereka 
adalah dua kutub elektrik yang, apabila disambungkan, mesti 
memproduksi gejala afinitas yang disebut pertukaran. (Vol.I, hal.49 dan 
50.) 

Orang bisa juga mengatakan bahwa pertukaran hanyalah sebuah bentuk 
seremonial untuk memperkenalkan konsumer pada objek konsumsi, 
Orang bisa juga mengatakan bahwa semua hubungan ekonomikal adalah 



Kemiskinan Filsafat | 14 

“bentuk-bentuk seremonial” yang melayani konsumsi langsung sebagai 
perantara-perantara. Penawaran dan permintaan bukanlah kurang 
ataupun lebih merupakan hubungan-hubungan suatu produksi tertentu, 
daripada pertukaran-pertukaran individual. 

Lalu, terdiri atas apakah seluruh dialektika M. Proudhon itu? Dalam 
menggantikan bagi nilai pakai dan nilai tukar, bagi penawaran dan 
pedrmintaan, bagi pengertian-pengertian abstrak dan bertentang- 
tentangan seperti kelangkaan dan kelimpahan, kegunaan dan taksiran/ 
perkiraan, seorang produser dan seorang konsumer, kedua- dua mereka 
itu “ksatria-ksatria kehendak bebas.” 

Dan ke manakah arah tujuannya? 

Mengatur bagi dirinya sendiri suatu cara untuk kelak mengintroduksikan 
salah-satu dari iunsur-unsur yang telah disediakannya, “ongkos 
produksi,” sebagai “sintesis” nilai pakai dan nilai tukar.Dan demikian 
itulah dalam pandangannya, ongkos produksi merupakan “nilai sintetik” 
atau “nilai bentukan.” 

§ 2. mini BEfiTuicnn nmu mini smtetik 


“Nilai (marketable value = nilai yang dapat dipasarkan/nilai pasar/ 
nilai jual) merupakan batu pertama/dasar struktur ekonomi.” Nilai 
“bentukan” adalah batu pertama/dasar sistem kontradiksi-kontradiksi 
ekonomi. 


Lalu, apakah “nilai bentukan” ini, yang adalah yang ditemukan M. 
Proudhon dalam ekonomi-politik? 

Sekali kegunaan diakui, maka kerja adalah sumber nilai. Ukuran 
kerja adalah waktu. Nilai relatif produk-produk ditentukan oleh waktu 
kerja yang diperlukan bagi produksi mereka. Harga adalah ungkapan 
moneter dari nilai relatif sebuah produk. Akhirnya, “nilai bentukan” 
sesuatu produk adalah semuminya dan sederhananya nilai yang dibentuk 
oleh waktu kerja yang terwujudkan di dalamnya. 



15 | KARL MARX 

Presis sebagaimana Adam Smith menemukan “pembagian kerja,” 
demikian ia, M. Proudhon, mengklaim telah menemukan “nilai 
bentukan.” Ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh/luar biasa, tetapi, 
yah, mesti diakui bahwa tiada sesuatu yang aneh/yang luar biasa” dalam 
setiap penemuan ilmu ekonomi. M. Proudhon, yang sepenuhnya 
menghargai arti penting penemuannya sendiri itu, betapapun berusaha 
berendah-hati mengenai kehebatannuya itu “untuk meyakinkan para 
pembaca mengenai klaimnya akan keasliannya, dan untuk meyakinkan 
pikiran-pikiran yang sifat-takut-takutnya membuat mereka bersikap 
enggan terhadap gagasan-gagasan baru.” Tetapi di dalam membagikan 
secara adil sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh setiap 
pendahulunya pada pemahaman akan nilai, ia terpaksa secara terbuka 
mengakui bahwa bagian terbesarnya, yaitu bagian utama jasa itu, 
terpulangkan pada dirinya sendiri. 

"Ide sintetikmEngenai nilai SEcara samar-samartElah difahami oleh Adam Smith ...Tetapi dengan 
Adam Smith gagasan mEngenai nilai ini SEpanuhnya barsifat intuitif. Nah, masyarakat itu tidak 
mEngubah kabiasaan-kEbiasaannya hanya atas dasar intuisi-intuisi: kEtEntuan-kEtEntuannya hanya 
dibuat bErdasarkan kEWEnangan fakta. Antinami itu mEsti dinyatakan sacara lEbih tEgas dan bbih 
jElas; J. B. Say adalah pEnafsir utamanya." [I GG] 

Inilah, singkatnya, sejarah penemuan mengenai nilai sintetik: Adam 
Smith - intuisi samar-samar; J.B. Say - antinomi; M. Proudhon - 
membentuk dan kebenaran “bentukan.” Dan jangan sampai salah 
mengenai hal itu: semua ahli ekonomi lainnya, dari Say hingga Proudhon, 
cuma berjalan terseok-seok dalam kebiasaan-kebiasaan antinomi. 
“Sungguh sulit dipercaya bahwa selama empat-puluh tahun terakhir ini, 
begitu banyak orang berakal sehat bersungut- sungut dan berkeluh-kesah 
mengenai suatu gagasan sederhana seperti itu. Tetapi, tidak, nilai-nilai 
diperbandingkan tanpa adanya satupun titik perbandingan di antara 
mereka dan tanpa satuan ukuran; ini, daripada menganut teori 
revolusioner mengenai persamaan, adalah yang para ahli ekonomi dari 
abad ke sembilan-belas bertekad pertahankan terhadap semua pendatang. 
Apakah yang akan dikatakan anak-cucu kita mengenai itu?” (Vol.I, hal. 
68 ) 

Anak-cucu, dituntut secara mendadak begitu, akan mulai menjadi 



Kemiskinan Filsafat | IB 

kacau mengenai kronologi itu. Keturunan tidak bisa tidak bertanya pada 
diri sendiri: bukankah Ricardo dan alirannya ahli-ahli ekonomi dari 
abad ke sembilan-belas? Sistem Ricardo, yang menegakkan sebagai suatu 
azas bahwa nilai relatif barang-barang dagangan secara khusus 
bersesuaian dengan jumlah kerja yang diperlukan untuk produksinya, 
berasal dari tahun 1817. Ricardo adalah kepala dari seluruh aliran yang 
dominan di Inggris sejak Restorasi. 11 Doktrin Ricardian dengan keras, 
dengan tanpa-ampun mengikhtisarkan seluruh burjuasi Inggris, yang 
sendiri adalah tipe burjuasi modem. “Apa yang akan dikatakan keturunan 
mengenai hal itu?” Ia tidak akan mengatakan bahwa M. Proudhon tidak 
mengetahui tentang Ricardo, karena ia berbicara mengenai Ricardo, ia 
secara berpanjang-panjang berbicara mengenai Ricardo, selalu kembali 
padanya, dan menyimpulkan dengan men yebut sistemnya itu “sampah.” 
Jika keturunan pernah campur-tangan, ia barangkali akan mengatakan 
bahwa M. Proudhon, karena takut menyinggung Anglofobia para 
pembacanya, lebih suka menjadikan dirinya sendiri sebagai penyunting 
yang bertanggung jawab atas gagasan-gagasan Ricardo. Bagaimanapunh 
juga, ia akan menganggap sangat naif bahwa M. Proudhon 
mengemukakan sebagai suatu “teori revolusioner masa depan” yang 
Ricardo kemukakan secara ilmiah sebagai teori masyarakat masa kini, 
teori mengenai masyarakat burjuis, dan bahwa demikian inilah 
dinyatakannya sebagai pemecahan antinomi antara kegunaan dan nilai 
tukar yang diajukan oleh Ricardo dan alirannya lama sebelum dirinya 
(M. Proudhon) sebagai perumusan ilmiah mengenai satu sisi tunggal 
antinominya, yaitu dari “nilai tukar.” Tetapi biar kita tinggalkan saja 
anak-cucu, dan menghadap-hadapkan M. Proudhon dengan Ricardo, 
pendahulunya. Inilah beberapa ekstrak dari pengarang ini, yang 
mengikhtisarkan doktrinnya tentang nilai: 

“Maka, kegunaan bukanlah ukuran nilai yang dapat ditukarkan, sekalipun 
ia secara mutlak pentingbaginya.” (Vol.I, hal.3, Principes del’economie 
politique, dsb., diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh F. S. Constanciio, 
Paris 1835). 

11 Pemde bersangkutan dimulai SEtelah barakhirnya paparangan-paparangan NapalEnnik dan rEstarasi 
dinasti BDurbDn di Parancis di tahun 1815. 



17 | KARL MARX 

"Memiliki kEgunaan. barang-barang dagangan menarik/ mendapatkan nilai yang dapat 
ditukarkannya dari dua sumbar: dari kElangkaan marEka, dan dari kuantitas kErja yang dipErlukan 
untukmEndapatkanrnEraka.TErdapatbEbErapa barang-dagangan.yang nilainya ditEntukan alEh 
kElangkaan marEka saja.Tiada kErja yang dapat mEningkatkan kuantitas barang-barang SEpErti 
itu, dan alah karananya nilai mEraka tidak dapat diturunkan dEngan suatu paningkatan pEnawaran. 

SEjumlah patung dan lukisan langka, buku-buku langka.SEmuanya dari janis ini. Nilai marEka... 

bErwariasi dEngan bErmacam-macam kakayaan dan kECEndErungan-kacEndErungan arang- 
□rang yang barhasrat sakali mamiliki mEraka itu. (Vul.l, hal.4 dan 5, l.c.) Namun, barang-barang 
dagangan ini, mErupakan suatu bagian sangat kadi dari massa barang-barang dagangan yang 
dipErtukaran sahari-harinya di pasar. Bagian yang jauh lebih bEsar dari barang-barang yang 
manjadi DbjEk-abjEkyang dihasratkan, dipamlEh dEngan kErja; dan mEraka dapat diparbanyak, 
tidak di satu nEgEri saja, malainkan di banyak nEgEri, nyaris tanpa batas tErtEntu, jika kita 
barsEdia mambErikan kErja yang dipErlukan untuk mandapatkan mErEka. (Vul. I, hal.5, l.c..) 

Maka, dalam barbicara mEngEnai barang-barang dagangan, mEngEnai nilai mErEka yang dapat 
dipartukarkan, dan mEngEnai hukum-hukum yang mEngatur harga-harga rElatif mEraka, kita 
SElalu maksudkan barang-barang dagangan SEpErti itu hanya yang dapat ditingkatkan dalam 
kuantitas lEwat pEngErahan industri manusia, dan yang dalam mampraduksinya, pErsaingan 
bEkarja tanpa hambatan." (Val.l, hal.5) 

Ricardo mengutip Adam Smith, yang, menurutnya “begitu cermat-tepat 

mendefinisikan sumber asb dari nilai yang dapat dipertukarkan” (Adam 

Smith, Wealth of Nations, Buku I, Bab.5), 12 dan ia menambahkan: 

"Bahwa ini (yaitu waktu kErja) bEnar-banar mErupakan landasan nilai yang dapat dipartukarkan 
dari samua barang, kacuali yang tidak dapat ditingkatkan Dlah industri manusia, mErupakan 
sabuah daktrin yang tEramat pEnting di dalam Ekanami-pulitik; karana tiada yang manjadi sumbar 
dari bEgitu banyak kasalahan, dan yang malahirkan bEgitu banyak pErbEdaan pEndapat dalam ilmu 
itu, sapErti gagasan-gagasan samar yang dikaitkan pada kata nilai." (Val.l, hal.B) "Jika kuantitas 
kErja yang diraalisasikan dalam barang-barang dagangan mEngatur nilai maraka yang dapat 
dipErtukarkan, maka SEtiap pEningkatan kuantitas kErja mastilah mEnaikkan nilai barang-dagangan 
yang mEnarimanya, SEbagaimana SEtiap pEngurangan (kuantitas karja) mEsti manurunkan nilai 
itu." (Val.l, hal.B.) 

Ricardo mencela Smith lebih lanjut: 

12 REfEransi SEpEnuhnya adalah: Adam Smitch, An Inquiry into tfiEliaturE and CausES ofths l/l/salth ofNations. 

Edisi pErtama muncul di London di tahun I77B. 





Kemiskinan Filsafat | 18 

1. Telah membangun sendiri suatu standar ukuran nilai lainnya, di 
samping kerja. Kadang-kadang ia berbicara tentang jagung, pada 
waktu-waktu lain tentang kerja, sebagai suatu ukuran standar; bukan 
kuantitas kerja yang dicurahkan pada produksi sesuatu objek, 
melainkan kuantitas yang dapat dikuasainya dalam pasar. (Vol.I, 
hal. 9 

2. Telah mengakui azas itu tanpa kualifikasi dan serempak dengan itu 
membatasi pemberlakuannya pada keadaan masyarakat dini dan 
kasar, yang mendahului akumulasi persediaan/modal dan pemilikan 
tanah. (Vol.I, hal.21.) 

Ricardo berusaha membuktikan bahwa kepemilikan tanah, yaitu sewa 
tanah, tidak dapat mengubah nilai relatif barang-barang dagangan, dan 
bahwa akumulasi modal hanya mempunyai pengaruh sampingan dan 
fluktuatif atas nilai-nilai relatif yang ditentukan oleh kuantitas 
komparatif kerja yang dicurahkan dalam produksi mereka. Mendukung 
tesis ini, ia mengemukakan teorinya yang termashur mengenai sewa 
tanah, menganalisis modal, dan akhirnya tidak menemukan apapun di 
situ kecuali kerja yang terakumulasi. Kemudian dikembangkannya suatu 
teori lengkap mengenai upah dan laba, dan membuktikan bahwa upah- 
upah dan laba-laba naik dan turun dalam rasio terbalik satu sama lain, 
tanpa mempengaruhi nilai relatif produk itu. Ia tidak mengabaikan 
pengaruh yang dapat ditimbulkan akumulasi modal dan berbagai 
aspeknya (modal tetap dan modal beredar), seperti juga tingkat upah- 
upah, atas nilai proporsional dari produk-produk. Sesungguhnya, semua 
itu adalah masalah-masalah utama yang menjadi perhatian Ricardo. 

"Ekonomi dalam pEmakaian kerja tidak pErnah gagal dalam mengurangi nilai' relatif dari sebuah 
barang-dagangan, baik itiu pEnghEmatan dalam kErja yang diharuskan bagi manufaktur barang- 
dagangan itu sendiri, ataupun yang mErupakan keharusan bagi pEmbErrtukan modal, yang membantu 
produksi itu."(Vd.l, hal. 28.) "Dalam kEadaan-keadaan sepErti itu maka nilai rusa, yaitu produk 

* Ricardo, seperti sudah sangat diketahui, menentukan nilai SEbuah barang-dagangan dEngan kuantitas kerja 
yang diperlukan bagi produksinya. Namun, karena bentuk pertukaran yang berlaku dalam setiap cara 
produksi yang didasarkan pada produksi barang-barang dagangan, termasuk di situ cara pruduksi kapitalis, 
maka nilai ini tidaksecara langsung dinyatakan dalam kuantitas-kuantitas kerja,tetapi dalam kuantitas- 
kuantitas sesuatu barang-dagangan lainnya. Nilai sebuah barang-dagangan yang dinyatakan dalam suatu 



10 | KARL MARX 

dari kErja SEhari SEorang pEmburu, akan prasis sama dEngan nilai ikan, yaitu praduk kErja SEhari 
SEorang nElayan. Nilai kamparatif dari ikan dan dari human itu, akan SEpEnuhnya diatar/ditEntukan 
alah kuantitas kErja yang dicurahkan pada masing-masingnya; apapun kuantitas praduksi itu, 
atau bEtapa tinggi atau rEndah upah-upah umum atau laba-labanya. (Val.l, hal. 32.) Dalam 
mEnjadikan kErja SEbagai dasar nilai barang-barang dagangan yang dipErlukan bagi pruduksinya, 
pEraturan yang mEnEntukan kuantitas- kuantitas masing-masing barang yang akan dipartukarkan 
satu sama lain, kitatidakharus dianggap mEnalak/mEngingkari pEnyimpangan-panyimpangan 
kabEtulan dan samEntara harga SESungguhnya harga pasar barang-barang dagangan itu dari 
harga maraka yang primEr dan wajar." (Val.l, hal.105 l.c.). "Pada akhirnya adalah ongkDS 
praduksi yang masti mEngatur harga barang-barang dagangan, dan bukan, SEbagaimana SEring 
dikatakan, prapDrsi antara pEnawaran dan parmintaan." (Vnl.ll, hal. 253.) 

Lord Lauderdale telah mengembangkan variasi-variasi nilai tukar 
menurut hukum penawaran dan permintaan, atau dari kelangkaan dan 
kelimpahan secara relatif dengan permintaan. Dalam pandangannya, 
nilai sesuatu barang dapat meningkat apabila kuantitasnya berkurang 
atau pabila permintaan akan barang itu meningkat; ia dapat berkurang 
karena suatu peningkatan kuantitasnya atau karena berkurangnya 
permintaan. Dengan demikian nilai sesuatu barang dapat berubah melalui 
delapan sebab berbeda, yaitu, empat sebab yang berlaku pada barang itu 
sendiri, dan empat sebab yang berlaku pada uang atau pada sesuatu 
barang-dagangan lainnya yang dipakai sebagai suatu ukuran nilainya. 
Inilah penolakan Ricardo: 

"Barang-barang dagangan yang dimDnDpDli, baikitu alEh SEarang individu, atau nlEh sabuah 
parusahaan, bErubah-ubah manurut hukum yang ditEtapkan Lard LaudErdak marEka jatuh 
dalam praparsi SEbagaimana para panjual manaikkan kuantitas maraka, dan naik dalam prnpnrsi 
dEngan nafsu para pEtnbEli untukmambEli mEreka; harga maraka tidakharus mEmpunyai kaitan 
dEngan nilai wajar mEraka: tEtapi harga-harga barang-barang dagangan, yang tunduk pada 
parsaingan, dan yang kuantitasnya dapat ditingkatkan dalam sasuatu dErajat SEdang, akhirnya 
akan bErgantung -tidakpada kEadaan parmintaan dan pErsEdiaan, mElainkan pada paningkatan 
atau pangurangan angkas praduksi mEreka." (Vul.ll, hal.259.) 

Kita mempersilahkan para pembaca membandingkan antara bahasa 

kuantitas sssuatu barang-dagangan lainnya (apakah itu uang atau bukan) diartikan alsh Ricardo SEbagai nilai 
relatifnya. (Catatan F. Engsls pada Edisi Jarman, 1885)] 



Kemiskinan Filsafat | 20 

yang cermat, sederhana dan jelas dari Ricardo ini dan usaha-usaha 
retorikal M. Proudhon untuk sampai pada penentuan nilai relatif dengan 
waktu kerja. Ricardo menunjukkan kepada kita gerak sesungguhnya dari 
produksi burjuasi, yang membentuk nilai. M. Proudhon, dengan tidak 
memperhitungkan gerak sesungguhnya ini, “bersungut-sungut dan 
berkeluh-kesah” untuk menemukan proses-proses baru dan untuk 
mencapai reorganisasi dunia berdasarkan suatu perumusan baru yang 
semu, sebuah perumusan yang tidak lebih cuma ungkapan teoretikal 
dari gerak sesungguhnya yang ada dan yang sudah digambarkan dengan 
begitu baik oleh Ricardo. Ricardo bertitik-tolak dari masyarakat masa- 
kini untuk mendemonstrasikan kepada kita bagaimana masyarakat itu 
membentuk nilai - M. Proudhon menjadikan nilai bentukan sebagai 
titik tolaknya untuk membangun suatu dunia sosial baru dengan bantuan 
nilai ini. Baginya, bagi M. Proudhon, nilai bentukan mesti berputar dan 
sekali lagi menjadi faktor pembentuk dalam suatu dunia yang sudah 
terbentuk secara lengkap menurut cara penilaian ini. Penentuan nilai 
dengan waktu kerja adalah, bagi Ricardo, hukum nilai tukar; bagi M. 
Proudhon, ia adalah sintesis dari nilai pakai dan nilai tukar. Teori Ricardo 
mengenai nilai- nilia adalah penafsiran ilmiah mengenai kehidupan 
ekonomi aktual; teori nilai-nilai M. Proudhon adalah penafsiran uto¬ 
pian atas teori Ricardo. Ricardo membuktikan kebenaran perumusannya 
dengan menderivasinya dari semua hubungan-hubungan ekonomikal, 
dan dengan cara ini menjelaskan semua gejala, bahkan gejala- gejala 
seperti sewa tanah, akumulasi modal dan hubungan upah-upah dengan 
laba-laba, yang pada penglihatan pertama seakan-akan bertentangan 
dengannya; justru itulah yang menjadikan doktrinnya sebuah sistem 
ilmiah: M. Proudhon, yang telah menemukan kembali formula Ricardo 
ini lewat hipotesis-hipotesis yang sangat sewenang-wenang, setelah itu 
terpaksa meneliti fakta ekmonomi tersendiri-sendiri yang ia putar- 
balikan dan palsukan untuk menjadikan semua itu contoh-contoh, 
sebagai terapan-terapan yang sudah ada, awal-awal realisasi ide 
pembaruannya. (Lihat paragraf 3 kita, Application of Constituted Value ) 

Mari kita sekarang beralih pada kesimpulan-kesimpulan yang ditarik 
M. Proudhon dari nilai yang terbentuk (oleh waktu kerja). 

Suatu kuantitas kerja tertentu adalah sama/setara dengan pradukyang diciptakan aleh kuantitas kerja 



21 | KARL MARX 

yang sama ini. 

SEtiap karja-sahari barnilai sama SEparti kErja-SEhari lainnya; artinya.jika kuantitas-kuantitas itu 
sama, karja SESEorang adalah bErnilai sama SEpErti ksrja SESEarang lain: tidak ada pErbEdaan kualitatif. 
DEngan kuantitas ksrja yang sama, produk SESEarang dapat dipErtukarkan dEngan pradak SESEarang 
lain. SEmaa arang adalah pEkErja-pEkarja apahan yang mEndapatkan bayaran sama antak saata wakta 
karja yang sama. KEsamaan yang samparna mEngaa-sai/mEngatar pErtnkaran-partnkaran ita. 

Apakah kesimpulan-kesimpulan ini konsekuensi-konsekuensi ketat, yang 
wajar dari nilai bentukan atau ditentukan oleh waktu kerja? 

Jika nilai relatif sebuah barang-dagangan ditentukan oleh kuantitas kerja 
yang diperlukan untuk memproduksinya, maka dengan sendirinya nilai 
relatif dari kerja, atau upah-upah, seperti itu pula ditentukan oleh 
kuantitas kerja yang diperlukan untuk memproduksi upah-upah itu. 
Upah-upah, yaitu nilai relatif atau harga kerja, dengan demikian 
ditentukan oleh waktu kerja yang diperlukan untuk memprodjuksi semua 
yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerja itu. Kurangi ongkos 
produksi topi-topi, dan harga mereka akhirnya akan jatuh pada harga 
wajar mereka yang baru, sekalipun permintaan mesti di-duakali-kan, 
di-tigakali-kan, atau di-empatkali-kan. Kurangi ongkos kehidupan or- 
ang, dengan mengurangi harga alami pangan dan sandang, yang 
mendukung kehidupan itu, dan upah-upah pada akhirnya akan jatuh, 
sekalipun permintaan akan kaum buruh mungkin saja sangat meningkat. 
(Ricardo, Vol.II,hal. 253.) 

Tak-diragukan lagi, bahasa Ricardo itu sinikal sekali. Menyederajatkan 
ongkos pembuatan (manufaktur) topi dan ongkos pemeliharaan manusia 
adalah mengubah manusia menjadi topi. Tetapi, janganlah terlalu 
bercemas hati dengan sinisme itu. Sinisme itu adalah pada fakta itu dan 
bukan dalam kata-kata yang menungkapkan fakta itu. Pengarang- 
pengarang Perancis seperti MM. Droz, Blanqui, Rossi dan lain-lainnya 
secara lugu berpuas hati dalam membuktikan keunggulan mereka atas 
para ahli ekonomi Inggris, dengan berusaha mematuhi etiket suatu 
fraseologi humanitarian; jika mereka mencela Ricardo dan alirannya 
karena bahasa mereka yang sinikal, itu adalah karena sungguh mengusik 
mereka melihat hubungan-hubungan ekonomikal ditelanjangi dalam 
seluruh kekasarannya, mehhat misteri-misteri burjuasi dibuka kedoknya. 



Kemiskinan Filsafat | 22 

Kesimpulannya: Kerja, karena kerja itu sendiri sebuah barang-dagangan, 
karenanya diukur dengan waktu kerja yang diperlukan untuk 
memproduksi barang-dagangan kerja itu. Dan, apakah yang diperlukan 
untuk memproduksi barang-dagangan kerja ini? Cuma waktu kerja 
secukupnya untuk memproduksi objek-objek yang tidak bisa tidak ada 
bagi pemeliharaan terus-menerus kerja, yaitu, agar pekerja itu tetap hidup 
dan dalam suatu kondisi untuk mengembang-biakkan kaumnya. Harga 
alami kerja tidak lain ialah upah minimum." Jika tingkat upah-upah 
sekarang naik di atas harga alami ini, maka itu justru karena hukum 
nilai yang dijadikan azas oleh M. Proudhon telah ditidak-seimbangkan 
(menjadi tidak seimbang) oleh konsekuensi-konsekuensi berbagai 
hubungan penawaran dan permintaan. Tetapi upah minimum itu tetaplah 
pusat ke arah mana tingkat-tingkat upah-upah sekarang bergravitasi. 

Dengan demikian nilai relatif, yang diukur dengan waktu kerja, secara 
tidak terelakkan merupakan perumusan mengenai perbudakan kaum 
pekerja dewasa ini, dan bukan menjadi, sebagaimana diinginkan M. 
Proudhon, teori revolusioner dari emansipasi proletariat. 

Mari kita ambil sesuatu produk tertentu, misalnya, kain lenan. Produk 
ini, sebagai kain lenan, mengandung suatu kuantitas kerja tertentu. 
Kuantitas kerja ini akan selalu sama, apapun posisi timbal-balik orang- 
orang yang telah bekerja-sama dalam menciptakan produk ini. 


‘Tesis bahwa harga tenaga karja "alami," yaitu yang normal itu bErtepatan ckngan upah minimum, yaitu, 
dEngan akuivalEn nilai alat-alat kahidupan yang secara mutlaktidak bisa tidak ada bagi kahidupan dan 
pErkEtnbang-biakan kaum pEkarja, untuk partama kalinya telah kukamukakan dalam Sketches far a Critique 
ofPolitics!Economy (Deutch-FranztisischeJahrbucher [Franco-German Annuals] Paris 1844) dan dalam 
The Conditions of the Working Class in Englandin 1844. SapErti tarlihat di sini, Marx pada waktu itu mEnErima 
tEsis itu. Lassab mEngambil-alihnya dari kami bardua. Namun, sakalipun dalam kanyataan upah-upah SElalu 
CEndErung mandEkati minimumnya, tasis di atas ini bstapapun adalah tidak-tEpat. Kanyataan bahwa kErja itu 
SEcara tEratur dan rata-rata dibayar di bawah nilainya tidak dapat mangubah nilainya. Dalam Cspitsl, Marx 
tslah mEluruskan kEdua tEsis di atas (Ssksi mEngEnai "PEnjualan dan PEmbalianTEnaga KErja”) dan juga 
(Bab.25:ThE Ganaral Law of Capitalist Accumulation) mcnganalisis kEadaan-kEadaan yang mcmparkEnankan 
produksi kapitalis mcnckan/manurunkan harga tEnaga kErja SEtnakin di bawah nilainya. [CststsnolehF. 
Engels pedeEdisiJErmsn, 1885] 



23 | KARL MARX 

Mari kita ambil sebuah produk lain: kain-tenunan-halus, yang 
memerlukan kuantitas kerja yang sama seperti kain lenan itu. 

Jika terjadi pertukaran antara kedua produk ini, maka terjadilah 
pertukaran kuantitas-kuantitas kerja yang setara/sama. Dalam 
mempertukarkan kuantitas-kuantitas waktu kerja yang setara ini, orang 
tidak mengubah posisi timbal-balik dari para produser melebihi kalau 
orang mengubah sesuatu dalam situasi para pekerja dan para manufaktur 
di antara mereka sendiri. Mengatakan bahwa pertukaran produk-produk 
yang diukur dengan waktu kerja ini menghasilkan suatu kesetaraan 
pembayaran bagi semua produser adalah mengandaikan bahwa 
kesetaraan partisipasi dalam produk itu telah ada sebelum terjadinya 
pertukaran. Manakala pertukaran kain-tenunan-halus dengan kain lenan 
itu telah terjadi, para produser kain-tenunan-halus akan berbagi (ambil 
bagian) dalam kain lenan itu dalam suatu proporsi yang sama 
sebagaimana mereka sebelumnya berbagi (ambil bagian) dalam kain- 
tenunan-halus itu. 

Ilusi M. Proudhon lahir karena yang ia terima sebagai suatu konsekuensi 
adalah yang paling banter cuma suatu perkiraan serampangan. 

Mari kita teruskan. 

Adakah waktu kerja, sebagai ukuran nilai, setidak-tidaknya 
memperkiraan bahwa hari-hari adalah setara/ekuivalen, dan bahwa hari 
seseorang sama nilainya/harganya dengan hari seseorang lainnya? Tidak. 

Mari kita sebentar mengandaikan, bahwa hari seseorang tukang perhiasan 
adalah setara dengan tiga-hari seorang perajut; kenyataannya tetap bahwa 
sesuatu perubahan dalam nilai perhiasan-perhiasan secara relatif dengan 
nilai bahan-bahan rajutan, kecuali hal itu merupakan hasil sementara 
fluktuasi-fluktuasi persediaan dan permintaan, mesti disebabkan (mesti 
mempunyai sebabnya) oleh suatu pengurangan atau suatu peningkatan 
dalam waktu kerja yang dicurahkan dalam produksi barang yang satu 
atau barang yang lainnya itu. Jika tiga hari kerja pekerja yang berbeda- 
beda dihubungan (dinisbihkan) satu sama lainnya dalam rasio 1:2:3, 
maka setiap perubahan dalam nilai relatif produk-produk mereka akan 
merupakan suatu perubahan dalam proporsi yang sama ini: 1:2:3. 



Kemiskinan Filsafat | 24 

Demikianklah nilai-nilai dapat diukur dengan waktu kerja, walaupun 
adanya ketidak-setaraan/ketidak-samaan nilai hari-hari kerja yang 
berbeda-beda; namun untuk memberlakukan suatu ukuran seperti itu 
kita mesti mempunyai suatu skala komparatif dari hari-hari kerja yang 
berbeda-beda itu: adalah persaingan yang menetapkan skala ini. 

Adakah sejam-kerjamu seharga sejam-kerjaku? Itu merupakan sebuah 
pertanyaan/persoalan yang ditentukan oleh persaingan. 

Persaingan, menurut seorang ahli ekonomi Amerika, menentukan berapa 
hari kerja sederhana dikandung dalam sehari kerja majemuk. Tidakkah 
pereduksian hari-hari kerja majemuk menjadi hari-hari kerja sederhana 
mengandaikan bahwa kerja sederhana itu sendiri dipakai sebagai suatu 
ukuran nilai? Apabila kuantitas kerja semata-mata berfungsi sebagai 
suatu ukuran nilai tanpa mempedulikan kualitas, maka itu mensyaratkan 
bahwa kerja sederhana telah menjadi porosnya industri. Itu mensyaratkan 
bahwa kerja telah disetarakan oleh ditundukkannya manusia pada mesin- 
mesin atau oleh pembagian kerja yang ekstrim; bahwa orang telah 
disama- ratakan oleh kerja mereka; bahwa bandul lonceng telah menjadi 
suatu ukuran mengenai kegiatan relatif dua orang pekerja yang 
ketepatannya seakurat sebagai pengukur kecepatan dua buah lokomotif. 
Karenanya, jangan kita mengatakan bahwa satu-jam seseorang adalah 
seharga satu-jam seseorang lain, melainkan lebih tepatnya yalah bahwa 
seseorang dalam satu jam adalah sama harganya dengan seseorang lain 
dalam satu jam. Waktu adalah segala-galanya, manusia itu bukan apa- 
apa; manusia itu paling-paling adalah wahana waktu. Kualitas itu sudah 
tidak menjadi masalah. Hanya kuantitas menentukan segala-galanya; 
jam untuk jam, hari untuk hari; tetapi penyamarataan kerja ini sama 
sekali bukanlah karya keadilan kekal M. Proudhon; itu semata-mata 
dan hanya suatu faktum industri modem. 

Dalam bengkel/pabrik otomatik, kerja seorang buruh sulit dibedakan 
dari kerja seorang buruh lainnya: para pekerja hanya dapat dibedakan 
satu dari lainnya oleh lamanya waktu yang mereka perlukan untuk 
pekerjaan mereka. Namun begitu, perbedaan kuantitatif ini menjadi, 
dari suatu sudut pandangan tertentu, kualitatif, yaitu bahwa waktu yang 
mereka perlukan untuk pekerjaan mereka sebagian bergantung pada 



25 | KARL MARX 

sebab-sebab yang semurninya material, seperti keadaan fisikal, usia dan 
jenis kelamin; sebagian lagi pada sebab-sebab moral yang semurninya 
negatif, seperti kesabaran, ketenangan, kerajinan. Singkatnya, jika 
terdapat suatu perbedaan kualitas dalam kerja berbagai pekerja, itu pal¬ 
ing banter suatu kualitas dari jenis yang tersebut terakhir itu, yang jauh 
daripada sesuatu keistimewaan yang jelas. Inilah keadaan yang 
sebenamya dalam situasi industri modern dalam analisis akhimya. Dari 
kesetaraan inilah, yang sudah terealisasi dalam kerja otomatik, M. 
Proudhon menyimpulkan tataran-pemulus ekualisasi/penyetaraan-nya, 
yang hendak ditegakkannya secara universal dalam waktu mendatang! 

Semua konsekuensi “persamaan” yang ditarik M. Proudhon dari doktrin 
Ricardo didasarkan pada suatu kesalahan fundamental. Ia mengacaukan 
nilai barang-barang dagangan yang diukur dengan kuantitas kerja yang 
terwujud di dalam barang-barang dagangan itu dengan nilai barang- 
barang dagangan yang diukur dengan “nilai kerja.” Jika kedua cara 
pengukuran nilai barang-barang dagangan itu setara/sama/ekuivalen, 
maka dapat dikatakan tanpa sedikitpun perbedaan bahwa nilai relatif 
setiap barang-dagangan diukur dengan kuantitas kerja yang terwujud di 
dalamnya; atau bahwa ia diukur dengan kuantitas kerja yang dapat 
dibelinya; atau -lagi- bahwa ia diukur dengan kuantitas kerja yang dapat 
diukur dengan kuantitas kerja yang dapat memperolehkannya. Tetapi 
kenyataannya jauh daripada itu. Nilai kerja tidak lebih berguna sebagai 
suatu ukuran nilai daripada nilai setiap barang-dagangan lainnya. 
Beberapa contoh akan cukup untuk secara lebih gamblang menjelaskan 
yang baru kita nyatakan ini. 

Jika seperempat (0.9463 liter) terigu ongkosnya dua hari-kerja dan bukan 
satu hari-kerja, ia akan dua kali nilai aslinya; tetapi ia tidak akan 
mengerahkan dua-kali kuantitas kerja itu, karena ia tidak akan 
mengandung lebih banyak materi nutritif daripada sebelumnya. 
Demikian nilai dari gandum itu, diukur dengan kuantitas kerja yang 
dipakai untuk memproduksinya, akan berlipat dua kali; tetapi diukur 
dengan kuantitas kerja yang dapat dibeli ataupun dengan kuantitas kerja 
yang dengannya ia dapat dibeli, ia akan jauh daripada berlipat dua kali. 
Di lain pihak, jika kerja yang sama memproduksi dua kali banyaknya 
kain seperti sebelumnya, nilai relatif mereka akan jatuh dengan 



Kemiskinan Filsafat | 2G 

separohnya; tetapi, bagaimanapun, kuantitas kain yang dua-kali lipat 
itu dengan demikian tidak akan direduksi pada pengerahan hanya separoh 
dari kuantitas kerja itu, begitu pula kerja yang sama itu tidak dapat 
menguasai dua-kali banyaknya kuantitas kain itu; karena separoh dari 
kain itu akan tetap memberi jasa/kegunaan yang sama seperti sebelumnya 
kepada pekerja itu. 

Dengan demikian berarti berlawanan dengan fakta ekonomikal jika 
menentukan nilai relatif barang-barang dagangan dengan nilai kerja. Ia 
berarti bergerak dalam suatu lingkaran tanpa-ujung dan tanpa-pangkal, 
ia berarti menentukan nilai relatif dengan suatu nilai relatif yang sendiri 
harus ditentukan. 

Tak-disangsikan lagi bahwa M. Proudhon mengacaukan kedua ukuran 
itu, ukuran dengan waktu kerja yang diperlukan bagi produksi sebuah 
barang-dagangan dan ukuran dengan nilai dari kerja itu. “Kerja setiap 
orang,” demikian ia berkata, “dapat memberi nilai yang diwakilinya.” 
Dengan demikian, menurut M. Proudhon, suatu kuantitas kerja tertentu 
yang terwujud dalam sebuah produk adalah setara dengan bayaran pekerja 
itu, yaitu, nilai kerja itu. Adalah penalaran yang sama yang membuatnya 
mengacaukan ongkos produksi dengan upah-upah. 

Apakah upah-upah itu? Upah-upah itu adalah ongkos harganya gandum, 
dsb., harga integral dari semua barang, Mari kita lanjutkan lagi. Upah- 
upah adalah proporsionalitas unsur-unsur yang menggubah kekayaan. 
Apakah upah-upah itu? Upah-upah adalah nilai kerja. 

Adam Smith menggunakan sebagai ukuran nilai, sebentar waktu kerja 
yang diperlukan untuk produksi sebuah barang-dagangan, sebentar lagi 
nilai kerja. Ricardo menelanjangi kesalahan ini dengan secara jelas 
menunjukkan disparitas kedua cara pengukuran ini. M. Proudhon 
selangkah lebih jauh daripada Adam Smith dalam kesalahan dengan 
mengidentikkan (menyamakan) kedua hal yang oleh yang tersebut 
belakangan (Adam Smith) cuma diletakkan dalam kesejajaran. 

Adalah untuk menemukan proporsi selayaknya dalam mana para pekerja 
mesti berbagi produk-produk itu, atau, dalam kata-kata lain, untuk 
menentukan nilai relatif kerja, bahwa M. Proudshon mencari suatu 



27 | KARL MARX 

ukuran bagi nilai relatif barang-barang dagangan. Untuk mengetahui 
ukuran bagi nilai relatif barang-barang dagang-an ia tidak dapat 
memikirkan sesuatu yang lebih baik daripada memberikan jumlah total 
produk-produk sebagai kesetaraan/ekuivalen suatu kuantitas kerja 
tertentu yang telah menciptakannya, yang sama artinya dengan 
mengandaikan bahwa seluruh masyarakat cuma terdiri atas para pekerja 
yang menerima produk-produk mereka sendiri sebagai upah-upah. 
Kedua, ia menganggap sebagai sudah dengan sendirinya kesetaraan/ 
persamaan hari-hari kerja kaum pekerja yang berbeda-beda. Singkatnya, 
ia mencari ukuran nilai relatif barang-barang dagangan itu untuk sampai 
pada kesamaan bayaran bagi kaum pekerja, dan ia menganggap kesamaan 
upah-upah sebagai suatu kenyataan yang sudah terbukti, untuk bisa 
melangkah lebih jauh dalam pencariannya akan nilai relatif barang- 
barang dagangan. Dialektika yang benar-benar mengagumkan! 

"Say dan para ahli akanami sasudahnya, yang mamantau bahwa karena kerja itu sendiri 
bergantung pada penilaian, merupakan suatu barang-dagangan seperti semua barang-dagangan 
lainnya, bergarak dalam suatu lingkaran tanpa-ujung tanpa-pangkal, memperlakukannya sebagai 
azas dan sebab-penentu nilai. Dengan berbuat demikian, para ahli akanami ini, jika mereka 
memperkenankan aku mengatakannya, memperlihatkan suatu kesembernnnan luar-biasa. Kerja 
dikatakan mempunyai nilai tidak sebagai suatu barang-dagangan, melainkan karena nilai-nilai 
yang dianggap dikandungnya secara patensial. Nilai kerja itu sebuah ungkapan figuratif, suatu 
antisipasi sebab untukakibat. la adalah sebuah khayalan jenis sama seperti prnduktivitas modal. 

Kerja memprnduksi, modal mempunyai nilai... Dengan sejenis ellipsis sesenrang berbicara 
mengenai nilai kerja... Kerja seperti kemerdekaan/kebebasan... adalah sesuatu yang samar- 
samar dan tidak menentu sifatnya, tetapi ditentukan secara kualitatif oleh objeknya, yaitu, ia 
menjadi sebuah realitas dengan produk itu." [Gl] 

"Tetapi adakah keperluan untuk membahas hal ini? Pada saat ahli ekonomi (baca M. Proudhon) 
mengubah nama hal-hal, vera verum vocabula [nama-nama sebenarnya hal-hal itu], ia secara 
diam-diam mengakui impotensinya dan menyatakan dirinya tidak diikut-sertakan di dalamnya.” 
(Proudhon, 1,188) 

Telah kita lihat, bahwa M. Proudhon menjadikan nilai kerja sebagai 
“sebab penentu” dari nilai produk-produk hingga sejauh, bahwa baginya 
upah-upah, yaitu nama resmi bagi “nilai kerja,” merupakan harga inte¬ 
gral dari semua barang: itulah sebabnya mengapa keberatan Say 



Kemiskinan Filsafat | 28 

mengusik dirinya. Dalam kerja sebagai sebuah barang-dagangan, yang 
adalah suatu kenyataan seram, ia tidak melihat apapun kecuali sebuah 
ellipsis gramatikal. Dengan demikian seluruh masyarakat yang ada, yang 
didasarkan pada kerja sebagai sebuah barang-dagangan, untuk selanjutnya 
didasarkan pada sebuah lisensi puitik, sebuah ungkapan figuratif. Jika 
masyarakat berkehendak “melenyapkan semua kekurangan-kekurangan” 
yang menghinggapinya, maka -baiklah- biarlah ia menghapus semua 
istilah yang ganjil-kede-ngarannya itu, mengubah bahasanya; dan untuk 
ini ia hanya mesti memberlakukan pada Akademi suatu edisi baru dari 
kamusnya. Setelah mengetahui semua yang baru saja kita lihat, menjadi 
mudah bagi kita untuk memahami mengapa M. Proudhon, dalam sebuah 
karya mengenai ekonomi-politik, hams bersibuk-sibvuk dalam disertasi- 
disertasi panjang-lebar mengenai etimologi dan bagian-bagian tata- 
bahasa lainnya. Demikian ia masih dengan memeras otak mendiskusikan 
derivasi yang sudah kuno mengenai servus dari servare. Disertasi- 
disertasi filosofikal ini mempunyai makna yang sangat dalam, suatu 
makna isotorik - mereka merupakan suatu bagian mendasar dari argumen 
M. Proudhon. 

Kerja, 13 sejauh ia dibeli dan dijual, adalah sebuah barang-dagangan 
seperti barang-barang dagangan lain yang manapun, dan mempunyai, 
oleh karenanya, suatu nilai tukar. Tetapi nilai kerja itu, atau kerja sebagai 
sebuah barang-dagangan, cuma memproduksi sesedikit sebagaimana 
nilai gandum, atau gandum sebagai suatu barang-dagangan, berguna 
sebagai makanan. 

“Harganya” kerja kurang lebih, sesuai lebih atau kurang mahalnya 
barang-barang dagangan makanan, apakah persediaan dan permintaan 
akan tenaga kerja ada dalam tingkat tertentu, dls.dls. 

Kerja bukanlah sesuatu “barang samar-samar;” ia selalu sesuatu kerja 
tertentu, ia tidak pernah kerja pada umumnya yang dibeli dan dijual. Ia 
bukan hanya kerja yang secara kualitatif ditentukan oleh objek; tetapi 
juga objek yang ditentukan oleh kualitas kerja tertentu. 

13 Dalam copy yang dipersembahkan Marx kepada N. Uitina di tahun I87G, SEtElah kata fer/sditambahkan 
kata tenaga kerja.lamhahan ini ditEmui dalam Edisi PErancis dari tahun I89G. 



29 | KARL MARX 

Kerja, sejauh ia dibeli dan dijual, sendiri adalah sebuah barang- dagangan. 
Mengapa ia dibeli? “Karena nilai-nilai yang dianggap secara potensial 
dikandungnya.” Tetapi, jika sesuatu barang dikatakan merupakan sebuah 
barang-dagangan, maka tidak ada/menjadi soal lagi mengenai alasan 
mengapa ia dibeli, yaitu, yang berkenaan dengan kegunaan yang ditarik 
darinya, penerapan yang dilakukan dengannya. Ia adalah sebuah barang- 
dagangan sebagai suatu objek lalu-lintas. Semua argumen M. Proudhon 
terbatas hingga di sini: kerja bukan dibeli sebagai suatu objek konsumsi 
langsung. Tidak, ia dibeli sebagai sebuah alat produksi, sebagaimana 
sebuah mesin akan dibeli. Sebagai sebuah barang-dagangan, kerja 
mempunyai nilai dan tidak memproduksi. M. Proudhon sebenamya dapat 
juga mengatakan bahwa tiada yang disebut sebuah barang-dagangan, 
karena setiap barang-dagangan semata-mata diperoleh untuk sesuatu 
maksud kegunaan, dan tidak pernah sebagai sebuah barang-dagangan 
itu sendiri. 

Dalam mengukur nilai barang-barang dagangan dengan kerja, M. 
Proudhon samar-samar melihat sekelebat kemustahilan untuk 
mengkhususkan kerja dari ukuran yang sama ini, sejauh kerja itu 
mempunyai suatu nilai, karena kerja itu sebuah barang-dagangan. 

Ia didera kecemasan bahwa itu mengubah upah minimum menjadi harga 
kerja langsung yang wajar dan normal, bahwa itu menerima keadaan 
masyarakat yang ada. Maka, untuk meninggalkan konsekuensi fatal ini, 
ia berpaling muka dan menyatakan bahwa kerja itu bukan sebuah barang- 
dagangan, bahwa ia tidak dapat mempunyai nilai. Ia lupa bahwa ia sendiri 
telah menjadikan nilai kerja sebagai sebuah ukuran, ia lupa bahwa seluruh 
sistemnya berdasarkan pada kerja sebagai sebuah barang-dagangan, pada 
kerja yang dibarterkan, dibeli, dijual, dipertukarkan untuk barang-jadi, 
dsb., pada kerja, sesungguhnya, yang merupakan suatu sumber 
pendapatan langsung bagi pekerja. Ia melupakan segala itu. 

Untuk menyelamatkan sistemnya, ia sepakat mengorbankan landasannya. 

Etpropter vitam vivendi perdere causasl 14 
Kita sekarang sampai pada suatu definisi barn mengenai “nilai bentukan.” 



Kemiskinan Filsafat | 3D 

"Nilai adalah hubungan praparsianal dari produk-produk yang merupakan/imambantuk kakayaan.” 

Pertama-tama baik kita perhatikan bahwa frase sederhana “nilai relatif 
atau nilai tukar” mengandung gagasan mengenai sesuatu hubungan di 
mana produk-produk saling dipertukarkan satu sama lain. Dengan 
memberikan nama “hubungan proporsional” pada hubungan ini, tidak 
ada perubahan dalam nilai relatif itu, kecuali dalam ungkapan saja. Baik 
pengurangan maupun penambahan nilai sesuatu produk tidak 
menghancurkan kualitasnya bahwa ia berada dalam sesuatu “hubungan 
proporsional dengan produk-produk lain yang merupakan kekayaan. 

Lalu, buat apa istilah baru ini, yang tidak memperkenalkan sesuatu 
gagasan baru? 

“Hubungan proporsional” menyiratkan banyak hubungan ekonomikal 
lainnya, sepertinya proporsionalitas dalam produksi, proporsi 
sesungguhnya antara persediaan dan permintaan, dsb., dan M Proudhon 
memikirkan kesemuanya itu ketika ia merumuskan parafrase didaktik 
ini mengenai nilai yang dapat dipasarkan. 

Pertama-tama, nilai relatif produk-produk yang ditentukan oleh jumlah 
kerja komparatif yang digunakan dalam produksi masing- masing produk 
itu, hubungan-hubungan proporsional, diberlakukan pada kasus khusus 
ini, mewakili kuota ma-sing-masing produk yang dapat dimanufaktur 
dalam suatu waktu tertentu, dan yang oleh karenanya diberikan sebagai 
tukar (ganti) satu sama lainnya. 

Mari kita melihat keuntungan apa yang diperoleh M. Proudhon dari 
hubungan proporsional ini. 

Semua orang mengetahui bahwa apabila persediaan dan permintaan 
dalam keadaan seimbang, maka nilai relatif setiap produk secara akurat 
ditentukan oleh kuantitas kerja yang terwujud di dalamnya, artinya, 
bahwa nilai relatif ini justru menyatakan hubungan proporsional dalam 
pengertian yang baru kita berikan padanya. M. Proudhon membalikkan 
tatanan hal-hal itu. Mulailah, demikian ia berkata, dengan mengukur 


l4 luvenalisSatirae. 



31 | KARL MARX 

nilai relatif sesuatu produk dengan kuantitas kerja yang terwujud di 
dalamnya, dan persediaan dan permintaan tidak bisa tidak mesti 
mengimbangi satu sama lainnya. Produksi akan bersesuaian dengan 
konsumsi, produk itu akan selalu dapat dipertukarkan. Harganya kini 
akan secara tepat menyatakan nilainya yang sebenarnya. Ganti 
mengatakan seperti semua orang lain: manakala cuacanya baik, banyak 
orang akan terlihatberjalan-jalan menghirup udara segar, M. Proudhon 
membuat orang-orangnya ke luar berjalan-jalan agar dapat memastikan 
cuaca yang baik. 

Yang diberikan M. Proudhon sebagai konsekuensi nilai yang dapat 
dipasarkan ditentukan a priori dengan waktu kerja, hanya dapat 
dibenarkan oleh suatu hukum yang dibungkus kurang-lebih dalam 
batasan-batasan sebagai berikut: 

Produk-produk di masa datang akan dipertukarkan dalam rasio eksak 
dari waktu kerja yang menjadi ongkosnya. Apapun/bagaimanapun 
proporsi persediaan dengan permintaan, pertukaran barang-barang 
dagangan akan selalu dilakukan seolah-oleh mereka itu diproduksi secara 
proporsional dengan permintaan. Biarlah M. Proudhon menjadikan 
sebagai tugasnya untuk merumuskan dan menetapkan hukum seperti 
itu, dan kita akan membebaskannya dari keharusan memberikan bukti- 
bukti. Jika, sebaliknya, ia bersikeras membenarkan teorinya, tidak 
sebagai seorang pembuat undang-undang, melainkan sebagai seorang 
ahli ekonomi, maka ia mesti membuktikan bahwa “waktu” yang 
diperlukan untuk menciptakan sebuah barang-dagangan secara tepat 
menunjukkan derajat “kegunaannya” dan menandai hu-bungan 
proporsionalnya dengan permintaan, dan oleh karenanya, dengan jumlah 
total kekayaan. Dalam hal ini, jika sebuah produk dijual dengan suatu 
harga yang menyamai ongkos produksinya, persediaan dan permintaan 
akan selalu diseimbangkan/berseimbang satu sama lain; karena ongkos 
produksi itu dianggap menyatakan hubunghan sebenarnya antara 
persediaan dan permintaan. 

Sebenarnya, M. Proudhon bermaksud membuktikan bahwa waktu kerja 
yang diperlukan untuk menciptakan suatu produk menunjukkan 
hubungan proporsionalnya dengan kebutuhan-kebutuhan, sehingga 



Kemiskinan Filsafat | 32 

barang-barang yang produksinya berongkoskan waktu paling sedikit 
adalah yang paling langsung kegunaannya, dan begitu seterusnya, langkah 
demi langkah. Produksi objek-objek kemewahan saja segera 
membuktikan, menurut doktrin ini, bahwa masyarakat mempunyai 
waktu senggang yang memperkenankannya untuk memuaskan suatu 
kebutuhan akan kemewahan. 

M. Proudhon menemukan bukti tesisnya itu justru dalam pemantauan 
bahwa barang-barang yang paling berguna berongkoskan waktu yang 
paling sedikit dalam memproduksinya, bahwa masyarakat selalu mulai 
dengan industri-industri paling gampang dan secara runut “mulai dengan 
produksi objek-objek yang berongkos lebih banyak waktu kerja dan yang 
bersesuaian dengan suatu tatanan kebutuhan yang lebih tinggi.” 

M. Proudhon meminjam dari M. Dunoyer contoh mengenai industri 
ekstraktif - pengumpulan-buah, penggembalaan, perburuan, 
penangkapan ikan, dst. - yang adalah industri-industri yang paling 
sederhana, paling murah, dan yang dimulai orang (manusia) pada hari 
pertama dari penciptaannya yang kedua. “Hari pertama dari 
penciptaannya” yang pertama tercantum dalam Genesis, yang ke pada 
kita menunjukkan Tuhan sebagai pencipta pertama dunia. 

Hal-hal terjadi dalam suatu cara yang berbeda sekali dengan yang 
dibayangkan M. Proudhon. Pada seketika dimulainya peradaban, 
produksi mulai didasarkan/dilandaskan pada antagonisme tatanan - 
tatanan, estat-estat, klas-klas, dan akhirnya pada antagonisme kerja yang 
terakumulasi dan kerja aktual. Tidak ada antagonisme, tidak ada 
kemajuan. Inilah hukum yang diikuti peradaban hingga zaman kita 
sekarang. Hingga kini tenaga-tenaga produktif telah dikembangkan 
berkat sistem antagonisme klas ini. Untuk mengatakan bahwa, karena 
semua kebutuhan semua pekerja telah dipuaskan/dipenuhi, orang dapat 
mengabdikan diri mereka pada penciptaan produk-produk dari suatu 
tatanan lebih tinggi -pada industri-industri yang lebih rumit- akan 
berarti membiarkan antagonisme klas di luar perhitungan dan 
menjungkir-balikkan semua perkembangan historis. Itu sama dengan 
me-ngatakan bahwa, karena di bawah para kaiser Romawi, muraena 
digemukkan dalam kolam-kolam ikan buatan, maka itu tersedia cukup 



33 | KARL MARX 

untuk secara berlimpah memberi makan pada seluruh penduduk 
Romawi. Sebenarnya, sebaliknya, orang-orang Romawi tidak 
mempunyai cukup untuk dibelikan/membeli roti, sedangkan para 
bangsawan Romawi mempunyai cukup budak-budak untuk dilemparkan 
sebagai pakan pada muraena itu. 

Harga pangan nyaris terus-menerus naik, sedangkan harga barang-barang 
manufaktur dan kemewahan nyaris terus-menerus jatuh. Ambillah 
misalnya industri agricultural itu sendiri: objek-objek yang paling tidak- 
bisa-tanpanya, seperti gandum, daging, dsb., naik harganya, sedangkan 
kapas, gula, kopi, dsb., jatuh dalam proporsi yang mengejutkan. Dan 
bahwa di antara barang pangan itu sendiri, barang-barang kemewahan, 
seperti sayur-buah, asparagus dsb., sekarang ini secara relatif lebih murah 
daripada bahan pangan yang bersifat pokok. Pada zaman kita ini, yang 
berlebih- lebihan lebih mudah diproduksi daripada yang lebih 
dibutuhkan. Akhirnya, pada berbagai kurun histrorikal, hubungan- 
hubungan harga secara timbal-balik tidak hanya berbeda, tetapi 
bertentangan satu-sama-lain. Selama seluruh Abad Pertengahan, produk- 
produk agrikultura secara relatif lebih murah daripada produk- produk 
manufaktur; di zaman modern mereka berada dalam rasio terbalik. 
Apakah ini berarti bahwa kegunaan produk-produk agrikultural telah 
menurun sejak abad-abad Pertengahan? 

Kegunaan produk-produk ditentukan oleh keadaan-keadaan sosial di 
mana para konsumer mendapatkan diri mereka ditempatkan/berada, dan 
kondisi-kondisi itu sendiri adalah berdasarkan antagonisme klas. 

Kapas, kentang dan minuman-keras merupakan objek-objek pemakaian 
yang paling umum. Kentang telah menimbulkan skrofula; katun sampai 
batas jauh sekali telah mengusur rami dan wol, sekalipun wol dan rami 
(lenan) dalam banyak hal lebih besar manfaatnya, kalaupun ini dilihat 
dari sudut kesehatan; akhirnya, minuman-keras telah mengungguli bir 
dan anggur, sekalipun minuman-keras yang dipakai sebagai zat 
alimentari (makanan) di mana-mana dinyatakan sebagai racun. Sepanjang 
abad, pemerintah-pemerintah bergulat sia-sia terhadap candu Eropa; 
perekonomian yang berjaya, dan mengimlahkan perintah-perintahnya 
pada konsumsi. 



Kemiskinan Filsafat | 34 

Mengapa kapas, kentang dan minuman-keras menjadi poros-poros 
masyarakat burjuis? Karena jumlah kerja paling sedikit yang diperlukan 
untuk memproduksinya, dan, oleh karenanya, mereka mempunyai harga- 
harga paling rendah. Mengapa harga minimum menentukan konsumsi 
maksimum? Mungkinkah itu karena manfaat mutlak dari objek-objek 
ini, kegunaan bawaan mereka, kegunaan mereka sejauh itu bersesuaian 
-dengan cara yang paling berguna- dengan kebutuhan-kebutuhan si 
pekerja sebagai seorang pria, dan bukan pada pria itu sebagai seorang 
buruh? Tidak, itu adalah karena dalam suatu masyarakat yang didasarkan 
pada kemiskinan, produk-produk terburuk mempunyai prerogatif 
(keistimewaan) mematikan karena dipakai oleh jumlah terbanyak or- 
ang. 

Untuk mengatakan bahwa karena barang-barang paling murah adalah 
yang paling banyak dipakai, maka barang-barang itu mempunyai 
kegunaan lebih besar, adalah sama saja mengatakan bahwa luasnya 
pemakaian minuman-keras, karena ongkos produksinya yang rendah, 
adalah bukti paling menentukan akan manfaatnya; berarti mengatakan 
pada kaum proletar, bahwa kentang adalah lebih sehat baginya daripada 
daging; berarti menerima keadaan yang berlaku sekarang; berarti, 
singkatnya, membuat suatu permaafan, bersama M. Proudhon, bagi 
sebuah masayrakat tanpa memahaminya. 

Dalam suatu masyarakat masa depan, di mana antagonisme klas telah 
hilang, di mana tidak ada lagi klas apapun, kegunaan tidak akan 
ditentukan lagi oleh “waktu minimum” produksi; tetapi waktu produksi 
yang diabdikan pada berbagai barang akan ditentukan oleh deraj at 
kegunaan/manfaat sosialnya. 

Kembali pada tesis M. Proudhon: pada saat waktu kerja yang diperlukan 
bagi produksi sebuah barang tidak lagi merupakan ungkapan derajat 
kegunaannya, maka nilai tukar barang yang sama itu, yang sebelumnya 
ditentukan oleh waktu kerja yang terwujud di dalamnya, menjadi tidak 
dapat lagi mengatur hubungan sebenarnya dari persediaan dan 
permintaan, yaitu, hubungan proporsional dalam pengertian yang pada 
saat itu dijulukkkan M. Proudhon padanya. 



35 | KARL MARX 

Bukan penjualan sesuatu produkl tertentu pada harga ongkos produksinya 
yang merupakan hubungan proporsional persediaan dengan permintaan, 
atau kuota proporsional produk ini secara relatif dengan jumlah total 
produksi; adalah “variasi-variasi dalam persediaan dan permintaan” yang 
menunjukkan pada produser jumlah sesuatu barang-dagangan tertentu 
yang mesti diproduksinya untuk menerima sebagai pertukarannya - 
sekurang-kurangnya- ongkos produksi itu. Dan variasi-variasi ini terus- 
menerus berlangsung/terjadi, juga terdapat suatu gerak terus-menerus 
berupa penarikan dan aplikasi modal dalam berbagai cabang industri. 

Hanya SEbagai kansakuansi variasi-variuasi seperti itulah madal dijatahkan secara presis/tapat 
dalam kelimpahan yang diperlukan dan tidak lebih, pada produksi berbagai barang-dagangan yang 
memang diminta. Dengan naik atau jatuhnya harga, laba terangkat ke atas, atau ditekan ke bawah 
tingkat umumnya, dan medal terdnrnng untuk memasuki, atau diingatkan/dicanangkan untuk 
meninggalkan, pengerjaan khsus/tertentu di mana variasi itu terjadi- 

Manakala kita meneliti pasar-pasar sebuah kata besar, dan mengamati betapa secara teratur 
mereka dipasnk dengan barang-barang- dagangan buatan-dalam-negeri atau buatan-luar-negeri, 
dalam kuantitas seperti yang diperlukan, dalam semua keadaan permintaan yang beraneka- 
ragam, yang lahir dari ulah-selera, atau suatu perubahan dalam jumlah kependudukan, tanpa 
sering menghasilkan akibat-akibat kelahapan dari suatu persediaan yang terlampau berlimpah, 
atau suatu harga yang luar-biasa tingginya karena persediaan tidak menyamai permintaan, maka 
kita mesti mengaku bahwa azas yang menjatahkan medal pada setiap perdagangan dalam jumlah 
setepat yang diperlukan, adalah lebih aktif daripada yang umumnya diperkirakan. (Ricarda, Vol.l, 
hal.105 dan IDS) 

Apabila M. Proudhon mengakui bahwa nilai produk ditentukan oleh 
waktu kerja, maka ia semestinya juga mengakui bahwa hanyalah gerak 
yang naik-turun (berfluktuasi) dalam suatu masyarakat yang didasarkan 
pada pertukaran-pertukaran individual, menjadikan kerja itu ukuran nilai. 
Tidak terdapat “hubungan proporsional” bentukan yang siap-jadi, yang 
ada hanyalah suatu gerakan pembentukan. 

Kita baru saja melihat dalam pengertian bagaimana tepatnya orang 
berbicara tentang “proporsi” sebagai suatu konsekuensi nilai yang 
ditentukan oleh waktu kerja. Sekarang akan kita lihat bagaimana ukuran 
dengan waktu ini, yang disebut M. Proudhon “hukum proporsi” itu, 



Kemiskinan Filsafat | 3G 


ditransformasi menjadi suatu hukum “disproporsi.” 

Setiap penemuan baru, yang memungkinkan produksi dalam satu jam 
(sesuatu/barang) yang hingga saat itu diproduksi dalam dua jam, 
menurunkan harga semua produk sejenis di pasar. Persaingan memaksa 
produser menjual produk dari dua jam semurah produk dari satu jam. 
Persaingan memberlakukan hukum yang menentukan nilai relatif sesuatu 
produk yang ditentukan oleh waktu kerja yang diperlukan untuk 
memproduksinya. Waktu kerja yang dipakai sebagai ukuran nilai yang 
dapat dipasarkan dengan cara ini menjadi hukum “depresiasi” terus- 
menerus dari kerja. Akan kita lanjutkan. Akan ada depresiasi bukan saja 
dari barang-barang dagangan yang dibawa ke pasar, tetapi juga dari 
alat-alat produksi dan dari seluruh pabrik-pabrik. Kenyataan ini sudah 
ditunjukkan oleh Ricardo ketika ia berkata: “Dengan terus-menerus 
meningkatkan fasilitas produksi, kita terus-menerus mengurangi nilai 
beberapa dari barang-barang dagangan yang sebelumnya diproduksi.” 
(Vol.II, hal. 59) Sismondi lebih jauh lagi. Ia melihat dalam “nilai- 
bentukan” oleh waktu kerja ini, sumber dari semua kontradiksi industri 
dan perdagangan modem. “Nilai dagang/perdagangan,” ia berkata, 

"selalu ditentukan -dalam jangka panjangnya- aleh kuantitas kerja yang diperlukan untuk mendapat- 
kan barang yang dinilai itu: bukan yang sebenarnya menjadi angkasnya, tetapi yang akan menjadi 
angkasnya di masa depan dengan, barangkali, alat-alat yang disempurnakan; dan kuantitas ini, 

sekalipun sulit dinilai, selalu seaara setia ditetapkan aleh persaingan.Adalah atas dasar ini 

bahwa permintaan penjual maupun persediaan pembeli diperhitungkan. Yangtersebut duluan 
mungkin akan menyatakan bahwa barang itu bagi dirinya berangkas sepuluh-hari-kerja; tetapi 
bilamana yang tersebut belakangan menyadari bahwa barang itu untuk selanjutnya dapat diprnduksi 
dengan delapan-hari-kerja, dan terjadinya persaingan membuktikan hal ini kepada kedua pihak 
yang berknntrakitu, maka nilai itu akan berkurang/turun, dengan masing-masing pihakpercaya 
akan kegunaan barang itu, bahwa barang itu dihasratkan, bahwa tanpa hasrat itu tidak akan 
terjadi perjualan; tetapi penentuan harga itu tidak ada hubungan apapun dengan kegunaan." 
[Etudes, etc., Vol.II, hal.2G7, Edisi Brussels) 

Penting sekali menekankan bahwa yang menentukan nilai bukanlah 
waktu yang dipakai untuk memproduksi sesuatu barang, melainkan 
waktu “minimum” yang memungkinkan produksinya, dan yang mini¬ 
mum ini dipastikan oleh persaingan. Andaikanlah untuk sesaat bahwa 




37 | KARL MARX 

tidak ada lagi persaingan dan karenanya tidak ada lagi alat apapun untuk 
memastikan minimum kerja yang diperlukan untuk produksi sesuatu 
barang-dagangan; apakah yang akan terjadi? Akan cukup untuk 
mencurah-kan enam-jam kerja dalam memproduksi sebuah objek, agar 
mendapat hak, menurut M. Proudhon, untuk menuntut sebagai 
penukarannya enam-kali lipat lebih banyak dari orang yang hanya 
memperlukan satu-jam-kerja untuk memproduksi objek yang sama. 

Gantinya suatu “hubungan proporsional,” kita dapatkan di sini suatu 
hubungan disproporsional, yaitu, apabila kita berkukuh pada hubungan- 
hubungan, yang baik ataupun yang buruk. 

Depresiasi kerja yang terus-menerus itu barn satu segi, satu konsekuensi 
dari penilaian barang-barang dagangan dengan waktu kerja. Penaikan 
harga-harga secara keterlaluan, over-produksi dan banyak ciri lainnya 
dari anarki industrial dapat dijelaskan dari cara penilaian ini. 

Tetapi, adakah waktu kerja yang digunakan sebagai suatu ukuran nilai 
setidak-tidaknya melahirkan keaneka- ragaman produk-produk secara 
proporsional yang begitu menggairahkan M. Proudhon? 

Sebaliknya, monopoli dalam semua monotininya mengikuti alumya dan 
menyerbu dunia produk-produk, presis sebagaimana dalam pengetahuan 
setiap orang, monopoli menyerbu dunia alat-alat produksi. Hanya dalam 
beberapa cabang industri, seperti industri kapas, telah terjadi kemajuan 
yang sangat pesat. Akibat wajar dari kemajuan ini yalah, bahwa produk- 
produk manufaktur kapas,, misalnya, harganya cepat sekali jatuh: tetapi 
dengan jatuhnya harga kapas, harga rami mesti naik secara komparatif. 
Lalu apakah hasilnya? Rami akan digantikan oleh kapas. Dengan 
demikian, rami telah nyaris digusur dari seluruh Amerika Utara. Dan 
yang kita dapatkan, gantinya varitas produk yang prioporsional, dominasi 
kapas. 

Apakah yang tersisa dari “hubungan proporsional” ini? Tiada, kecuali 
keinginan saleh seorang jujur yang menginginkan barang-barang 
dagangan itu diproduksi dalam proporsi-proporsi yang akan 
memungkinkan penjualan mereksa dengan harga yang jujur. Pada setiap 



Kemiskinan Filsafat | 38 

zaman, burjuasi berwatak-baik dan para ahli-ekonomi filantropik telah 
bersenang-hati mengucapkan harapan pandir ini. 

Mari kita dengarkan yang dikatakan oleh Boisguillebert tua: 

"Harga barang-barang dagangan, damikian katanya, salalu mEsti praparsianal; karana hanya 
saling pengErtian SEperti itu saja yang mEmungkinkan maraka aksis barsama agar SEtiap saat 
maraka saling mambari satu sama lain (di sinilahtErus-mEnarus SErba-dapat-dipartukarkannya 

[gagasan] M. Prnudhnn) dan SEcara timbal-balik malahirkan satu sama lain.Maka, karana, 

kakayaan itu tidak lain yalah pErgaulan tarus-manarus antara manusia dan manusia, antara 
kaprigElan dan kEprigElan, dsb., adalah suatu kabutaan yang mEngErikan untuktarus mancari- 
cari sabab kasangsaraan itu kacuali pada panghantian lalu-lintas yang ditimbulkan nlEh suatu 
gangguan atas prnpnrsi harga-harga." (DissErtatinn sur la nature dES riahassas, Ed. Daira 
[hal.405.40S].) 15 

Mari kita dengarkan juga seorang ahli ekonomi modern: 

Hukum agung yang harus diimbuhkan pada prnduksi, yaitu, hukum prnpnrsi, yaitu satu-satunya 
yang dapat malEstarikan kasinambungan nilai... KESEtaraannya mEsti dijamin... SEtnua bangsa 
tElah barusaha, pada bErbagai pEriadE SEjarah maraka, dEngan mElEmbagakan banyak pEraturan 
dan pEmbatasan knmarsial, agar, sampai dErajattErtantu, nbjakyang diuraikan di sini... TEtapi 
sifat mEmantingkan diri yang alami dan manjadi pambawaan manusia.... tElah mEndnrnngnya 
untuk maruntuhkan SEmua pEraturan SEpErti itu. Prnduksi Praparsianal adalah realisasi SEluruh 
kabanaran llmu Eknnnmi Snsial. (W. Atkinson, PrinciplES of Political Economy London 1840, 
hal.170-105.) 

Fuit Troja . 16 Proporsi yang benar antara persediaan dan permintaan ini, 
yang sekali-lagi mulai menjadi objek dari begitu banyak keinginan, telah 
lama berselang berhenti adanya. Ia telah beralih ke tahap keuzuran. Ia 
hanya mungkin pada suatu waktu ketika alat-alat produksi masih 
terbatas, ketika gerak pertukaran berlangsung di dalam ikatan-ikatan 
yang sangat terbatas. Dengan lahirnya industri besar-besaran proporsi 


15 Karya BoisguillEbErt dikutib dari simposium EconomistES-financiErsduXZIIIsiEclE. DEngan kata-pEngantar 
sabuah skEtsa historikal mEngEnai SEtiap pEngarang dan disErtai komEntar-komantar dan catatan-catatan 
pEnjElasan olah EugEna DairaiParis, 1843. 


IG Troya sudah tiada /lanyap. 




39 | KARL MARX 

yang benar ini telah berakhir, dan produksi secara tidak terelakkan 
dipaksa untuk beralih pada pergantian terus-menerus melalui perubahan- 
perubahan kesejahteraan, depresi, krisis, stagnasi, pembaruan 
kesejahteraan, dan begitu seterusnya. 

Orang-orang yang, seperti Sismondi, ingin kembali pada proporsi 
produksi yang benar, sambil melestarikan dasar masyarakat sekarang, 
adalah reakskionrer, karena, untuk berkanjang, mereka jutga mesti 
berkeinginan mengembalikan semua kondisi-kondisi lainnya dari 
industri masa-masa sebelumnya. 

Apakah yang menjaga produksi berada dalam proporsi yang benar, atau 
yang kurang-lebih benar? Yalah permintaan yang mendominasi 
persediaan, yang mendahuluinya. Produksi sangat mengikuti konsumsi. 
Industri berskala besar, dipaksa oleh alat-alat yang ktersedia untuk 
memproduksi pada skala yang terns semakin meningkat, tidak dapat 
menanti-nanti terns akan permintaan. Produksi mendahului konsumsi, 
persediaan memaksakan permintaan. 

Dalam masyarakat yang ada, dalam industri yang berdasarkan pertukaran 
individual, anarki produksi, yang adalah sumber dari begitu banyak 
kesengsaraan, sekaligus adalah sumber dari semua kemajuan. 

Jadi, salah satu: 

Atau anda menghendaki proporsi-proporsi yang benar dari abad-abad 
lalu dengan alat-alat produksi zaman sekarang, dalam hal mana anda 
reaksioner dan sekaligus juga seorang utopian. 

Atau, anda menghendaki kemajuan tanpa anarki; dalam hal mana, untuk 
melestarikan kekuatan-kekuatan (tenaga-tenaga) produktif, anda mesti 
meninggalkan pertukaran individual. 

Pertukaran individual hanya cocok bagi industri berskala-kecil dari 
abad-abad lalu dengan akibat wajar “proporsi yang benar,” atau -kalau 
tidak itu- industri berskala-besar dengan semua iringannya berupa 
kesengsaraan dan anarki. 

Bagaimanapun, penentuan nilai dengan waktu kerja - yaitu perumusan 



Kemiskinan Filsafat | 40 

yang diberikan M. Proudhon kepada kita sebagai perumusan kelahiran- 
kembali masa-depan - oleh karena kcuma ungkapan ilmiah dari 
hubungan-hubungan ekonomikal masyarakat zaman sekarang, 
sebagaimana kdengan jelas dan dengan cermat didemonstrasikan oleh 
Ricardo, lama berselang, sebelum M. Proudhon. 

Tetapi, -setidak-tidaknya- apakah penerapan “ekualitarian” (kesetaraan/ 
persamaan) perumusan ini kepunyaan M. Proudhon? Adakah ia yang 
pertama berpikir untuk mengubah masyarakat dengan mentransformasi 
semua orang menjadi pe-kerja-pekerja aktual yang mempertukarkan 
jumlah-jumlah kerja yang sama? Adakah menjadi haknya untuk mencela 
kaum Komunis - orang-orang yang tidak memiliki sedikitpun 
pengetahuan mengenai ekonomi politik, “orang-orang bodoh yang keras- 
kepala” ini, “tukang-tukang mimpi surga” ini - karena tidak menemukan 
-sebelum dirinya- “pemecahan problem proletariat” ini? 

Siapa saja yang sedikit atau banyak mengenai kecenderungan ekonomi 
politikal di Inggris tak-mungkin tidak mengetahui bahwa hampir semua 
kaum Sosialis di negeri itu telah, pada periode-periode berbeda-beda, 
menyarankan penerapan ekualitarian teori Ricardian. Kita dapat 
menyebutkan bagi M. Proudhon: Hodgskin, Political Economy, 1827 7 
William Thomson, An Inquiry into the Principles of the Distribution 
of Wealth Most Conducive to Human Happiness, 1824; T.R. Edmonds, 
Practical Moral and Political Economy, 1828, 18 dsb., dsb., dan empat 
halaman lebih dsb. Kita akan membatasi diri kita dengan mendengarkan 
seorang “Komunis Inggris,” Tuan Bray. 19 Kita akan kutib pasase-pasase 
yang menentukan dalam karyanya yang cemerlang, Labour’s Wrongs 
and Labour’s Remedy, Leeds 1839, dan kita akan mengedepankannya 


17 IMErEnsi SEpEnuhnya adalah: Th. Hodgskin, Papular Political Economy, London, 1827. 

Yang orisinil SEcara salah manEantumkan nama Hopkins. Pada tahun 1892, dalam adisi Jarman kEdua dari 
Kamiskinan Filsafat EngEls mangoraksi kEtidak-CErmatan ini, yang tElah digunakan oIeIi juris burjuis Austria, 
MEngEr, untuk mEmbuat asumsi-asumsi yang tidak bErtanggung jawab mEnganai rafEransi Marx ini. 

18 Buku-buku olah Thompson dan Edmonds tElah ditErbitkan di London. 

19 Inisialnya adalah J.H. 



41 | KARL MARX 

agar panjang, pertama-tama, karena Tuan Bray masih kurang dikenal di 
Perancis, dan kedua, karena kita berpendapat bahwa pada dirinya kita 
telah menemukan kunci ke karya-karya M. Proudhon masa lalu, masa 
kini dan masa datang. 

Jalan satu-satunya untuk sampai pada kebenaran yalah segera ke Azas-azas Pertama... Mari 
kita... segera ke sumber dari mana pemerintahan-pemerintahan itu sendiri telah timbal.... 
Dengan pergi pada asal-muasal hal-ikhwal secara demikian, kita akan mendapati bahwa setiap 
bentukpemerintahan, dan setiap kesalahan sosial dan pemerintahan adalah ditimbulkan aleh 
sistem sosial yang ada - pada kelembagaan hak-pemilihan sebagaimana yang terdapat (berlaku) 
sekarang - dan bahwa, karenanya, apabila kita akan mengakhiri kesalahan-kesalahan kita dan 
kesengsaraan- kesengsaraan kita, segera dan untuk selamanya, maka pengaturan-pengaturan 
masyarakat yang sekarang ini mesti secara menyeluruh ditumbangkan... Demikian, dengan 
memerangi mereka di medan mereka sendiri, dan dengan senjata-senjata mereka sendiri, kita 
akan menghindari acehan tidak waras mengenai visicner-visicner dan ahli-ahli teori, yang 
dengannya mereka begitu siap untuk menyerang semua yang berani bergeraksatu langkah saja 
darijalan yang sudah banyakditempuh yang berdasarkan kewenangan, telah dinyatakan sebagai 
jalan yang benar. Sebelum kesimpulan-kesimpulan yang dicapai lewat prases tindakan seperti 
itu dapat ditumbangkan, para ahli ekanami mesti membangkar atau membuktikan kebalikan 
kebenaran-kebenaran dan azas-azas yang bercnknl yang mendasari argumen-argumen mereka 
sendiri. (Bray, hal.17 dan 41.) 

Adalah kerja saja yang memberikan nilai.... Setiap Drang mempunyai hak yang tidak dapat 
diganggu-gugat atas semua, yang, kerjanya secara jujur dapat memberikan kepadanya. Manakala 
dengan demikian ia menghaki hasil-hasil kerjanya, ia tidak melakukan ketidak-adilan pada setiap 
makhluk manusia lain; karena ia tidak mencampuri hak Drang lain untuk melakukan hal yang sama 
dengan hasil kerjanya... Semua ide mengenai atasan dan bawahan (superior dan inferior) - 
mengenai majikan dan Drang- dapat dilacak kembali pada pengabaian Asas-azas Pertama, dan 
padatimbulnya ketidak-samaan (ketimpangan-/ketidak-adilan)berikutnya mengenai pemilikan- 
pemilikan; dan ide-ide seperti itu tidak akan pernah dihapus, ataupun lembaga-lembaga yang 
didasarkan padanya ditumbangkan, selama ketidak-adilan ini dipertahankan. Manusia hingga kini 
secara membuta berharap mengobati keadaan-keadaan sekarang yang tidak wajar itu... dengan 
menghancurkan ketidak-adilan yang berlaku, dan membiarkan tak-tersentuh sebab ketidak- 
adilan itu; tetapi akan segera diketahui... bahwa salah-memerintah bukanlah suatu sebab, 
melainkan suatu konsekuensi - bahwa ia bukanlah pencipta, melainkan yang diciptakan - bahwa 
ia anak ketidak-adilan pemilikan-pemilikan; dan bahwa ketidak-adilan pemilikan- pemilikan secara 
tidakterpisahkan bersangkut-paut dengan sistem sosial kita sekarang. (Bray, hal.33,3B dan 



37.) 


Kemiskinan Filsafat | 42 


Tidak hanya pEluang-paluang tErbasar, mElainkan juga kEadilan murni, barada di pihaksuatu 
sistEm parsamaan... SEtiap arang adalah suatu mata-rantai, dan suatu mata-rantai yang tidak 
bisa tiada, dalam rangkaian akibat-akibat - yang awalnya cuma sabuah ide. dan ujungnya, 
barangkali, prnduksi sapntnng kain. DEtnikian, SEkalipun kita mungkin mEmpunyai barbagai 
pErasaan tErhadap SEjumlah/bErbagai pihak, itu tidak bararti bahwa SEsanrang mEsti dibayar 
lEbih baikuntukkarjanya daripada sanrang lainnya. Si pEnamu akan SElalu mEnErima, SEbagai 
tambahan pada upah kabutuhannya yang bEnar, yang hanya kEjEniusan dapat pErnlah dari kita - 
pEnghargaan bsrupa kEkaguman kita... 

Dari sifat kErja dan partukaran itu SEndiri, kEadilan murni tidak hanya mEngharuskan bahwa 
SEtnua pElaku partukaran masti bErsifat timbal-balik, tEtapi bahwa marEkajuga harus SEtara/ 
sama-sama diuntungkan. Drang hanya punya dua hal yang dapat maraka partukarkan satu- 
sama-lain, yaitu kErja, dan prnduk dari karja itu... Jika suatu sistEm partukaran yang adil yang 
dibarlakukan, maka nilai ssmua barang akan ditEntukan nbh saluruh nngkns prnduksi; dan nilai- 
nilai yang SEtara akan salalu dipErtukarkan untuk nilai-nilai SEtara. Jika, misalnya, SEnrang 
pambuat tnpi mamErlukan satu hari untuk mEmbuat sabuah tnpi, dan SEnrang pEmbuat SEpatu 
waktu yang sama untuk mEmbuat SEpasang SEpatu - dEngan mangandaikan bahan yang dipakai 
nlah masing-masing pEmbuat itu sama nilainya - dan maraka saling-mEnukarkan barang-barang 
itu satu sama lainnya, maka mEraka tidak hanya saling mEnguntungkan, tEtapi juga diuntungkan 
SEcara sama/SEtara: ksuntungan yang dipErnlah masing-masing pihaktidak marupakan suatu 
karugian bagi pihak lainnya, karsna masing-masing tElah mambErikan jumlah karja yang sama, 
dan bahan-bahan yang dipargunakan nlah masing- masingnya adalah bErnilai sama. TEtapi, jika 
pEmbuat tnpi itu mEmpErnlEh dua pasang SEpatu untuk sabuah tnpi - waktu dan nilai bahan sama 
SEpErti SEbalumnya - partukaran itu jElas akan marupakan suatu partukaran yang tidak adil. 
PEmbuat tnpi itu bErarti mEncurangi pEmbuat SEpatu dEngan kErja SEhari; dan kalau yang tErsEbut 
duluan itu bErtindak damikian dalam samua partukarannya, ia akan mEnErima, untuk karja 
SEtEngah tahun, prnduk satu tahun panuh dari SEsanrang lain. Hingga kini kita tidak mampErla- 
kukan/mEnyaalkan sistEm partukaran lain kscuali sistEm pErtukaran-partukaran yang paling 
tidak adil ini - para pskErja tElah mEmbarikan pada para kapitalis karja dari SEtahun panuh, 
dEngan mandapatkan partukaran nilai dari hanya SEtEngah tahun - dan dari sini, dan bukan dari 
yang dianggap kEtidak-adilan/kEtidak-samaan tEnaga-tEnaga lahiriah dan mantal pada individual- 
individual, tElah lahir kEtidak-samaan kakayaan dan kakuasaan yang pada masa ini tErdapat/ 
barlaku di sakEliling kita. Itu marupakan suatu knndisi kEtidak-samaan pErtukaran-partukaran 
yang taktEralakkan - mambEli dEngan suatu harga dan mEnjual dEngan harga lain - yang 
mEmbuat kaum kapitalis tEtap mEnjadi kapitalis, dan kaum pakarja tEtap manjadi kaum pakarja - 



43 | KARL MARX 

yang satu suatu klas para tiran dan yang lain suatu klas para budak-hingga kEabadian... SEluruh 
transaksi itu. karananya.jElas-jElas mEmbuktikan bahwa kaum kapitalis dan pEmilik hanya dan 
SEmata-mata mEmbarikan kapada para pakErja, untuk kErja satu minggu, SEbagian dari kEkayaan 
yang mEraka pEralah daringa minggu SEbalumn ya! - yang bErarti tidak mEmbarikan apa-apa 
kEpadanya untuk SESuatu... SEluruh transaksi itu, di antara prndusEr dan kapitalis itu, karananya, 
mErupakan suatu psnipuan yang nyata, ssbuah akal-akalan bElaka: ia adalah, SEbEnarnya, dalam 
baribu-ribu pEristiwa, tidak lain dan tidak bukan SEbuah parampnkan tarang-tErangan sakalipun 
dibgalisasi. (Bray, hal.45,4B, 49 dan 50.) 

... kauntungan pEmbari karja tidak akan parnah bErakhir manjadi kErugian pEkErja - sampai 
pErtukaran-partukaran antara pihak-pihak itu SEtara; dan partukaran-pErtukaran tidak parnah 
SEtara SElama masyarakat tErbagi kE dalam kaum kapitalis dan prndusEr - yang tErsEbut 
bElakangan hidup dari kErja marEka dan yang tErsEbut duluan mEnjadi gEmbung dari kEuntungan 
kErja itu. 

Jalaslah [dEtnikian Mr. Bray malanjutkan] bahwa, apapun bEntuk pEmErintahan yang kita 
dirikan... kita bisa bErbiaaratEntang maralitas dan kasih parsaudaraan ...tiada katimbal-balikan 
yang dapat ada di mana tErdapat pErtukaran-pErtukaran yang tidak SEtara/adil. KEtidak-SEtaraan/ 
kEtidak-adilan pErtukaran-pErtukaran, SEbagai sabab kEtidak-SEtaraan/kEtidak-adilan pEtnilikan- 
pEmilikan, rnsrupakan musuh rahasia yang mElahap kita. (Bray, hal. 51 dan 52.) 

TElah juga disimpulkan dari suatu pErtimbangan mangEnai niat dan tujuan masyarakat, tidak saja 
bahwa ssmua arang masti bakErja, dan dEngan bEgitu manjadi panukar-panukar, tEtapi bahwa 
nilai-nilai yang sama harus SElalu ditukarkan dEngan nilai-nilai yang sama - dan bahwa, karena 
kEuntungan sasEarang tidak SEmastinya manjadi kErugian arang lain, nilai SEmEstinya ditEntukan 
ulah angkas pruduksi. TEtapi kita tslah mElihat, bahwa, di bawah pangaturan-pEngaturan 
masyarakat SEkarang... kauntungan si kapitalis dan arang kaya SElalu marupakan kErugian si 
pakarja - bahwa hasil ini akan SElalu tErjadi, dan arang miskin itu SEpanuhnya bErgantung pada 
bElas-kasian arang kaya itu, di bawah SEtiap dan bEntuk pEmErintahan apapun, SElama tErdapat 
kEtidak-adilan/kEtidak-SEtaraan pErtukaran-partukaran - dan bahwa kESEtaraan pErtukaran- 
pErtukaran hanya dapat dijamin di bawah pEngaturan-psngaturan sasial di mana kErja adalah 
univErsal... Jika partukaran-pErtukaran itu SEtara, maka kEkayaan kaum kapitalis sakarang itu 
SEcara bErangsur-angsur akan baralih pada klas-klas pakarja. (Bray, hal. 53-55.) 

SElama sistEm kEtidak-SEtaraan pErtukaran-partukaran ini ditEnggang, para pradussr akan 
nyaris sama miskin dan sama tErbElakang dan sama bEkErja-karasnya SEpErti kEadaan mEraka 
SEkarang, bahkan apabila SEtiap baban pEmErintah disingkirkan dan SEmua pajak dihapuskan... 
tiada kEEuali suatu parubahan sistEm SEcara manyEluruh - suatu kESEtaraan karja dan 



Kemiskinan Filsafat | 44 

pertukaran-pErtukaran - yang dapat mEngubah kEdudukan akan hak-hak ini... Para pruduser 
hanya mEsti mElakukan suatu upaya - dan alah marakalah masti dilakukan satiap ikhtiar bagi 
pembebasan mereka sendiri - dan belenggu-belenggu maraka akan diputus-baraikan untuk 
selama-lamanya... Dan sabagai suatu tujuan, keadilan pulitikal itu adalah suatu kegagalan, dan 
juga sabagai suatu alat, ia adalah suatu kegagalan. 

Di mana kesetaraan pertukaran-pertukaran dipertahankan, maka keuntungan sesenrang tidak 
dapat menjadi kerugian urang lain; karena satiap pertukaran dangan begitu uuma suatu transfer, 
dan bukan suatu pangurbanan, dari kerja dan kekayaan. Demikian, sekalipun di bawah suatu 
sistem snsial yang berdasarkan kesetaraan pertukaran-pertukaran, sesenrang yang pelit dapat 
menjadi kaya, namun kekayaannya itu tidak lebih daripada akumulasi prnduk dari kerjanya 
sendiri. la dapat mempertukarkan kekayaannya, atau ia dapat memberikannya pada urang- 
□rang lain ...tetapi saurang kaya tidak dapattarus kaya untuk salamanya setelah ia berhenti 
bekerja. Di bawah ketidak-setaraan pertukaran-pertukaran, kekayaan tidak dapat memiliki, 
seperti halnya sekarang, sesuatu daya seakan-akan swa-penciptaan dan prukreatif, yaitu yang 
seperti pembekalan kembali semua sampah dari kunsumsi; karena, keuuali itu diperbarui dengan 
kerja, kekayaan, pabila sudah dikunsumsi.hilanglah untukselamanya. Yang sekarang disebut 
laba dan bunga tidak mungkin ada seperti adanya dalam hubungannya dengan kesetaraan 
pertukaran-pertukaran; karena prnduser dan distributer akan dibayar seuara sama, dan jumlah 
tutal kerja mereka akan menentukan nilai barang yang diciptakan dan dibawa kepada para 
knnsumer.... 

Maka itu, azas kesetaraan pertukaran-pertukaran, dari sifatnya sendiri mesti menjamin kerja 
universal. (Bray, hal. G7, BB, BB, 34,103-110.) 

Setelah mematahkan keberatan-keberatan para ahli ekonomi terhadap 

komunisme, Mr. Bray lebih lanjut berkata: 

"Maka, apabila, suatu perubahan sifat menjadi hakiki bagi keberhasilan sistem snsial kemasyarakatan 
dalam bentuknya yang paling sempurna - dan apabila, demikian pula, sistem yang sekarang tidak 
menyediakan keadaan-keadaan dan tiada fasilitas-fasilitas untuk melaksanakan perubahan sifat/ 
watakyang dipersyaratkan dan menyiapkan urang bagi keadaan yang lebih tinggi dan lebih baik 
seperti yang dihasratkan - maka jelaslah bahwa hal-hal ini tidak bisa tidak akan tetap saja 
sebagaimana adanya... atau sesuatu langkah persiapan mesti ditemukan dan dimanfaatkan - 
sesuatu gerakyang untuk sebagian ambil-bagian dari sistem yang sekarang dan sebagian lagi 
ambil-bagian dari sistem yang dihasratkan - sesuatu tempat-tarik-nafas antara, ke mana 
masyarakat dapat pergi dengan semua kesalahan dan ulahnya, dan dari mana ia dapat bergerak 
maju, digenangi dengan kualitas-kualitas dan atribut-atribut yang tanpanya sistem kemasyarakatan 



45 | KARL MARX 

dan kasEtaraan itu tidak dapat bEreksistEnsi. (Bray, hal. 134.) 

SEluruh gErakan itu hanya mEmErlukan kErja-sama dalam bsntuknya yang paling SEdErhana... 
Ongkas produksi SEnantiasa akan mEnEntukan nilai; dan nilai-nilai SEtara akan SElalu ditukar 
dEngan nilai-nilai SEtara. Jika SESEarang bakErja sapanjang saluruh minggu, dan SEarang lain 
hanya bakErja SEtEngah minggu, maka yang tErsabut duluan akan mEnarrima dua-kali lipat 
bayaran dari yang tErsabut bElakangan; tEtapi bayaran Ekstra dari yang SEarang itu tidaklah 
dEngan mErugikan Drang lainnya, bEgitujuga kErugian yang didErita oteh orangtErsEbut bElakangan 
itu tidak akan mEnjadi bEban apapun pada yang tErsEbut duluan. SEtiap urang akan mEmpErtukarkan 
upah yang SEcara individual ditErimanya, untuk barang-barang dagangan dari nilai yang sama 
SEpErti upah- masing-masingnya; dan tidak akan tErjadi bahwa kauntungan SESEarang atau 
SESuatu pakErjaan mEnjadi kErugian bagi SEDrang lain atau pakErjaan lain. KErja SEtiap individu 
saja yang akan mEnEntukan kEuntungan-kauntungan atau kErugian-kErugiannya... 

Lawat dEwan-dEwan psrdagangan umum dan lokal... kuantitas-kuantitas barbagai barang- 
dagangan yang dipErlukan bagi konsumsi -nilai rslatif masing-masing satu samna lain-jumlah 
tEnaga karja yang dipErlukan di bErbagai pakErjaan danjanis-janis karja - dan SEmua masalah 
lainnya yang bErhubungan dEngan praduksi dan distribusi, dapatlah dalam waktu singkat dEngan 
sama mudahnya ditEntukan bagi suatu bangsa SEpErti bagi suatu parusahaan individual di bawah 
pangaturan-pEngaturan dEwasa ini... SEbagaimana individu-individu marupakan kaluarga- 
kEluarga, dan kfiluarga-kEluarga mEmbantuk kota-kota, di bawah sistEm yang ada, SEpErti itu 
pula rnsraka itu jadinya SEtElah dilaksanakannya parubahan parsEdiaan bErsama. Distribusi 
panduduk di kota-kota dan dEsa-dEsa, ssburuk-buruk adanya sakarang, tidak akan dicampuri 

sacara langsung.Di bawah sistEm kakayaan bErsama ini, sama SEpErti di bawah yang ada 

SEkarang, SEtiap individu akan babas mEngakumulasi sabanyakyang disukainya, dan manikmati 
akumulasi-akumulasi kapan dan di mana yang dianggapnya pantas... Ssksi produktif yang bEsar 
dari masyarakat... dibagi ks dalam suatu jumlah tidak manantu saksi-saksi yang lebih kecil. 
kEsamuanya bskErja, mEmpraduksi dan mampErtukarkan praduk-praduk marska atas dasar 
kESEtaraan yang paling sampurna... Dan modifikasi kakayaan-bErsama (yang tidak lain dan tidak 
bukan marupakan suatu konsasi pada masyarakat dEwasa ini untuk mancapai komunismE), 
dEngan tErsusun SEdamikian rupa sshingga mEmpErkanankan hak pamilikan pErsEDrangan dalam 
pruduksi-produksi dalam hubungannya dEngan suatu pamilikan bErsama atas tEnaga-tEnaga 
produktif- manjadikan SEtiap individu bErgantung pada pEngErahan diri sandiri, dan barsamaan 
dEngan itu mEmpErkEnankannya suatu pEnyErtaan yang SEtara dalam SEtiap pEluang yang dibErikan 
□lEh alam dan kEahlian - dicDcokkan untukmEnarima masyarajat SEbagai mana adanya, dan 
untuk mEmpErsiapkan jalan baqi pErubahan-pErubahan lain dan labih baik." (Bray, hal. I5B, IBD, 
IB2,IBBdanlB4.) 




Kemiskinan Filsafat | 4B 

Kita sekarang cuma perlu menjawab dengan beberapa kata pada Mr. 
Bray yang tanpa kita dan ada atau tidak adanya kita telah berhasil 
menggantikan M. Proudhon, dengan pengecualian bahwa Mr. Bray, jauh 
daripada mengklaim kata terakhir atas nama kemanusiaan, cuma 
menyarankan tindakan-tindakan yang dianggapnya baik bagi suatu masa 
peralihan antara masyarakat yang ada sekarang dan suatu rezim 
kemasy arakatan. 

Satu jam kerja Peter ditukarkan dengan satu jam kerja Paul. Itulah aksioma 
dasar Mr. Bray. 

Mari kita andaikan bahwa Peter ada duabelas jam kerja di hadapannya, 
dan Paulhanya enam jam. Peter akan dapat mengadakan suatu pertukaran 
dengan Paul dengan besaran enam untuk enam saja. Sebagai 
konsekuensinya, Peter akan mempunyai sisa enam jam kerja. Apakah 
yang akan dilakukannya dengan enam jam kerja ini? 

Satu di antara dua: Peter tidak akan melakukan apa-apa - dalam hal 
mana berarti bahwa ia telah bekerja secara percuma enam jam lamanya; 
atau kalau tidak begitu, sebagai jalan terakhir, ia akan sekalian 
memberikan enam jam kerja ini, yang tiada diperlukannya itu, kepada 
Paul. 

Akhimya, apakah yang telah diperoleh lebih banyak oleh Peter daripada 
oleh Paul? Beberapa jam kerja? Tidak! Ia hanya telah memperoleh 
(diuntungkan) beberapa jam kesantaian; ia akan terpaksa memerankan 
pemalas selama enam jam. Dan agar hak baru untuk bermalas-malasan 
ini tidak saja dapat dinikmati tetapi juga dicari-cari (dikejar) dalam 
masyarakat baru itu, maka masyarakat ini akan memperoleh puncak 
kenikmatannya pada keisengan, dan akan memandang kerja sebagai 
belenggu berat yang darinya ia mesti membebaskan dirinya dengan segala 
ikhtiar usahanya. 

Dan memang, untuk kembali pada contoh kita, hanya apabila jam-jam 
keisengan yang telah diperoleh Peter secara melebihi Paul itu benar- 
benar suatu keuntungan! Sama sekali tidak demikian halnya! Paul, dengan 
mulai bekerja hanya enam jam, dengan bekerja rajin dan teratur 
memperoleh suatu hasil yang diperoleh oleh Peter hanya dengan 



47 | KARL MARX 

memulai kerja secara berlebih. Setiap orang akan ingin menjadi seperti 
Paul, akan terjadi suatu perlombaan untuk menduduki posisi Paul, suatu 
perlombaan dalam keisengan 

Nah! Apakah yang dihasilkan oleh pertukaran kuantitas-kuantitas kerja 
yang setara itu bagi kita? Kelebihan produksi, depresiasi (penurunan 
harga) kelebihan kerja yang disusul pengangguran; singkatnya, 
hubungan-hubungan ekonomi seperti yang kita saksikan dalam 
masyarakat dewasa ini, minus perlombaan kerja. 

Tidak! Kita salah! Masih ada suatu peluang yang mungkin 
menyelamatkan masyarakat baru dari Peter dan Paul ini. Peter akan 
mengkonsumsi sendiri produk enam jam kerja yang telah disisakannya. 
Tetapi untuk sementara ia tidak mesti mempertukarkan lagi, karena ia 
sudah memproduksi, ia tidak ada kebutuhan untuk berproduksi untuk 
pertukaran; dan seluruh hipotesis mengenai suatu masyarakat yang 
didasarkan pada pertukaran dan pembagian kerja akan runtuh. Kesetaraan 
pertukaran akan diselamatkan oleh kenyataan bahwa pertukaran akan 
berakhir keberadaannya: Paul dan Peter akan sampai pada posisi 
Robinson. 

Demikian, jika semua anggota masyarakat diandaikan pekerja-pekerja 
sesungguhnya, maka pertukaran kuantitas-kuantitas jam-jam kerja yang 
setara hanya mungkin dengan syarat bahwa jumlah jam- jam yang 
dihabiskan dalam produksi material itu disetujui ksebelumnya. Tetapi 
sebuah persetujuan seperti itu menegasikan pertukaran individual. 

Kita tetap sampai pada hasil yang sama jika kita pakai sebagai titik 
berangkat kita bukannya distribusi produk-produk yang diciptakan 
melainkan tindakan produksi itu. Dalamn industri besar-besaran, Peter 
tidak bebas menentukan waktu kerjanya, karena kerja Peter bukan apa- 
aps tanpa kerja-sama semua Peter dan semua Paul yang menjadikan 
tempat-kerja itu sebuah kenyataan. Ini dengan baik sekali menjelaskan 
perlawanan yang gigih yang dilancarkan para pemilik pabrik Inggris 
terhadap Undang-undang (Kerja) Sepuluh Jam. Mereka memahami 
sepenuh-penuhnya bahwa suatu pengurangan 2 jam kerja bagi kaum 
perempuan dan anak-anak 2 0 akan mengakibatkan suatu pengurangan 



Kemiskinan Filsafat | 48 

jam kerja yang sama bagi para pria dewasa. Menjadi sifat industri raksasa 
bahwa jam kerja haruslah sama bagi semua orang. Yang dewasa ini 
merupakan hasil modal dan persaingin kaum pekerja di antara mereka 
sendiri, -jika telah diputuskan hubungan antara kerja dan modal-, esok 
akan menjadi sebuah persetujuan aktual yang didasarkan pada hubungan 
antara jumlah kekuatan-kekuatan produktif dan jumlah kebutuhan- 
kebutuhan yang ada. 

Tetapi persetujuan seperti itu adalah sebuah pengutukan terhadap 
pertukam individual, dan kita kembali lagi pafda kesimpulan kita yang 
pertama! 

Pada dasarnya tidak terjadi pertukaran produk-produk - tetapi ada 
pertukaran kerja yang bekerja-sama dalam produksi. Cara pertukaran 
produk-produk bergantung pada cara pertukaran tenaga- tenaga 
produktif. Pada umumnya, bentuk pertukaran produk-produk 
bersesuaian dengan bentuk produksi. Ubahlah yang tersebut belakangan, 
dan yang tersebut duluan akan berubah sebagai konsekuensi. Demikian 
di dalam sejarah masyarakat kita melihat bahwa cara pertukaran produk- 
produk diatur oleh cara memproduksinya. Pertukaran individual 
bersesuaian juga dengan suatu cara produksi tertentu, yang sendiri 
bersesuaian dengan antagonisme klas. Dengan demikian maka tidak ada 
pertukaran individual tanpa antagonisme klas-klas. 

Tetapi hati-nurani yang terhormat menolak melihat kenyataan yang 
gamblang ini. Selama seseorang itu seorang burjuis, orang tidak dapat 
kecuali melihat dalam hubungan antagonisme ini suatu hubungan 
keserasian dan keadilan abadi, yang tidak memperkenankan seorangpun 
menarik keuntungan dengan mengorbankan orang lain, agi kaum burjuis, 
pertukaran individual dapat ada tanpa sesuatu antagonisme klas-klas 
apapun. Baginya, ini merupakan dua hal yang sama sekali tidak 
bersangkutan. Pertukaran individual, sebagaimana kaum burjuis 
memahaminya, jauh daripada menyerupai pertukaran individual 

2D Undang-undangSEpuluhJam, yang hanya diterapkan pada kaum wanita dan anak-anak, disahkan nlah 
ParlEman Inggris pada tanggal 8 Juni 1847. Namun, banyak pangusaha manufaktur tidak manghiraukan 
undang-undang tErsEbut di dalam praktaknya. 



49 | KARL MARX 

sebagaimana itu benar-benar adanya di dalam praktek. 

Tuan Bray mengubah “ilusi” burjuis yang terhormat menjadi sebuah 
“ideal” yang ia sendiri ingin capai. Dalam suatu pertukaran individual 
yang dimurnikan, yang bebas dari semua unsur antagonisme yang 
ditemukannya di dalamnya, ia melihat suatu hubungan “kesetaraan/ 
ekualitarian” yang ia inginkan diterima masyarakat umumnya. 

Tuan Bray tidak melihat bahwahubungan ekuilitarian ini, “ideal 
korektif” yang ingin ia terapkan pada dunia, sendirinya tidak lain 
hanyalah suatu pencerminan dari dunia aktua;l; dan karenanya secara 
total tidaklah mungkin untuk membangun kembali masyarakat atas dasar 
yang Cuma sekedar bayang-bayang yang menjadi embel-embel dari 
padanya. Dalam proporsi bayang-bayang itu bersubstansi kembali, kita 
memahami bahwa substansi ini, jauh daripada transfigurasi yang kita 
impiokan, adalah ujud aktual dari masyarakat yang ada.“ 

§ 3. pEfiERfipnn iiuKum pROPORfionnuTns mini 


A) Uang 

Emas dan perak adalah barang-barang dagangan pertama yang ditentukan 
nilainya. [169] 

Demikian emas dan perak menjadi terapan-terapan pertama “nilai yang 
dibentuk...” oleh M. Proudhon. Dan karena M. Proudhon menentukan 


* Tanri Tuan Bray, SEpErti SEmua tEari (lainnya), tElah mEndapatkan pEndukung-pEndukung yang 
mEmpErkEnankjan diri mErEka disEsatkan oleh pEnampilan-panampilan. Bazar-bazar pErtukaran-karja- 
SEcara-adil tElah didirikan di London. Sheffield. LEEds dan banyak kota lain di Inggris. Bazar-bazar ini 
kasEmuanya tErlah barakhir dalam kEgagalan-kEgagalan yang mEnghabahkan SEtElah manyarap SEjumlah 
bEsar modal. SElEra akan itu tElah Isnyap untuk SElamanya. Anda tElah diparingatkan, M.Proudhon! [catatan 
dari Marx] TElah dikEtahui bahwa Proudhon tidak mancamkan paringatan ini. Pada tahun IB4B ia SEndiri 
bErusaha dEngan SEbuah Bank PErtukaran yang baru di Paris. Namun bankitu, sudah gagal bahkan SEbElum 
dimulai dEngan SElayaknya; suatu parkara pEngadilantErhadap ProudhontErpaksa dilangsungkan untuk 
mananggulangi kE runtuhannya. (catata n F. EngEls pada Edisi Jarman, IBB5) 



Kemiskinan Filsafat | 50 

nilai produk-produk dengan menetapkannya dengan jumlah kerja 
komparatif yang terkandung di dalamnya, maka satu-satunya yang mesti 
dilakukannya yalah membuktikan bahwa “variasi-variasi” dalam nilai 
emas dan perak selalu dijelaskan dengan variasi-variasi waktu kerja yang 
dipakai untuk memproduksi emas dan perak itu. M. Proudhon tidak 
bemiat melakukan itu. Ia berbicara tentang emas dan perak bukan sebagai 
barang-barang dagangan, tetapi sebagai uang. 

Satu-satunya logikanya, kalau mau disebut logika, adalah bermain 
sulapan dengan kapasitas emas dan perak yang dipakai sebagai uang 
demi keuntungan semua barang dagangan yang memiliki sifat dinilai 
dengan waktu kerja. Jelas ada lebih banyak kepandiran daripada 
kejahatan dalam main-sulapan ini. 

Sebuah barang berguna, begitu ia telah dinilai dengan waktu kerja yang 
diperlukan untuk memproduksinya, selalu menjadi dapat diterima dalam 
pertukaran; saksikan, teriak M. Poudhon, emas dan perak, yang berada 
dalam kondisi-kondisi “dapat dipertukarkan” sebagaimana yang 
kuhasratkan! Maka, emas dan perak adalah nilai yang telah mencapai 
suatu keadaan keterbentukan: mereka telah menjadi perwujudan gagasan 
M. Proudhon. Ia tak-mungkin lebih bahagia lagi dalam pilihannya akan 
sebuah contoh. Emas dan perak, kecuali kapasitas mereka sebagai barang- 
barang dagangan, dinilai seperti barang-barang dagangan lainnya, dalam 
waktu bekerja, juga memiliki kapasitas sebagai agen-agen pertukaran 
universal, sebagai uang. Dan kini, dengan memandang emas dan perak 
sebagai sebuah penerapan “nilai yang terbentuk” oleh waktu kerja, tiada 
yang lebih mudah daripada membuktikan bahwa semua barang dagangan 
yang nilainya dibentuk dengan waktu kerja akan selalu dapat 
dipertukarkan, akan merupakan uang. 

Sebuah pertanyaan sederhana timbul pada M. Proudhon. Mengapa emas 
dan perak memiliki kedudukan istimewa sebagai tipifikasi “nilai 
bentukan”? 

"Fungsi khusus yang pEmakaian telah limpahkan atas Ingam-Ingam bErharga, yaitu dibErlakukan 

SEbagai suatu medium untuk perdagangan, adalah semurninya knnvensinna! dan setiap barang- 

dagangan lainnya dapat, mungkin secara kurang dalam kEmudahannya, tetapi sama-sama dapat 



| KARL MARX 

diandalkan, mamanuhi fungsi ini Para ahli Ekanami mEngakni hal ini dan bisa mEnyebutkan lebih 
daripada sata misal. Lain apakah sebab prEfErEnsi anivErsal ini bagi Ingam-Ingam SEbagai aang? 

Dan apakah kEtErangan mEngEnai pEngkhasasan fungsi-fungsi aang ini - yang tiada analaginya 
dalam Ekonomi pnlitik?... Mungkinkah mErEkonstruksi dETEtan-dErEtan dari mana aang agaknya 
tElah mEbpaskan diri, dan dEngan bEgitu mElaaaknya ksmbali pada azasnya yang SESungguhnya?" 

[I G8-G3) 

Secara langsung, dengan merumuskan pertanyaannya dalam pengertian- 
pengertian seperti ini, M. Proudhon telah mengandaikan keberadaan 
“uang” itu. Pertanyaan pertama yang semestinya ia ajukan pada diri 
sendiri adalah, mengapa, dalam pertukaran-pertukaran dengan mana 
mereka itu sesungguhnya dibentuk, telah menjadi perlu untuk 
mengindividuabsasi nilai yang dapat dipertukarkan, begitulah agaknya, 
dengan penciptaan suatu agen /alat pertukaran khusus. Uang bukanlah 
benda, ia adalah suatu hubungan masyarakat. Mengapa hubungan ruang 
adalah suatu hubungan produksi seperti semua hubungan ekonomi 
lainnya, seperti pembagian kerja, dsb.? Kalau M. Proudhon telah 
memberikan perhatian yang selayaknya mengenai hubungan ini, ia tidak 
akan melihat pada uang itu suatu kekecualian, suatu unsur yang terpisah 
dari suatu deretan yang tidak diketahui atau yang memerlukan 
rekonstruksi. 

Sebaliknya, ia akan menyadari bahwa hubungan ini adalah suatu kaitan 
dan sebagai kaitan ia sangat erat terkait dengan sreangkaian penuh 
hubungan-hubungan ekonomi lainnya; bahwa hubungan ini bersesuaian 
dengan suatu cara produksi tertentu -tidak lebih dan tidak kurang- 
seperti pertukaran individual. Apakah yang “ia” lakukan? Ia berangkat 
dengan melepaskan uang dari cara produksi yang sesungguhnya sebagai 
suatu keseluruhan, dan kemudian menjadikannya anggota pertama dari 
suatu deretan imajiner, dari suatu deretan untuk dikonstruksikan-kembali. 

Begitu kebutuhan akan suatu agen pertukaran khusus, yaitu uang, telah 
diakui, maka semua yang masih hams diterangkan adalah mengapa 
fungsi khusus ini telah mebmpahi emas dan perak dan bukannya atas 
barang-dagangan lainnya. Ini adalah sebuah pertanyaan sekunder, yang 
diterangkan bukannya oleh rangkaian hubungan-hubungan produksi, 
tetapi dengan kualitas-kualitas khusus yang inheren (terkandung sebagai 



Kemiskinan Filsafat | 52 

bawaan) emas dan perak sebagaui substansi-substansi. Jika semua ini 
telah membuat para ahli ekonomi untuk sekali saja “ke luar dari wilayah- 
wilayah ilmu-pengetahuan mereka sendiri, untuk berceburan dalam 
fisika, mekanika, sejarah dan sebagainya,” seperti teguran M. Proudhon 
yang ditujukan pada mereka, mereka itu cuma melakukan yang terpaksa 
mesti mereka lakukan. Pertanyaan itu tidak lagi di dalam wilayah 
ekonomi politik. 

Yang tidak dilihat atau difahami oleh seorang-pun ahli ekonomi, 
demikian M. Proudhon berkata, adalah alasan ekonomik yang telah 
menentukan, demi keuntungan logam-logam berharga, keuntungan yang 
mereka nikmati. [169] 

Alasan ekonomik yang tiada seorang pun -dengan beralasan sekali- lihat 
atau fahami, telah dilihat, difahami oleh M. Proudhon dan diwariskannya 
kepada anak-keturunan. 

"Yang tidak dipErhatikan oleh siapapun adalah, dari semua barang-dagangan, emas dan perak 
adalah yang paling pertama yang nilainya telah mencapai pembentukan. Di periade patriarkal, 
emas dan perakmasih di barter-kan dan dipertukarkan dalam (bentuk) biji-bijian, tetapi sudah 
ketika itu pun emas dan perak memperlihatkan suatu kecenderungan yang kasat-mata untuk 
menjadi duminan dan menikmati derajat preferensi yang nyata. Sedikit-demi-sedikit para kuasa- 
berdaulat itu menguasainya dan membubuhkan tera mereka di atasnya: dan dari pentahbisan 
kuasa-berdaulat ini lahirlah uang, yaitu barang-dagangan par excellence, yang, dengan segala 
guncangan perdagangan, mempertahankan suatu nilai prupursiunal tertentu dan menjadikan dirinya 
diterima untuk segala pembayaran... Sifat khusus emas dan perak disebabkan, aku ulangi, 
karena kenyataan bahwa, berkat sifat-sifat Ingamnya, berkat kesulitan-kesulitan dalam 
mempreduksinya, dan terutama sekali karena intervensi oturitas negara, secara dini mereka 
mendapatkan stabilitas dan etentisitas sebagai barang-barang dagangan." 

Mengatakan bahwa, dari semua barang-dagangan, emas dan perak adalah 
yang pertama mendapatkan nilainya dibentuk, adalah mengatakan, 
setelah semua yang diterangkan sebelumnya, bahwa emas dan perak 
adalah yang pertama mencapai status (sebagai) uang. Inilah 
pengungkapan besar M. Proudhon, inilah kebenaran yang tiada 
diungkapkan oleh seorqang pun sebelumnya. 



53 | KARL MARX 

Jika, dengan kata-kata ini, M. Proudhon mengartikan bahwa dari semua 
barang-dagangan, emas dan perak adalah yang waktu produksinya 
diketahui paling dini, maka ini akan menjadi sebuah suposisi lain lagi 
yang dengannya ia siap menghibur para pembacanya. Jika kita ingin 
mengulang-ulang tentang erudisi partriarkal ini, kita akan 
memberitahukan pada M. Proudhon bahwa adalah waktu yang 
diperlukan untruk memproduksi objek-objek yang sangat dibutuhkan, 
seperti besi, dsb., yang adalah yang paling pertama diketahui. Biarlah 
kita tidak usah menyebutkan padanya mengenai busur klasik Adam 
Smith. 

Namun, betapapun, bagaimana M. Proudhon bisa terns berbicara tentang 
pembentukan suatu nilai, karena suatu nilai itu tidak pernah dibentuk 
oleh nilai itu sendiri? Ia dibentuk, bukan oleh waktu yang diperlukan 
untuk memproduksinya olehnya sendiri, tetapi dalam hubungan dengan 
kuota masing-masing dan setiap produk lainnya yang dapat diciptakan 
dalam waktu yang sama. Dengan demikian maka pembentukan nilai 
emas dan perak mengandaikan sudah dilengkapkannya pembentukan 
sejumlah produk lainnya. 

Maka, oleh karenanya, bukan barang-dagangan yang mendapatkan, 
dalam emas dan perak, status sebagai “nilai bentukan,” tetapi adalah 
“nilai bentukan” M. Proudhon yang telah mendapatkan, dalam emas 
dan perak, status sebagai uang itu. 

Sekarang, mari kita meneliti secara lebih cermat “sebab-sebab ekonomik” 
ini, yang, menurut M. Proudhon telah memberkati emas dan perak 
dengan keuntungan diangkat pada status uang secara lebih dulu daripada 
produk-produk lainnya, yaitu berkat telah dilaluinya tahap nilai 
berikutnya. 

Sebab-sebab ekonomik ini ialah: “kecenderungan yang tampak untuk 
menjadi dominan, preferensi yang mencolok” bahkan pada “periode 
patriarkal,” dan keadaan-keadaan lain mengenai faktum aktual - yang 
meningkatkan kesulitan, karena mereka menggandakan faktuim dengan 
menggandakan insiden-insiden yang dikerahkan M. Proudhon untuk 
menjelaskan kenyataan itu. M. Proudhon belum juga kehabisan apa yang 



Kemiskinan Filsafat | 54 

disebutkannya sebab-sebab ekonomik itu. Ini ada sebuah dengan kekuatan 
berwenang yang tidak terbantahkan: 

Liang lahir dari pEntahbisan kuasa-bErdaulat: para raja mEnguasai amas dan parak dan 
mEmbubuhkantEra mErEka di atasnya. [I G3] 

Demikian ulah-ulah para raja/kuasa berdaulat menjadi sebab tertinggi 
dalam ekonomi politik bagi M. Proudhon. 

Sungguh, orang mestilah dirundung kemiskinan dari semua pengetahuan 
historis hingga tidak mengetahui bahwa adalah para raja yang di semua 
abad telah menjadi subjek kondisi-kondisi ekonomi, tetapi mereka tidak 
pemah mengimlakkan undang-undang padanya. Legislasi, yang politik 
ataupun yang sivil, tidak pernah lebih daripada sekedar 
memproklamasikan, menyatakannya dalam kata-kata, kehendak dari 
hubungan-hubungan ekonomi. 

Adakah sang raja yang menguasai emas dan perak untuk menjadikannya 
agen-agen universal dari pertukaran, dengan membubuhkan teranya pada 
logam itu? Atau, tidakkah justru agen-agen pertukaran universal itu yang 
menguasai sang raja dan memaksanya membubuhkan teranya dan dengan 
demikian melakukan suatu pentahbisan politik? 

Impresi yang telah dan masih diberikan pada uang itu bukannya hal 
nilainya, tetapi hal bobotnya. Stabilitas dan otentisitas yang dibicarakan 
M. Proudhon itu hanya berlaku pada standar uang; dan standar ini 
menunjukkan berapa banyak materi metalik yang terdapat dalam 
sepotong uang logam. “Satu-satunya nilai kandungan dari satu mark 
perak,” demikian Voltaire berujar dengan kebiasaan akal-sehatnya, 
“adalah satu mark perak, yang setengah pon beratnya delapan ons. Bobot 
dan standar itu saja yang membentuk nilai kandungan ini.” (Voltaire, 
Systeme de Law ). 21 Tetapi pertanyaan: berapa harganya satu ons emas 
atau perak, tetap saja menjadi pertanyaan. Jika cashmare dari toko-toko 
Grand Colbert dibubuhi tanda dagang wol-murni, maka tanda 
perdagangan ini akan memberitahukan mengenai nilai cashmere itu. 

21 Marx mEngutib satu bab dari karya Vultaire HistoirE du parlEmsnt. Ini bErjudul FranEEin thEPEriDdoftliE 
PEgEnay and Law's SystEm. 



55 | KARL MARX 

Tetapi akan tetap saja pertanyaan itu: berapakah harganya wol itu? “Philip 
I, raja Perancis,” demikian M. Proudhon berkata, “menyampurkan pada 
pound emas Charlemagne, sepertiga bagian alloy, dengan 
membayangkan bahwa, setelah memegang monopoli memproduksi 
uang, ia dapat melakukan yang harus dilajkukan oleh setiap pedagang 
yang memonopoli sebuah produk. Apakah sesungguhnya penghancuran 
mata-uang yang begitu banyak dipersalahkan pada Philip dan penerus- 
penerusnya?Adalah penalaran yang sepenuhnya sempurna dari sudut 
pandangan praktek komersial, tetapi merupakan ilmu ekonomi yang 
sangat tidak sehat, yaitu untuk menhgira bahwa, karena persediaan dan 
permintaan mengatur nilai, maka adalah mungkin, atau dengan 
memproduksi suatu kelangkaan buatan atau dengan memonopoli 
manufaktur, untukl meningkatkan perkiraan dan dengan begitu nilai 
barang-barang; dan bahwa ini benar sekali mengenai emas dan perak 
seperti halnya bagi jagung, anggur, minyak atau tembako. Tetapi begitu 
tercium penipuan Philip itu, secepat itu pula uangnya merosot ke nilai 
yang sebenarnya, dan ia sendiri kehilangan yang diharapkan/dikiranya 
akan diperolehnya dari warganya. Yang serupa telah terjadi sebagai hasil 
setiap usaha yang seperti itu.” [170-71] 

Telah terbukti, entah berapa bilangan kali, bahwa, jika pada seorang 
raja timbul pikiran dalam benaknya untuk memerosotkan mata-uang, 
adalah ia sendiri yang akan rugi/kehilangan. Yang pernah diperolehnya 
pada pengeluaran pertama mata-uang itu akan menjadi kerugiannya 
sendiri setiap kali mata uang yang dipalsukan itu kembali padanya dalam 
bentuk pajak-pajak dsb. Tetapi Philip dan para penerusnya telah mampu 
melindungi diri mereka -kurang-lebih- terhadap kerugian ini, karena, 
begitu mata uang yang dihancurkan itu masuk dalam peredaran, mereka 
buru-buru memerintahkan suatu pencetakan kembali mata-uang 
berdasarkan standar lama. 

Dan, di samping itu, jika Philip I telah benar-nbenar bernalar seperti 
M. Proudhon, maka ia telah tidak bernalar dengan baik “dari sudut 
pandangan komersial.” Philip I maupun M. Proudhon tidak 
memperagakan suatu kegeniusan dagang dengan membayanbgkan bahwa 
adalah mungkin untuk mengubah nilai emas ataupun nilai setiap barang- 
dagangan lainnya, semata-mata karena nilai mereka itu ditentukan oleh 



Kemiskinan Filsafat | 5G 


hubungan antara persediaan dan permintaan. 

Jika Raja Philip mendekritkan bahwa satu quarter (1,14 liter) gandum 
di waktu mendatang haras disebut dua quarter gandum, maka jadilah 
sang raja itu seorang penipu. Ia akan (telah) menipu semua kaum rentier, 
semua orang yang berhak menerima seratus quarter gandum. Ia akan 
menjadi sebab bahwa semua orang itu cuma menerima limapuluh dan 
bukannya seratus quarter. Andaikan sang raja itu memiliki seratus quarter 
gandum; ia akan haras membayar hanya limapuluh quarter. Tetapi di 
dalam perdagangan, seratus quarter seperti itu tidak akan pemah berharga 
lebih daripada limapuluh quarter. Kuantitas gandum, baik itu berapa 
persediaan ataupun permintaan, tidak akan berkurang atau bertambah 
hanya dengan sekedar perabahan namanya. Demikian, hubungan antara 
persediaan dan permintaan tetaplah sama sekalipun adanya perabahaan 
nama itu, harga gandum itu tidak akan mengalami suatu perabahan 
nyata. Manakala kita berbicara mengenai persediaan dan permintaan 
barang, kita tidak berbicara mengenai persediaan dan permintaan nama 
barang-barang itu. Philip I bukanlah pembuat emas ataui perak, seperti 
yang dikatakan M. Proudhon; ia cuma seorang pembuat nama-nama 
bagi uang-uang logam. Katakanlah cashmere Perancis anda sebagai cash- 
mere Asiatik, dan anda mungkin menipu seorang atau dua orang pembeli; 
tetapi begitu penipuan itu ketahuan, maka yang anda sebut cashmere 
Asiatik itu akan jatuh harganya ke cashmere Perancis. Ketika ia 
memasang label palsu atas emas dan perak, Raja Philip hanya berhasil 
menipu selama penipuan itu tidak ketahuan orang. Seperti halnya 
pedagang (toko) lainnya, ia telah menipu pelanggannya dengan 
memberikan uraian palsu bagi barang-barangnya, yang tentu saja tidak 
bisa berlangsung selamanya. Ia -mau-tidak-mau- lambat atau cepat 
akan menderita keketatan hukum-hukum perdagangan. Inikah yang 
hendak dibuktikan oleh M. Proudhon? Tidak. Menurat M. Proudhon, 
adalah dari sang raja dan bukan dari perdagangan bahwa uang itu 
mendapatkan nilainya. Dan apakah yang sebenarnya telah 
dibuktikannya? Bahwa perdagangan itu lebih berdaultan daripada sang 
raja. Biarlah sang raja mendekritkan bahwa satu mark di waktu 
mendatang menjadi dua mark, perdagangan akan tetap mengatakan 
bahwa dua mark ini tidak berharga lebih daripada satu mark yang 



57 | KARL MARX 

sebelumnya itu. 

M. Proudhon melanjutkan: 

"Haruslah diingat bahwa, apabila -SEbagai gantinya manghancurkan mata-uang, telah barada 
dalam kakuasaan sang raja untuk malipat-gandakan jumlah banyaknya, maka nilai tukar amas dan 
perakakan segerajatuh dangan saparahnya, salalu karena sebab/alasan prDparsi dan 
Ekuilibrium." [171] 

Apabila pendapat ini, yang dimiliki M. Proudhon bersama para ahli 
ekonomi lainnya, sahih adanya, maka itu berargumentasi secara 
menguntungkan doktrin yang disebut belakangan mengenai persediaan 
dan permintaan, dan sama sekali tidak menguntungkan bagi (doktrin) 
proporsionalitas M. Proudhon. Karena, berapapun kuantitas kerja yang 
terwujudkan dalam jumlah banyak emas dan perak, nilainya mesti jatuh 
dengan separohnya, karena permintaan tetap sama sedangkan 
persediaannya telah berlipat ganda. Atau dapatkah, secara kebetulan, 
“hukum proporsionalitas” telah dikacaukan kali ini dengan hukum 
persediaan dan permintaan yang begitu diremehkan? Proporsi M. 
Proudhon yang benar ini demikian elastiknya, begitu mampu bervariasi, 
berkombinasi dan berpermutasdi demikian banyaknya, sehingga ia 
mungkin saja bertepatan sekali ini dengan hubungan antara persediaan 
dan permintaan,. 

Menjadikan setiap barang-dagangan dapat diterima di dalam pertukaran, 
jika tidak dalam prakteknya, maka sekurang-kurangnya berdasarkan hak, 
atas dasar peranan emas dan perak adalah, karenanya, salah-memahami 
peranan ini. Emas dan perak menjadi dapat diterima berdasarkan hak 
hanyalah karena mereka dapat diterima dalam praktek; dan mereka dapat 
diterima dalam praktek karena organisasi produksi dewasa ini 
membutuhkan suatu medium pertukarang yang universal. Hak itu 
hanyalah pengakuan resmi atas kenyataan. 

Kita telah melihat bahwa contoh uang sebagai suatu penerapan nilai 
yang telah mencapai pembentukan telah dipilih oleh M. Proudhon hanya 
untuk menyelinap lewat seluruh doktrin dapat-dipertukarkan (layak- 
pertukaran) itu, yaitu, untuk membuktikan bahwa setiap barang- 
dagangan yang dinilai berdasar ongkos produksinya mesti mencapai 



Kemiskinan Filsafat | 58 

status (sebagai) uang. Semua ini akan sangat baik-baik saja, seandainya 
tidak terganjal oleh kenyataan yang ganjil, bahwa justru emas dan perak, 
sebagai uang, adalah dari semua barang-dagangan satu-satunya yang 
tidak ditentukan oleh ongkos produksinya; dan ini sedemikian benamya, 
sehingga dalam peredaran mereka itu dapat digantikan denan kertas. 
Selama dapat diamati suatu proporsi tertentu antara keperluan-keperluan 
peredaran dan jumlah uang yang diterbitkan, baik itu uang kertas, emas, 
platinum atau tembaga, maka tiada yang dinamakan suatu proporsi yang 
dapat dilihat antara nilai kandungan (ongkos produksi) dan nilai nomi¬ 
nal dari uang. Tak pelak lagi, dalam perdagangan internasional, uang 
ditentukan, seperti barang-barang dagangan lainnya, oleh waktu kerja. 
Tetapi juga benar bahwa emas dan perqak dalam perdagangan 
internasional adalahalat-alat pertukaran sebagai produk-produk dan tidak 
sebagai uang. Dengan lain kata-kata, mereka kehilangan karakteristik 
“kestablian dan otentisitas,” karakteristik “pentahbisan kuasa-berdaulat,” 
yang, bagi M. Proudhon, merupakan karakteristik khusus mereka. 
Ticardo memahami kebenaran ini sedemikian baiknya, sehingga, setelah 
mendasarkan seluruh sistemnya mengenai nilai ditentukan oleh waktu 
kerja, dan setelah mengatakan: “Emas dan perak, seperti barang-dagangan 
lainnya, hanyalah bernilai dalam proporsi dengan kuantitas kerja yang 
diperlukan untuk memproduksi mereka, dan membawa mereka ke pasar,” 
ia toh menambahkan, bahwa nilai “uang” tidaklah ditentukan oleh waktu 
kerja yang diujudkan oleh substansinya, tetapi oleh hukum persediaan 
dan permintaan saja. 

"Sekalipun ia (uang kErtas) tidakmEmpunyai nilai intrinsik (kandungan), namun, dEngan mEmbatasi 
kuantitasnya, nilainya dalam partukaran adalah sama basarnya SEpErti suatu dEnaminsi mata- 
uang yang SEtara, atau jumlah lantakan dalam mata-uang itu. BErdasarkan azas yang sama, juga, 
yaitu dEngan mEmbatasi kuantitasnya, mata-uang yang 'dirusak harganya' akan bEredar pada 
nilai yang ditanggungnya, jika ia dari bobot dan kahalusan yang rEsmi, dan tidak pada nilai 
kuantitas liugam yang SEcara aktual dikandungnya. Dalam SEjarah pErmata-uangan Inggris kita 
mEndapatkan, SESuai dEnan itu, bahwa mata uang tidak pErnah didEprEsiasi (dikurangi nilainya) 
dalam prnpnrwsi yang sama dEngan mana ia dirusak-nilainya (dijatuhkan-nilainya); yang SEbabnyta 
adalah, bahwa ia tidak parnah ditingkatkan dalam kuantitasnya, dalam praparsinya dEngan nilai 
kandungannya yang barkurang." (Ricardo, loc.cit. [hal.20G-207]) 



59 | KARL MARX 

Inilah yang dinyatakan J.B.Say mengenai pasase Ricardo itu: 

"Kupikir cantoh ini mestinya manGukup, untukmEyakinkan sang pEngarang bahwa basis dari 
SEmua nilai bukanlah jumlah karja yang dipErlukan untuk mEmbuat SEbuah barang-dagangan, 
tetapi kabutuhan yang dirasakan bagi barang-dagangan itu, disaimbangkan dEngan 
kElangkaannya ." 22 

Dengan demikian uang itu, yang bagi Ricardo tidak lagi sebuah nilai 
yasng ditentukan oleh waktu kerja, dan yang oleh karenanya dipakai 
sebagai contoh J.B. Say untuk meyakinkan Ricardo bahwa nilai-nilai 
lainnya tidak dapat ditentukan oleh waktu kerja juga, uang ini, kataku, 
yang dipakai oleh J.B. Say sebagai sebuah contoh dari suatu nilai yang 
ditentukan secara khusus oleh persediaan dan permintaan, bagi M. 
Proudon menjadilah contoh par exellence bagi penerapan nilai bentukan 
... dengan waktu kerja. 

Sebagai kesimpulan, jika uang bukan suatu nilai yang “dibentuk” oleh 
waktu kerja, maka semakin kecil kemungkinannya ia mempunyai 
kesamaan apapun dengan “proporsi” benarnya M. Proudon. Emas dan 
perak senantiasa dapat dipertukarkan, karena mereka mempunyai fungsi 
khusus untuk berlaku sebagai agen pertukarang universal, dan sama sekali 
bukan karena mereka ada dalam suatu kuantitas yang proporsional 
dengan jumlah toal kekayaan; atau, untuk lebih tepatnya, mereka selalu 
proporsional karena, sendiri dari semua barang-dagangan (lainnyaO 
mereka itu berlaku sebagai uang, agen pertukarang universal, berapapun 
kuantitas mereka dalam hubungan dengan jumlah total kekayaan. “Suatu 
peredaran tidak akan mungkin sedemikian berlebihan hingga sampai 
melimpah-ruah; karena dengan berkurang nilainya, dalam proporsi yang 
sama dengan nilainya, berkurang pula kuantitasnya.” [II205] 

“Betapa kacau-balau (imbroglio) ekonomi politik ini!” Teriak M. 
Proudhon [172] 

Emas terkutuk! Teriak seorang Komunis dengan lancang-mulut (lewat 
mulut M. Proudhon). Orang sama saja mengatakan: Daging terkutuk, 
anggur terkutuk, domba terkutuk! - karena presis seperti emas dan perak, 

11 Rujukannya yalah pada catatan Say mangEnai edisi PErancis dari buku Ricardo, Val.ll, hal.20G-207. 



Kemiskinan Filsafat | BO 

“setiap nilai komersial mesta mencapai ketentuan tepatnya secara ketat.” 
[173] 

Gagasan membuat domba dan anggur mencapai status uang, tidaklah 
barn. Di Perancis itu termasuk pada samannya Louis XIV. Pada periode 
itu, dengan uang yang mulai menegakkan ke-maha-kuasaannya, 
depresiasi semua barang-dagangan lainnya telah dikeluhkan, dan waktu 
ketika “setiap nilai komersial” dapat memperoleh ketentuan tepatnya 
secara ketat, status uang, sedang dengan bersemangat dibangkitkan. 
Bahkan dalam tulisan-tulisan Boisguillenbert, salah seorang ahli 
ekonomi Perancis tertua, kita menjumpai: “Maka uang, dengan 
kedatangan pesaing yang tiada terhitung banyaknya dalam bentuk 
barang-barang dagangan itu sendiri, ditegakkan kembali dalam nilai- 
nilai mereka yang sebenarnya, akan didesak kembali ke dalam batas- 
batas wajarnya.” (Economistes financiers du dix-huitieme siecle, edisi 
Daire, hal. 422.) 

Dapatlah disaksikan, bahwa ilusi-ilusi pertama dari burjuasi adalah juga 
yang terakhir. 

B. Kerja Lebih [surplus labour) 

"Dalam karya-karya Ekonomi politik kita mambaca hipotEsis konyol ini: 'Jika harga SEgala 
SESuatu dilipat-gandakan...' SEakan-akan harga SEgala SESuatu itu bukan proporsi barang- 
barang - dan SEorang dapat mElipat-gandakan suatu proporsi. suatu hubungan, suatu undang- 
undang!" (Proudhon, Vol.l. hal.SI) 

Para ahli ekonomi telah terjerembab dalam kesalahan ini karena tidak 
mengetahui bagaimana penerapkan “hukum proporsionalitas” dan “nilai 
bentukan.” 

Celakanya dalam karya yang sama itu juga -oleh M. Proudhon- vol.l, 
hal. 110, kita membaca hipotesis yang konyol bahwa, “jika upah naik 
secara umum, maka harga segala seuatu akan naik (pula).” Lebih jauh, 
jika kita menjumpai kalimat bersangkutan itu dalam karya-karya 
mengenai ekonomi politik, maka kita juga mendapatkan penjelasan 
mengenai hal itu. “Manakala orang berbicara tentang harga semua 
barantg-dagangan naik atau tureun, orang selalu mengecualikan sesuatu 




Gl | KARL MARX 

barang-dagangan. Barang-dagangan yang dikecualikan itu adalah, pada 
umumnya, uang atau kerja.” ( Encyclopaedia Metropolitana ator Uni¬ 
versal Dictionary of Knowledge, Vol. IV, “Article Political Economy,” 
oleh Senior, 2 3 London 1836. Mengenai kalimat yang didiskusikan itu, 
lihat juga J. St. Mill: Essays on Some Unsettled Questions of Political 
Economy, London 1844, dan Tooke: A History of Prices, etc., London 
1838. 2 4 


Mari kita sekarang beralih pada “penerapan kedua” dari “nilai bentukan,” 
dan proporsi-proporsi lainnya, yang cacad satu-satunya mereka adalah 
justru ketiadaan proporsi. Dan mari kita melihat apakah M. Proudhon 
di sini lebih bahagia daripada dalam monetisasi domba (menjadikan 
domba berstatus sebagai uang). 

"Sebuah aksioma yang umum diakui aleh para ahli ekDnDmi adalah bahwa samua karja masti 
mEninggalkan suatu surplus. Manurut pEndapatku prupusisi ini bErsifat universal dan sapEnuhnya 
bEnan ia merupakan korolari/akibat dari hukum prapnrsi, yang dapat dipandang SEbagai ringkasan 
dari keseluruhan ilmu EkDnDmi.TEtapi.jika para ahli EkDnDmi memperkEnankan saya menga- 
takannya, maka azas bahwa semua kerja mesti mEninggalkan suatu surplus adalah tidak ada 
artinya menurutteDri mereka, dantidakjuga dapat didemonstrasikan dEngan cara apapun." 
(Proudhon [173]) 

Untuk membuktikan bahwa semua kerja mesti meninggalkan suatu sur¬ 
plus, M. Proudhon mempribadikan masyarakat; ia mengubahnya menjadi 
“person,” “Masyarakat” - sebuah masyarakat yang sama sekali sebuah 
masyarakat person-person, karena ia mempunhai hukum-hukumnya 
sendiri, yang sama sekali tidak mempunyai kesamaan apapun dengan 
person-person yang menjadi komposisi maasyareakat itu, dan memiliki 
“inteligensinya sendiri,” yang bukan inteligensi orang biasa, melainkan 
suatu inteligensi yang tanpa akal-sehat. M. Proudhon mencela para ahli 
ekonomi karena tidak memahami personalitas mahkluk kolektif ini. 
Kita dengan gembira mengkonfrontasikan M. Proudhon dengan pasase 
berikut ini dari seorang ahli ekonomi Amerika, yang menuduh para 

23 Inisial Senior adalah 7/ 

24 Referensi yang tersebut belakangan secara penuh adalah: Th. Tooke: h History of Prices, and of the State 
of the Circulation, from 1793to I837.h\.\-W, London, IS3S. 



Kemiskinan Filsafat | G2 

ahli ekonomi atas kesalahan yang justru sebalikanya: 

"KEutuhan moral - mahkluk gramatikal yang disEbut suatu nasion, padanya tElah dikEnakan 
atribut-atribut yang tidak mamiliki kEbEradaan nyata kacuali dalam imajinasi mErEka-mEraka 
yang mEmEtamorfosis SEbuah kata mEnjadi sabuah bEnda... Ini tElah mEnimbulkan banyak kEsulitan 
dan salah-pEngErtian yangtErcEla dalam Ekonomi politik."(Th. CoopEr, LEcturEsantliEElEmEnts 
afPalitiEslEEnnnrny, Columbia I82G. Z 5 ) 

“Prinsip kerja surplus ini,” demikian M. Proudhon melanjutkan, “benar 
adanya bagi individual-individual semata-mata karena ia memancar dari 
masyarakat, yang dengan demikian mengalihkan pada mereka itu 
kemujuran akan hukum-hukumnya sendiri.” [175] 

Apakah dengan itu M. Proudhon hanya memaksudkan bahwa produksi 
individual sosial itu melampaui produksi dari individual yang tersendiri/ 
terisolasi? Adakah M. Proudhon merujuk pada ekses produksi individu- 
individu yang bergabung melebih produksi individu-individu yang tidak 
bergabung? Jika benar begitu, maka kita dapat menyebutkan baginya 
seratus ahli ekonomi yang telah menyatakan kebenaran sederhana ini 
tanpa sedikitpun mistisisme yang dengannya M. Proudhon mengelilingi 
dirinya. Inilah, misalnya, yang dikatakan oleh Mr. Sadler: 

KErja tErpadu mamhuahkan hasil-hasil yang tidak pErnah dapat dicapai olah ikhtiar individual. 

Karena umat-manusia, karenanya, bErlipat ganda dalam jumlah, produk-prnduk industri tErpadu- 
bErsama-sama akan sangat, sangat mElampaui jumlah panjumlahan yang dikalkulasi SEcara 
aritmEtikal SEmata-mata mEngEnai pErtambahan SEpErti itu... Di dalam ilmu mEkanikal, SEpErti 
halnya dalam ikhtiar-ikhtiar ilmu pEngEtahuan, SESEorang dapat mEncapai bbih dalam sahari... 
daripada SEorang individual... SEorang diri... dapat mElakukannya SElama SEluruh hidupnya... 

GEomEtri mEngatakan... bahwa yang kESEluruhan hanya sama dEngan jumlah SEtnua bagiannya; 
SEbagaimana ditErapkan pada subjEk di hadapan kita, aksioma ini akan palsu jadinya. Mengenai 
kErja, pilar utama dari aksistEnsi manusia, dapat dikatakan bahwa SEluruh pradukusaha tErpadu 
hampir SEcara tidaktErbatas mElampaui yang dapat/mungkin dihasilkan obh samua usaha 
individual dan yang tak-barkaitan satu-sama-lainnya. (T. Sadbr, TtiELswEfPEpulBtm London 
I830. ZE ) 

Z5 Edisi pErtama buku itu tElah ditErbitkan di Colobia di tahun I82G. Suatu Edisi kEdua yang dipErluas munaul 
di London ditahun 1831. 

ZE REfarensi sspEnuhnya adalah:M. Th. Sadkr, ThELswEfPEpulstiEn, Vol. I, London, 1830, hal.83 dan 84. 



G3 | KARL MARX 

Untuk kembali pada M. Proudhon. Kerja surplus, katanya, dijelaskan 
oleh person itu, Maryarakat. Kehidupan p[erson ini dipandu oleh undang- 
undang, berlawanan dengan yang mengatur kegiatan-kegiatan manusia 
sebagai seorang individu. Ia berhasrat membuktikan hal ini dengan 
“fakta.” 

Penemuan suatu prasES Ekanami tidakakan pErnah mambarikan sang panamu suatu keuntungan/ 
laba yang manyamai yang ia dapatkan untuk masyarakat... Ada yang menyatakan, bahwa 
perusahaan-perusahaan perkereta-apian kurang marupakan sumbEr kakayaan bagi para 
knntraktnrnya daripada bagi nEgara... Ongkns transpnrtasi barang-barang dagangan lewat 
jalan raya adalah IS SEntim pErtan pEr kilnmEtEr, dari pEngumpulan barang hingga pEnyarahannya. 

TElah dikalkulasi, bahwa pada tingkat ini, SEbuah pErusahaan parkErEta-apian biasda tidak akan 
mEmpErnlEh 10% laba barsih, sabuah hasil yang kurang-lEbih sama dEngan yang didapatkan 
SEbuah pErusahaan transport jalan raya. TEtapi, mari kita andaikan bahwa kacEpatan transpnrtasi 
di atas riljika dibandingkan dEngan transpnrtasi jalan raya adalah4:l. Karena dalam masyarakat 
waktu itu adalah nilai itu SEndiri, maka pErkErEta-apian akan, dEngan harga-harga disamakan, 
mEmpErsEmbahkan suatu kauntungan SEbssar 400 parsEn di atas transpnrtasi jalan raya. 
Namun kauntungan luar-biasa ini, yang adalah sangat nyata bagi masyarakat, jauh daripada 
disadsari dalam prnpnrsi yang sama bagi pEngangkut barang, yang, sambil mEnghadiahkan suatu 
nilai Ekstra sabssar 400%, bagi bagian dirinya SEndiri tidak mEnarik ID%. Agar masalah ini 
dipahami SEcara lEbihtEpat, marilah kita andaikan, dalam kanyataan, bahwa pErkErEta-apian 
mEnaikkan nngknsnya mEnjadi 25 SEntim, SEdang angkas transpart jalan raya tEtap IS SEntim: ia 
akan SEkEtika kahilangan SEmua muatannya. Para pEngirim, para panErima, SEmua nrang akan 
kambali pada kEndaraan van, bahkan kalau pErlu kambali pada kErEta primitif. Lnknmntif akan 
ditinggalkan. Suatu kEuntungan snsial SEbEsar 40D% akan diknrbankan bagi suatu kErugian 
partikElir yang sabEsar 35%. SEbabnya mudah ditangkap: kauntungan barupa kacEpatan 
parkErEta-apian adalah SEpanuhnya barsifat snsial, dan SEtiap pasErta individual di dalamnya 
hanya dalam prnpnrsi kEcil k(harus diingat, bahwa pada saat itu kita barurusan hanya dEngan 
transpnrtasi barang), SEdantgkan kErugikan mEnghantam para knnsumEr SEcara langsung dan 
SEcara pErsnnal. Suatu ksuntungan snsial yang mEnyamai 40D bagi sang individu mawakili, -jika 
masyarakat itu hanya tErdiri atas satu juta nrang- Empat-pEr-sapuluh-ribu; SEdangkan suatu 
kErugian sabEsar 33% bagi knnsumar akan mEngandaikan suatu dEfisit snsial SEbEsar 33 juta. 
(Proudhon [175,7G]) 

Sekarang kita bahkan dapat mengabaikan kenyataan bahwa M. Proudhon 
menyatakan suatu kecepatan yang diempat-kalikan sebagai 400 persen 
dari kecepatan aslinya; tetapi bahwa ia menghubungkan persentase 



Kemiskinan Filsafat | B4 

kecepatan dan persentase keuntungan dan menetapkan suatu proporsi 
antara duia hubungan yang, sekalipun diukur secara terpisah/sendiri- 
sendiri dengan persentase, namun adalah tidak dapat diperbandingkan 
satu sama lainnya, adalah menentukan suatu proporsi antara persentase- 
persentase tanpa rujukan pada denominasi-denominasi. 

Persentase-persentase tetaplah persentase-persentase, 10 persen dan 400 
persen dapat diperbandingkan; mereka satu-sama-lain adalah sebagai 
10 terhadap 400. Karenanya, demikian M. Proudhon menyimpulkan, 
suatu keuntungan sebesar 10% bemilai 40 kali lebih kecil daripada suatu 
kecepatan yang di-empat-kalikan. 

Agar tidak kehilangan muka, ia mengatakan bahwa, bagi masyarakat, 
waktu adalah uang. Kesalahanm ini timbul dari ingatannya yang samar- 
samar bahwa ter dapat suatu hubungan antara nilai dan waktu kerja, dan 
ia bum-bum mengidentifikasi waktu kerja dengan waktu transportasi; 
yaitu, ia mengidentifikasikan beberapa orang pemadam kebakaran, 
pengemudi dan lain-lainnya, yang waktu kerjanya memang benar-benar 
waktu transport, dengan selumh masyarakat. Dengan demikian, dengan 
sekab-pukul, kecepatan telah menjadi modal, dan dalam kasus ini ia 
sepenuhnya benar dalam pernyataannya: “Suatu laba sebesar 400% akan 
dikorbankan pada suatu kemgian sebesar 35%.” 

Setelah membuktikan proposisi ganjil ini sebagai seorang ahli 
matematika, ia memberikan penjelasan mengenai itu pada kita sebagai 
seorang ahli ekonomi. 

Suatu keuntungan sosial yang menyamai 400 bagi seorang individu 
mewakili, dalam sebuah masyarakat yang terdiri atas hanya sejuta or¬ 
ang, empat-per-sepuluh-ribu. OK; tetapi kita bemmsan bukan dengan 
400, tetapi dengan 400 persen, dan suatu keuntungan sebesar 400% bagi 
seorang individu mewakili 400, tidak pernah lebih atau kurang. 
Bagaimanapun modalnya, dividen-dividen akan selalu dalam rasio 
400%. Apa yang dilakukan oleh M. Proudhon? Ia mencasmpur-adukkan 
persentase-persentase itu dengan modal, dan, sepertinya ia takut tidak 
cukup jelas dengan kebingungannya itu, tidak cukup tajam, ia 
melanjutkan: 



G5 | KARL MARX 

“Suatu kerugian sebesar 33% bagi konsumer akan menandaikan suatu 
defisit sosial sebesar 33 juta.” Suatu kerugian sebesar 33% bagi sang 
konsumer tetaplah suatu kerugian sebesar 33% bagui sejuta konsumer. 
Lalu, bagaimana bisanya M. Proudhon dengan ngotot menyatakan bahwa 
defisit sosial dalam kasus suatu kerugian sebesar 33% adalah 33 juta 
besarnya, padahal ia tidak mengetahui modal sosial ataupun bahkan 
modal dari seorang saja dari orang-orang bersangkutan? Demikian 
temyata bahwa M. Proudhon tidak hanya mengacaukan “modal” dengan 
“persentase”; ia melampaui dirinya sendiri dengan mengidentifikasikan 
“modal” yang ditanam dalam sebuah perusahaan dengan “jumlah” pihak- 
pihak yang berkepentingan. 

Untuk menandaskan masalahnya secara lebih tajam lagi, masrilah kita 
mengandaikan secara sungguh-sungguh suatu modal tertentu. Suatu 
keuntungan sebesar 400% dibagi di antara sejuta peserta, masing-masing 
dari mereka berkepentingan hingga satu franc, akan memberikan 
keuntungan 4 franc per kepala - dan bukannya 0.0004, seperti yang 
dikatakan M. Proudhon. Demikian pula suatu kerugian sebesar 33% 
bagi setiap peserta mewakili suatu defisit sosial sebesar 330.000 franc 
dan bukannya 33 juta (100:33=1.000.000:330.000). 

M. Proudhon begitu disibukkan dengan teorinya mengenai person, yaitu 
Masyarakat itu, lupa untuk membaginya dengan 100, yang menghasilkan 
suatu kerugian sebesar 330.000 franc; tetapi 4 franc laba per kepala 
menjadikannya 4 juta franc keuntungan bagi masyarakat. Perhitungan 
secarmat-cermatnya ini membuktikan justru kebalikan dari yang hendak 
dibuktikan oleh M. Proudhon: yaitu, bahwa laba-laba dan kerugian- 
kerugian masyarakat tidaklah berada dalam rasio terbalik dengan laba- 
laba dan kerugian-kerugian para individu. 

Setelah membetulkan kesalahan-kesalahan sederhana dalam perhitungan 
semurninya ini, mari kita melihat akibat-akibatnya yang akan dialami, 
jika kita menakui hubungan antara kecepatan dan modal dalam kasus 
perkereta-apian, sebagaimana yang dipaparkan oleh M. Proudhon - 
menius kesalahan-kesalahan dalam kalkulasi itu. Mari kita 
mengandaikan bahwa suatu transportasi yang empat kali lipat 
kecepatannya ongkosnya adalah empat kali lipat (pula); transportasi ini 



Kemiskinan Filsafat | BB 

tidak akan mendapatkan keuntungan yang kurang daripada pengangkutan 
jalan raya, yang adalah empat kali lebih lamban dan ongkosnya 
seperempat kali jumlah di atas. Demikian, jika transportasi jalan raya 
ongkosnya 18 sentim, transportasi kereta-api dapatlah menjadi 72 sentim. 
Inilah yang akan menjadi - “berdasarkan ketatnya matematika” - akibat 
dari suposisi-suposisi M. Proudhon, tentu dengan selalu minus 
kesalahan-kesalahannya dalam kalkulasi. Tetapi, di sini ia mendadak 
sontak mengatakan pada kita bahwa, jika gantinya 72 sentim itu, 
pengangkutan dengan kereta-api Cuma 25 sentim, maka perkereta-apian 
itu akan dkehilangan seluruh pelanggannya. Sudah pasti kita akan harus 
kembali pada kendaraan van, hbahkan pada kendaraan primitif! Hanya, 
kalau kita ada nasehat untuk diberikan pada M. Proudhon, agar jangan 
dilupakan dalam Programme of the Progressive Association-nya, untuk 
membagi dengan 100! Tetapi, yah! Nyaris tidak dapat diharapkan bahwa 
nasehat kita akan didengar, karena M. Proudhon begitu terpesona oleh 
kalkulasi “progresif’-nya, yang sesuai dengan “asosiasi progresif” itu, 
sehingga ia dengan sangat penuh empati berseru: “Telah kutunjukkan 
dalam Bab II, dengan pemecahan antinomi nilai, bahwa keuntungan 
setiap penemuan yang berguna adalah sangat kurang bagi penemunya, 
apapun yang diperbuatnya, jika dibandingkan dengan keuntungan bagi 
masyarakat.. Telah kubawa peragaan mengenai hal ini hingga ‘ke 
keketatan ilmu matematika!’” 

Mari kita kembali pada kisah person itu, Masyarakat, sebuah kisah yang 
tidak bertujuan lain kecuali pembuktian kebenaran sederhana ini - bahwa 
suatu penemuan bam yang memungkinkan suatu jumlah kerja tertentu 
memproduksi sejumlah lebih banyak barang-dagangan, menumnkan 
nilai pemasaran produk itu. Jadi, Masyarakat membuat suatu laba, 
bukannya dengan mendapatkan lebih banyak nilai tukar, tetapi dengan 
mendapatkan lebih banyak barang-dagangan untuk nilai yang sama. 
Sedangkan bagi sang penemu, persaingan membuat keuntungannya jatuh 
secara berturut-turut ke tingkat umum laba-laba. Sudahkah M. Proudhon 
membuktikan proposisinya ini seperti yang dikehendakinya? Tidak. Ini 
tidak mencegahnya menegur/menyesalkan para ahli ekonomi karena 
telah gagal untuk membuktikannya. Untuk membuktikan yang 
sebaliknya pada M. Proudhon, yaitu bahwa para ahli ekonomi itu telah 



G7 | KARL MARX 

membuktikannya, kita akan mengutib saja Ricardo dan Lauderdale - 
Ricardo, kepala ajaranan yang menentukan nilai dengan waktu kerja, 
dan Lauderdale, salah seorang pembela yang paling tidak mengenal 
kompromi dari penentuan nilai dengan persediaan dan permintaan. 
Kedua-duanya telah menguraikan proposisi yang sama: 

Dengan tErus-menrerLis meningkatkan fasilitas praduksi. kita tErus-mEnarus mEngurangi nilai 
dari bEbErapa barang-dagangan SEbElum praduksinya. SEkalipun dEngan cara-cara yang sama 
kita tidak saja mEnambah kakayaan nasianal, mElainkjan juga mEnambah kEkuatan praduksi di 
masa dEpan... SECEpat dEngan bantuan masin, atau dEngan pEngEtahuan mEngEnai filsafat alam, 

□rang mEwajibkan agEn-agEn alamiah mElakukan pEkErja yang SEbElumnya dilakukan alsh manusia, 
maka nilai yang dapat dipErtukarkan pakarja SEpErti itu ikut jatuh SEcara bErsEsuaian. Jika 
SEpuluh Drang mamutar sabuah pEnggilingan gandum, dan ditEmukan bahwa dEngan bantuan 
angin, atau bantuan air, kErja dari SEpuluh Drang itu dapat dihEmat, maka gandum yang SEbagian 
dihasilkan ulah pEkErjaan yang dilakukan ulEh pEnggilingan itu, akan SEgEra jatuh dalam nilainya, 
dalam prDpDrsi pada kuantitas kErja yang dihEmat; dan masyarakat akan manjadi lEbih kaya 
dEngan barang-barang dagangan yang dapat dihasilkan ulah kErja sapuluh Drang tadi, dan dana- 
dananya yang dipEruntukkan bagi pErawatan mEraka sama SEkali tidak diganggu ulah karenanya. 
(Ricardo [II59]) 

Lauderdale, pada gilirannya, mengatakan: 

Pada SEtiap kasEmpatan, kEtika modal dikarjakan SEdEmikian rupa untuk mEnghasilkan suatu 
kauntungan, itu SEcara saragam lahir, atau - karuna ia manggantikan SEbagian karja, yang 
mEstinya bisa dilakukan obh tangan manusia; atau - karana dilakukannya SEbagian karja, yang 
bErada di luarjangkauan pEngErahan manusia SEcara pErsunal untuk mdaksanakannya. KEuntungan 
yang kacil, yang lazimnya dipErolah iulEh para pEmilik mEsin, jika dibandingkan dEngan upah-iupah 
karja, yang digantikan olEh mEsin, mungkin akan manuiptakan kEuurigaan mangEnai kEbEnaran 
pEndapat ini. SEjumlah masin psmadang kabakaran, misalnya, rnsnyEdut lebih banyak air dari 
SEbuah sumur batu-bara dalam SEhari, daripada yang dapat diangkut olah bahu-bahutiga ratus 
urang, bahkan yang dibantu dEngan EmbEr-Embar; dan ssbuah mEsin-pEmadam kEbakaran tak 
disangsikan lagi mElakukan karjanya dEngan biaya yang jauh labih kacil daripadajumlah upah- 
upah mEruka yang karjanya digantikannya. Inilah, SEbanarnya, kanyataannya dEngan samua 
parmEsinan. Samua masin mssti mElaksanakan karja yang SEbalumnya dilakukan dEngan bbih 
murah daripada yang dapat dikarjakan dEngan tangan manusia... Jika privilESE sapErti itu 
dibarikan bagi panEtnuan SEbuah masin, yang mElakukan, dEngan karja SEurang saja, suatu 
kuantitas kErja yang biasanya mEmErlukan kErja Empat urang; apabila pEmilikan privilESE mEncEgah 



Kemiskinan Filsafat | B8 

SEgala pErsaingan dalam mElakukan pEkErjaan itu, kEcuali yang dihasilkan oteh kErja para pEkErja, 
upah-upah mEraka, SElama patEnnya bErkElanjutan, jElas masti mErupakan ukuran darituntutan 
sang pEmEgang patan; yaitu untuk mEnjamin pEkarjaan, ia auma masti manuntut SEdikit kurang 
daripada upah-upah kErja yang digantikan a\e\\ masin itu. TEtapi jika patEn itu habis waktu 
barlakunya, mEsin-masin lain yang bErsifat sama disErtakan ka dalam pErsaingan; maka 
tuntutannya itu mEsti diatur bErdasarkan azas yang sama SEpErti nbagi SEtnua lainnya, SESuai 
dEngan bErlimpahnya masin-mEsin itu... Kauntungan dari mudal yang dipakai (ditanam)..., 
sskalipun ia lahir dari manggantikan tEnaga karja, mEsti diatur, bukan Iswat nilai kErja yang 
digantikannya, tEtapi - sapErti dalam ssmua kasus lainnya - Iswat pErsaingan di antara para 
pamilik mudal; dan bEsar atau kacilnya akan dalam prDpDrsi dEngan kuantitas mudal yang 
mawakilinya dalam mElaksanakan tugas itu, dan parmintaan akannya. [hal.119,123,124,125, 

134] 

Maka, akhirnya, selama laba itu lebih besar daripada dalam industri- 
industri lainnya, modal akan menyerbu ke dalam industri barn itu, 
sampai tingkat laba jatuh ke tingkat yang umum. 

Kita baru saja telah menyaksikan bahwa contoh dari perkereta-apian 
nyaris tidak cocok untuk memberi kejelasan pada kisahnya mengenai 
person, Masyarakat itu. Namun begitu, M, Proudhon dengan nekad 
meneruskan uraiannya: “Dengan soal-soal ini menjadi jelas, tidak ada 
yang lebih mudah daripada menjelaskan bagaimana kerja mesti 
meninggalkan suatu surplus bagi setiap produser.” [177] 

Yang berikut ini termasuk pada kepurbaan klasik. Ia adalah sebuah naratif 
puitik yang dimaksud untuk menyegarkan kembali sang pembaca setelah 
kelelahan mencekam dirinya diakibatkan keketatan peragaan 
matematikal. M. Proudhon memberikan pada person itu, Masyarakat, 
nama Prometheus, yang perbuatan-perbuatan besarnya diagung- 
agungkannya dalam istilah-istilah berikut ini: 

PErtama-tama SEkali, PrnmEthEus muntul dari lubukalam bangun dalam kEhidupan, dalam suatu 
kElEtnbaman mEmpasuna, dsb. dsb. PrumathEus mulai bakErja, dan pada hari pErtama ini, hari 
pErtama dari pantiptaan kEdua, pruduk PrnmEthEus, yaitu, kakayaannya, kasEjahtEraannya, 
sama dEngan SEpuluh. Pada hari kEdua, PrnmEthEus mambagi karjanya, dan pruduknya mEnjadi 
sama dEngan ssratus. Pada hari kEtiga dan pada SEtiap hari di hari-hari barikutnya, PrnmEthEus 
mEranuang masin-mEsin, mEnEmukan utilitas-utilitas baru dalam badan-badan, kEkuatan-kEkuatan 
baru dalam alam... DEngan SEtiap langkah aktivitas industrialnya, tErdapat suatu paningkatan 



G9 | KARL MARX 

dalamjumlah praduk-produknya, yang mEnandakan suatu paningkatan kEbahagiaan bagi dirinya. 

Dan karana, bEtapapun, bErkamsumsi baginya adakah barprnduksi, manjadi jElaslah bahwa 
konsumsi SEtiap hari, dEngan hanya mEnghabiskan praduikdari hari SEbElnmnya, maninggalkan 
saata praduksurplus bagi hari bErikntnya. [177-78] 

Prometheusnya M. Proudhon ini memang suatu watak yang aneh, sama 
lemahnya dalam logika seperti dalam ekonomi politik. Selama 
Prometheus itu Cuma mengajarkan pada kita mengenai pembagian 
kerja,penerapan mesin-mesin, eksploitasi daya alamn dan daya ilmu 
pengetahuan, menggandakan tenaga manusia dan memberikan suatu 
surplus dibandingkan dengan produksi kerja dalam keterpencilan, maka 
Prometheus baru ini mempunyai satu kekurangan saja, yaitu datangnya 
terlalu terlambat. Begitu saatnya Prometheus mulai berbicara tentang 
produksi dan konsumsi, ia menjadi sungguh-sungguh konyol. 
Berkonsumsi, baginya, adalah berproduksi; ia mengonsumsi hari 
berikutnya yang diproduksinya pada hari sebelumnya, sehingga ia selalu 
satu hari di depan; hari di depan itu adalah “kerja surplusnya.” Tetapi, 
apabila ia mengonsumsi pada hario berikut yuang ia produksi paqda 
hari sebelumnya, ia mesti, pada hari pertama yang tiada hari sebelumnya, 
telah melakukan kerja dua hari atgar bisa -kemudian- satu hari di depan. 
Bagaimana Prometheus mendapatkan surplus ini pada hari pertama 
ketika beluym ada baik pembagian kerja maupun mesin, bahkan juga 
tiada pengetahuan apapun mengenai daya-daya fisikal kecuali api? 
Demikian pertanyaa, dengan segala penjejakan-kembabnya pada “hari 
pertama atau penciptaan kedua,” tidak ada kemajuan selangkah tunggal 
pun.. Cara menjelaskan hal-hal seperti itu mengesankan Yunani kdan 
mengesankan Hebrew, ia sekaligus mistikal dan alegorikal. Ia 
memberikan pada M/. Proudhon hak sempouma untuk berkata: “Telah 
kubuktikan secara teori dan dengan fakta azas bahwa semua kerja mesti 
meninggalkan suatu surplus.” 

“Fakta” itu adalah kalkulasi progresif yang termashur itu; teori itu adalah 
mitos Prometheus. 

TEtapi, dEtnikian M. PraudDn mElanjutkan, azas ini, SEmantara tElah pasti SEbagai sabuah prnpnsisi 
aritmEtikal, masihjauh daripada disadari alah SEtiap nrang. SEdangkan, dEngan kamajuan industri 
knlEktif, karja individual SEtiap harinya mampraduksi prudukyang bssar dan samakin bEsar. dan 



Kemiskinan Filsafat | 7D 

manakala karenanya, oleh suatu kansekuEnsi kEmEstian, si pskErja dEngan upah yang sama 
mEstinya menjadi lEbih kaya SEtiap harinya, dalam kEnyataan tErdapatlah Estat-Estat dalam 
masyarakat yang bErlaba dan lainnya yang mEtnbusuk (bangkrut). [179-80] 

Di tahun 1770 penduduk Kerajaan Britania Raya adalah 15 juta, dan 
penduduk produktiof adalah 3 juta. Daya produktif ilmiah menyampai 
kependudukan kira-kira lebih dari 12 juta individual. Karenanya, 
terdapatlah, seluruhnya, 15 juta tenaga produktif. Dengan demikian daya 
produktif baagi penduduk itu adalah 1 banding 1; dan daya ilmiah adalah 
4 banding 1 bagi tenaga manual. 

Di tahun 1840 penduduk itu tidak melebihi 30 juta: penduduk produktif 
adalah 6 juta. Tetapi daya ilmiah adalah sebesar 650 juta; yaitu, dalam 
perbandingan dengan seluruh penduduk adalah 21:1, dan pada tenaga 
manual adalah 108 banding 1. 

Dalam masyarakat Inggris maka hari kerja telah mencapai -dalam tujuh 
puluh tahun- suatu surplus produktivitas sebesar 2.700%; yaitu, pada 
tahun 1840 ia telah memproduksi 27 kali banyaknya dari tahun 1770. 
Menurut M. Proudhdon, pertanyaan berikut ini yang hams diajukan: 
mengapa pekerja Inggris di tahun 1840 tidak duapuluh-tujuh kali lebih 
kaya daripada pekerja di tahun 1770? Dengan mengajukan sebuah 
pertanyaan seperti itu orang dengan sendirinya mengandaikan bahwa 
orang Inggris dapat memproduksi kekayaan ini tanpa kondisi-kondisi 
historis dalam mana ia berproduksi, sepertinya: akumulasi modal 
partikelir/perseorangan, pembagian kerja modern, pabrik-pabrik 
otomatik, anarki dalam persaingan, sistem pengupahan - seingkat, segala 
sesuatu yang didasarkan pada antagonisme klas. Padahal, itu semualah 
justru kondisi-kondisi yang diharuskan bagi keberadaan perkembangan 
tenaga-tenaga produksi dan kerja surplus. Karenanya, untuk mencapai 
perkembangan tenaga-tenaga produktif ini dan kerja surplus ini, haruslah 
ada klas-klas yang mendapatkan untung dan klas-klas yang merana. 

Jadi, pada akhirnya, apakah Prometheus yang dibangkitkan kembali oleh 
M Proudhon ini? Ialah masyarakat, hubungan-hubungan sosial yang 
berdasarkan antagonisme klas. Hubungan-hubungan ini bukanlah 
hubungan-hubungan antara individu dengan individu, antara petani dan 



71 | KARL MARX 

tuan tanah dsb. Hapuskan hubungan-hubungan ini dan anda melenyapkan 
seluruh masyarakat, dan Prometheus anda bukan apapun kecuali cuma 
jejadian tanpa lengan dan kaki; yaitui tanpa pabrik-pabrik otomatik, 
tanpoa pembagian kerja - singkat kata, tanpa apapun yuang anda 
berikankan padanya untuk memulai agar membuatnya memperoleh kerja 
surplus ini. 

Jadi, kalau, di dalam teori adalah cukup untuk menafsirkan, seperti yang 
dilakukan M./ Proudhon, perumusan kerja surplus dalam pengertian 
ekualitarian itu, tanpa mempferhitungkan kondisi-kondisi produksi 
aktual, maka haruslah cukup, di dalam praktek, untuk membagikan 
secara merata di antara para pekerja, seluruh kekayaan yang diperoleh 
pada waktu sekarang, tanpa sedikitpun mengubah kondisi-kondisi 
produksi dewasa ini. Pembagian seperti itu sudah pasti tidak menyamikin 
suatu derajat kemudahan yang tinggi bagi para peserta idnwidual. 

Namun M. Poroudhon tidaklah sepesimistik yang orang duga. Karena 
proporsi itu segala-galanya bagi dirinya, ia mesti melihat pada 
Prometheusnya yang diperlengkapi dengan selengkap mungkin, yaitu, 
dalam masyarakat masa kini, permulaan-permulaan dari suatu realisasi 
ide kegemarannya itu. 

Tetapi, di mana-mana juga, kamajuan/pEningkatan kekayaan, yaitu prapDrsi nilai-nilai, merupakan 
hukum yang daminan; dan apapun para ahli eknnnmi menghadapkan pada keluhan-keluhan partai 
snsial perkembangan prngresif kekayaan pblik itu, dan knndisi-knndisi yang membaik dari bahkan 
klas-klas yang palidng tifdak beruntung, maka mereka secara pandai dan cerdas telah menyatakan 
suatu kebenaran yang adalah pengutukan tenri-teari mereka. [I SO] 

Apakah sebenamya kekayaan kolektif, keberuntungan publik itu? Ialah 
kekayaan kaum burjuis - bukan kekayaan masing-masing burjuis 
khususnya. Ya, para ahli ekonomi tidak berbuat apapun kecuali 
menunjukkan bagaimana, dalam hubungan-hubungan produksi yang 
berlaku, kekayaan burjuasi mesti bertumbuh dan mesti terns bertumbuh 
lebih lanjut. S3edangkan bagi klas-klas pekerja, masih menjadi sebuah 
pertanyaan besar, apakah kondisi mereka telah membaik sebagai hasil 
peningkatan apa yang disebut kekayaan publik itu. Jika para ahli 
ekonomi, dalam mendukung optimisme mereka, menyebutkan contoh 




Kemiskinan Filsafat | 72 

kaum pekerja Inggris yang bekerja dalam industri katun, mereka melihat 
keadaan yang tersburet belakangan itu hanya pada saat-saat langkah dari 
kemakmuran perdagangan. Saat-saat kemakmuran ini bagi periode- 
periode krisis dan kemacatan adalah dalam “proporsi yang benar” dari 
3 banding 10. Tetapi mungkin jufga, dalam berbicara mengenai 
perbaikan, para ahli ekonomi sedang memikirkan jutaan kaum buruh 
yang harus merana di Hindia Timur agar memberikan pada sejuta 
setengah buruh yang bekerja di Inggris dalam industri yang sama, tiga 
tahun kemakmuran dari 10 tahun bekerja. 

Sedangkan bagi pesertaan sementara dalam peningkatan kekayaan 
publik, itu adalah soal lain. Kenyataan mengenai pesertaan sementara 
dijelaskan oleh teori para ahli ekonomi. Yaitu konfirmasi/penguatan 
mengenai teori ini dan bukan “pengutukannya,” sebagaimana M. 
Proudhon menyebutkannya. Kalaupun ada sesuatu yang mesti dikutuk, 
itu pasti adalah sistem M. Proudhon, yang akan mereduksi si pekerja, 
sebagaimana terlah kita tunjukkan, pada upah minimum, walaupun 
terjadi peningkatan dalam kekayaan. Hanyalah dengan menurunkan 
kaum pekerja pada upah minimum ia dapat menerapkan proporsi nilai 
yang benar itu, dari “nilai bentukan” - dengan waktu kerja. Ialah karena 
upah-upah, sebagai akibat persaingan, berayun sebentar di atas, dan 
sebentar di bawah, harga makanan yuang diperlukan untuk keberlanjutan 
para pekerja, agar ia dapat ikut-serta sampai batas tertentu dalam 
pengembangkan kekayaan kolektif, dan dapat juga mampus karena 
kekurangan. Inilah seluruh teori para ahli akponomi yang tidak 
mempunyai ilusi apapun mengenai permasalahan ini. 

Setelah penyimpangan-penyimpangan berkepanjangan dari pokok 
pembicaraanb mengenai perkereta-apian, mengenai Prometheus, dan 
mengenai masyarakat baru yang mesti dibentuk kembali atas nilai 
bentukan, M. Proudhon sadar kembali; emosi melanda dirinya dan ia 
berseru dengan nada-nada kebapakan: 

Aku menghimbau para ahli ekonomi untuk bertanya pada diri sendiri, 
untuk sesaat saja, dan dalam keheningan kalbu mereka - jauh dari 
prasangka-prasangka yang mengganggu mereka dan tanpa menghiraukan 
pekerjaan ang melibatkan mereka atau yang mereka harap 



73 | KARL MARX 

memperolehnya, jauh dari kepentingan-kepentingan yang mereka abdi, 
atau pujian-pujian yang mereka hasratkan, jauh dari kehormatan- 
kehormatan yang menimang-nimang kekenesan mereka - biar mereka 
mengatakan apakah sebelum ini azas bahwa semua kerja mesti 
meninggalkan suatu surplus telah mereka lihat dengan rangkaian 
premis-premis dan konsekuensi-konsekuensi yang telah kita ungkapkan. 
[ 180 ] 



Eab II 


Metafisika Ekonomi Eolitik 

§ I. metode. 

Nah, di sinilah kita, tepatnya di Jerman! Sekarang kita haras berbicara 
metafisika selagi berbicara ekonomi politik. Dan juga di sini, kembali, 
kita cuma mengikuti “kontradiksi-kontradiksi” M. Proudhon. Bara saja 
ia memaksa kita untuk berbicara Inggris, untuk boleh dikatakan kita 
sendiri menjadi orang Inggris. Kini pentasnya telah berubah. M. 
Proudhon telah mengangkut diri kita ke tanah-air kita tercinta dan 
memaksa kita, suka atau tidak suka, menjadi orang Jerman kembali. 

Jika orang Inggris mengubah orang menjadi topi, maka orang Jerman 
mengubash topi menjadi gagasan-gagasan. Orang Inggris itu adalah 
Ricardo, bankir kaya dan ahli ekonomi terhormat; orang Jerman itu 
adalah Hegel, profesor filsafat yang sederhana pada Universitas Berlin. 

Louis XV, raja mutlak terakhir dan wakil dekadensi bangsawan kerajaan 
Perancis, telah mengikatkan pada dirinya seorang tabib yuang juga 
adalah ahli ekonomi pertama Perancis. Doktor ini, ahli ekonomi ini, 
mewakili kejayaan yang bakal datang dan pasti dari burjuasi Perancis. 
Doktor Quesnay telah menjadikan ekonomi politik suatu ilmu 
pengetahuan, ia telah meringkaskannyta dalam Tableau economique- 
nya yang termashur. Di samping seribu satu komentar atas tabel yang 
telah muncul, kita memiliki sebuah dari doktor itu sendiri,. Yaitu 
“anabsis mengenai tabel ekonomik,” disusul dengan “tujuh pengamatan 
penting .” 27 

M. Proudhon adalah seorang Dr. Quesnay yang lain. Ia adalah Quesnay- 
nya metafika ekonomi politik. 

Nah, metafisika itu -yah, semua filsafat- dapat diringkaskan, menurat 


27 Rujukan itu pada dua karya ekonomi utama Quesnay: Tableaueconomique[\l^S) dan Analyse du Tableau 
Bconnmique(\l^S). 


I 74 | 



75 | KARL MARX 

Hegel, dalam metode. Karenanya, kita mesti berusaha menerangkan 
metode M. Poudhon, yang setidak-tidaknya adalah sama berkabutnya 
seperti Economic Table itu. Karena itulah kita membuat tujuh buah 
pengamatan yang kurang-lebih penting. Jika Dr. Proudhon tidak senang 
dengan pengamatan-pengamatan kita, yah, sebaiknya ia menjadi saja 
seorang Abbe Baudeau dan sendiri “memberikan penjelasan mengenai 
metode ekonomiko-metafisikal” itu . 28 

Pengamatan Pertama 

"Kita tidak mEmbarikan suatu SEjarahmEnuruturutannya dalam waktuMapl mEnuruturutan 
gagasan-gagasan.lahapan-lahapan atau karEgari-katEgari Ekanami dalam manifEstasi-nya 
kadaag-kadaag bsrsifat masa-kini, kadaag-kadaag bErgalaag ka dalam ...TEari-tEari Ekanami 
paliag tidak mamiliki urutan logismeraka daa hubungansErialmareka di dalam pEmahamarr. 
adalah tataaaa ini yaag kita baaggakaa SEndiri tdah kita tamakaa." (Praudhan, Val.l, hal.l4G) 

M. Proudhon jelas-jelas mau menakut-nakuti orang Perancis dengan 
menyambitkan ungkapan-ungkapan sok-Hegelian pada mereka. Maka, 
jadinya, kita berhadapan dengan dua orang: pertama dengan M. 
Proudhon, dan kemudian dengan Hegel. Bagaimana M. Proudhon 
membedakan dirinya sendiri dari para ahli ekonomi lainnya? Dan bagian 
apakah yang diperankan Hegel dalam ekonomi politik M. Proudhon? 
Para ahli ekonomi menjelaskan bagaimana berlangsungnya produksi 
dalam hubungan-hubungan tersebut di atas, tetapi yang tidak mereka 
jelaskan adalah bagaimana hubungan-hubungan itu sendiri telah 
diproduksi, yaitu, gerak historis yang melahirkan mereka itu. M. 
Proudhon, dengan menjadikan hubungan-hubungan itu azas-azas, 
kategori-kategori, pikiran-pikiran abstrak, cuma mesti menata pikiran- 
pikiran itu, yang dapat dijumlah secara diatur menurut abjad di bagian 
akhir setiap karya mengenai ekonomi politik. Bahan para ahli ekonomi 
itu adalah kehidupan bersemangat dan aktif manusia; material M. 
Proudhon adalah dogma-dogma para ahli ekonomi.Tetapi pada saat kita 
berhenti mengikuti gerakan historis dari hubungan-hubungan produksi 
itu, yang darinya kategori-kategori itu hanya ungkapan teoretikalnya, 

28 Marx mEngisyaratkan pada karya SEjaman Quasnay: N. BaudEau, ExplicastiDnduiTablEauECDnDmiguE, 
ditErbitkan pada tahun I77B. 



Kemiskinan Filsafat | 7B 

pada saat kita hendak merlihat pada kategori-kategori itu tidak lebih 
hanya ide-ide/gagasan-gagasan, pikiran spontan, bebas dari hubungan- 
hubungan nyata, maka kita dipaksa untuk menjulukkan asal-usul pikiran- 
pikiran ini pada gerak nalar murni. Bagaimanakah nalar impersonal, 
abadi, murni melahirkan pikiran-pikiran ini? Bagaimana ia berproses 
untuk memproduksi pikiran-pikiran itu? 

Apabila kita memiliki keberanian M. Proudhon dalam urusan 
Hegelianisme kita akan mengatakan: ia dibedakan pada dirinya sendiri 
dari dirinya sendiri. Apakah artinya ini? Nalar impersonal, yang di luar 
dirinya sendiri tidak mempunyai suatu landasan di atas mana ia dapat 
menampilkan diri, maupun bukjan sebuah obyek dengan mana ia dapat 
mengoposisikan dirinya, juga bukan satu subjek dengan mana ia dapat 
menggubah dirinya, dipaksa untuk berpaling dengan berjungkir-balik, 
dalam menampilkan diri sendiri, melawan diri sendiri dan menggubah 
diri sendiri - posisi, posisi, komposisi. Atau, berbicara Yunani - kita 
mempunyai tesis, antitesis dan sintesis. Bagi siapa saja yang tidak 
mengenal bahasa Hegelian, kita akan memberikan rumusan pentahbisan: 
-afirmasi/penegasan, negasi dan negasi dari negasi. Itulah artinya bahasa 
itu. Ini jelas bukan Hebrew (dengan permaafan semesti pada M. 
Proudhon); tetapi itulah bahasa dari nalar murni ini, terpisah dari yang 
individual. Gantinya individu biasa dengan cara bicara dan berpikimya 
yang biasa pula, kita cuma ada cara biasa pada dirinya sendiri itu saja - 
tanpa yang individual itu. 

Adakah mengejutkan bahwa segala sesuatu, pada abstraksi akhirnya - 
karena di sini kita menghadapi sebuah abstraksi, dan bukan sebuah 
analisis - menyajikan diri sendiri sebagai sebuah kategori logis? Adakah 
mengejutkan, bahwa, apabila anda meneteskan sedikit-demi-sedikit 
semua yang merupakan individualitas sebuah rumah, terlebih dulu 
dengan mengecualikan semua bahan yang menggubahnya, kemudian 
bentuk yang membedakannya, anda akan -pada akhirnya- hanya 
mempunyai sebuah tubuh; bahwa, apabila anda tidak ikut 
memperhitungkan batas-batas tubuh ini, anda segera akan tidak 
mempunyai apa-apa kecuali suatu ruang - yang apabila, akhirnya, anda 
tidak ikut memperhitungkan dimensi-dimensi ruang ini, maka sama 
sekali tidak ada yang tersisa kecuali kuantitas semuminya, kategori logis 



77 | KARL MARX 

itu? Jadi, kalau secara demikian kita mengabstraksi dari setiap subjek 
semua aksiden yang didalihkan, baik yang hidup ataupun yang tidak 
hidup, manusia ataupun barang, kita benar jika mengatakan bahwa pada 
abstraksi finalnya, satu-satunya substansi yang tertingga; adalah 
kategori-kategori logis itu. Demikianlah, para ahli metafisika itu, yang, 
dalam membuat abstraksi-abstraksi ini, berpikir bahwa mereka sedang 
membuat analisa, dan yang, semakin mereka menlepaskan diri mereka 
dari benda-benda, membayangkan diri mereka semakin mendekati titip 
menyusup ke dalam hakekat mereka - para ahli metafisika ini pada 
gilirannya benar dengan mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah 
(langit) sini adalah bordiran-bordiran yang darinya kategori-kategori 
logis itu merupakan kanvasnya. Inilah yang membedakan sang filsuf 
dari yang Kristiani. Yang Kristiani, walaupun logika, cuma mempunyai 
satu inkarnasi dari Logos; sang filsuf tidak pernah selesai dengan 
inkarnasi-inkamasi. Apabila segala yang berada, semua yuang hidup di 
atas tanah dan di bawah air dapat direduksi lewat abstraksi menjadi 
satu kategori logis - jika seluruh dunia nyata dapat dengan demikian 
ditenggelamkan dalam suatu dunia abstraksi-abstraksi, dalam dunia 
kategori-kategori logis—siapa yang perlu tercengang-cengang? 

Segala yang berada, segala yang hidup di atass tanah dan di bawah air, 
berada dan hidup hanya oleh karena sejenis gerak. Demikianlah gerak 
sejarah menghasilkan hubungan-hubungan sosial; gerak industrial 
memberikan pada kita produk-produk industrial, dsb. 

Tepat sebagaimana berkat abstraksi telah kita transformasikan segala 
sesuatu menjadi satu kategori logis, demikian pula orang Cuma harus 
membuat sebuah abstraksi dari setiap karakteristik yang berbeda dari 
berbagai gerak untuk mencapai gerak dalam kondisi abstraknya - gerak 
yang semurni-murninya formal, perumusan yang semurni-murninya 
logis dari gerak. Apabila seseorang menemukan pada kategori-kategori 
logis itu ksubstansi dari segala sesuatu, maka orang itu membayangkan 
bahwa dirinya telah menemukan perumusan logis dari gerak itu metode 
mutlak, yang tidak hanya menjelaskan segala sesuatu, melainkan juga 
berarti gerak segala sesuatu. 

Adalah tentang metode mutlak ini Hegel berkata dalam pengertian- 



Kemiskinan Filsafat | 78 

pengertian berikut: Metode adalah kekuatan yang mutlak, tiada duanya 
(unik), tertinggi, tak-terhingga, yang tidak dapat dilawan oleh obyek 
apapun juga; adalah kecenderungan nalar untuk mendapatkan dirinya 
kembali, mengenal dirinya sendiri dalam setiap obyek. (Logic, Vol.III .) 2 9 
Segala sesuatu dikembalikan pada sebuah kategori logis, dan setiap 
gerak, setiap tindcakan produksi, pada metode, maka sudah wajarlah 
bahwa setiap kumpulan/jumlah produk dan produksi, setiap kumpulan/ 
jumlah obyek dan gerak, dapat direduksi pada suatu bentuk metafisika 
tetapan. Yang telah dilakukan Hegel bagi agama, hukum dsb., coba 
diusahakan M. Proudhon bagi ekonomi politik. 

Jadi, apakah metode mutlak ini? Yalah abstraksinya gerak. Apakah 
abstaksinya gerak itu? Yalah gerak dalam kondisi abstrak. Apakah gerak 
dalam kondisi abstrak itu? Yalah perumusan logis semuminya dari gerak 
atau gerak nalar semurninya. Terdiri atas apakah gerak nalar 
semurninya itu? Dalam memajukan diri sendiri, dalam melawan diri 
sendiri, dalam menggubah diri sendiri; dalam merumuskan dirinya 
sendiri sebagai tesis, antitesis, sintesis; atau lagi-lagi, dalam 
mengafirmasi/menegaskan diri sendiri, menegasi diri sendiri dan 
menegasi negasinya. 

Bagaimana nalar bisa berhasil menegaskan diri sendiri, memajukan diri 
sendiri dalam suatu kategori tertentu? Itu adalah surusannya nalar sendiri 
dan urusan para apologisnya. 

Tetapi sekali ia berhasil memajukan diri sendiri sebagai sebuahg tesis, 
tesis ini, pikiran ini, berlawanan dengan dirinya sendiri, pecah menjadi 
dua pikiran kontradiktori - yang positif dan yang negatif, yang ya dan 
yang tidak. Perjuangan antara kedua unsur antagonistik yang tercakup 
di dalam antitesis ini merupakan gerak dialektikal itu. Yang ya menjadi 
tidak, yang tidak menjadi ya, yang ya menjadi ya dan tidak sekaligus, 
yang tidak menjadi tidak dan ya sekaligus, yang berlawanan itu imbang, 
menetralisasi, melumpuhkan satu sama lainnya. Menyatunya kedua 
pikiran kontradiktori ini membentuk suatu pikiran baru, yang adalah 
sintesis mereka. Pikiran ini kembali pecah menjadi dua pikiran 


23 G.W.F. HEgel. Wissenschaftdertogik, Bd.lll; Warka, 2-te Aufl., Bd.V, Berlin 1841, S. 320. 



70 | KARL MARX 

kontradiktori, yang pada gilirannya menyatu dalam sebuah sintesis baru. 
Dari proses ini lahirlah sekelompok pikiran. Kelompok pikiran ini 
mengikuti gerak dialektikal yang sama sebagai kategori sederhana edan 
mempunyai suatu kelompok kontradiktori sebagai aantitesis. Dari kedua 
keloimpok pikiran ini lahirlah sekelompok pikiran baru, yang adalah 
sintesis mereka. 

Tepat sebagaimana dari gerak dialektif kategori-kategori sederhana lahir 
kelompok itu, begitu pula dari gerak dialektik kelompok-kelompok iutu 
lahirnaya rangkaian (series), dan dari gerak dialektik rangkaian- 
rangkaian itu lahirlah keseluruhan sistem itu. 

Terapkan metode ini pada kategori-kategori ekonomi politik, dan anda 
mendapatkan logika dan metafisika ekonomi politik, atau, dalam kata- 
kata lain, anda mendapatkan kategori-kategori ekonomi yang diketahui 
setiap orang, diterjemahkan ke dalam bahasa yang dikenal terbatas yang 
menjadikannya tampak seakan-akan mereka telah baru saja merekah 
dalam suatu intelekt nalar semurninya; begitu rupa kategori-kategori 
ini sepertinya saling melahirkan satu sama lainnya, untuk dikaitkan dan 
dijalinkan satu sama lainnya, oleh kerja gerak dialektik itu sendiri. 
Para pembaca jangan terkejut pada metafisika itu, dengan segala 
penopang kategori-kategori, kelompok-kelompok, trangkaian-rangkaian 
dan sistem-sistem mereka itu. M. Proudhon, dengan segala kerepotan 
yang amesti dilaluinya dengan mengskalakan ketinggian-ketinggian 
“sistem kontradiksi-kontradiksi” itu, tidak pernah mampu mengangkat 
dirinya sendiri di atas dua anak tangga pertama dari tesis dan antitesis 
sederhana itu; dan bahkan ini (kedua anak tangga) hanya dinaikinya dua 
kali, dan pada satu dari kedua peristiwa itu ia telah jatuh terjengkang ke 
belakang. 

Hingga kini, yang telah kita uraikan hanyalah dialektika Hegel. Kita 
akan melihat kemudian bagaimana M. Proudhon telah berhasil dalam 
mereduksinya hingga proporsi-proporsi yang paling kerdil. 
Demikianlah, bagi Hegel, segala yang telah terjadi dan masih terjadi 
hanyalah yang sedasng terjadi di dalam pikirannya sendiri. Demikianlah 
filsafat sejarah tidak bukan dan lain hanyalah sejarah dari filsafat, sejarah 
dari filsafatnya sendiri. Tidak ada lagi suatu “sejarah menurut urutan 



Kemiskinan Filsafat | 80 

dalam waktu,” yang ada hanyalah “urutan ide-ide di dalam pemahaman.” 

Ia mengira sedang membangun dunia dengan gerak pikiran, sedangkan 
ia (sebenarnya) Cuma merekonstruksi secara sistematikal dan 
mengklasifikasikan dengan metode mutlak pikiran-pikiran yang ada 
dalam pikiran semua (orang). 

Pengamotan KecJua 

Kategori-kategori ekonomi hanyalah ungkapan-ungkapan teoretikal, 
abstraksi-abstraksi dari hubungan-hubungan sosial dari produksi. M. 
Proudhon yang menjungkir-balikkan segala sesuatu bagaikan seorang 
filsuf sejatui, tidak melihat apapun dalam hubungan-hubungan aktual 
itu kecuali inkamasi azas-azas ini, dari kategori-kategori ini, yang sedang 
trernyenyak -demikianlah M. Proudhon sang filsuf memberitahukan 
pada kita- dalam lubuk “nalar umat-manusia yang impersonal.” 

M. Proudhon, sang ahli ekonomi, sangat mengerti dengan baik bahwa 
orang membuat kain, bahan lenan atau sutera dalam hubungan-hubungan 
produksi tertentu. Tetapi yang tidak difahaminya adalah, bahwa 
hubungan-hubungan sosial tertentu ini adalah sepenuhnya sama 
diproduksi oleh manusia seperti halnya lenan, rami,dsb. Hubungan- 
hubungan sosial sangat erat hubungannya dengan tenaga-tenaga 
produktif. Dalam memperoleh tenaga-tenaga produktif barn manusia 
mengubah cara produksi mereka; dan dalam mengubah cara produksi 
mereka, dalam mengubah cara mereka memperoleh pendapatan untuk 
kehidupan mereka, mereka mengubah semua hubungan-hubungan sosial 
mereka. Penggilingan-tangan memberikan masyarakat dengan tuan- 
tanah feodal; penggilingan-uap memberikan kapitalis industrial. 

Orang-orang yang sama yang menegakkan hubungan-hubungan sosial 
mereka sesuai dengan produktivitas material mereka, juga memproduksi 
azas-azas, ide-ide dan kategori-kategori, yang bersesuaian dengan 
hubungan-hubungan sosial mereka. 

Demikianlah ide-ide ini, kategori-kategori ini, sama tidak kekalnya 
seperti hubungan-hubungan yang mereka cerminkan. Mereka adalah 
“produk-produk historis dan transitori.” 



81 | KARL MARX 

Terdapat gerak pertumbuhan yang terus-menerus dalam tenaga-tenaga 
produktif, dalam kehancuran hubungan-hubungan sosial, dalam 
pembentukan ide-ide; satu-satunya hal yang tidak-berubah adalah 
abstraksi gerak - mors immortalis ? 0 

Pengamatan Ketiga 

Hubungan-hubunan produksi setiap masyarakat merupakan suatu 
keseluruhan. M. Proudhon memandang hubungan-hubungan ekonomi 
bagaikan jumlah yang sama dari tahapan-tahapan sosial, yang saling 
melahirkan, dihasilkan satu dari yang lainnya seperti antitesis dari tesis, 
dan melaksanakan dalam urutan logis mereka nalar umat-manusia yang 
impersonal. 

Satu-satunya kemunduran metode ini yalah, bahwa ketika ia mesti 
memeriksa salah satu dari tahapan-tahapan ini, M. Proudhon tidak dapat 
menerangkannya tanpa lari pada semua hubungan masyarakat lainnya; 
hubungan-hubungan yang, namun, belum dilahirkannya oleh gerak 
dialektik-nya Ketika, setelah itu, M. Proudhon lewat nalar semurninya, 
lebih lanjut melahirkan tahapan-tahapan lainnya ini, ia memperlakukan 
mereka seakan-akan itu bayi-bayi yang baru lahir. Ia lupa bahwa mereka 
itu adalah sama usianya seperti yang paling dulu lahir. 

Demikianlah, untuk sampai pada pembentukan nilai, yang baginya 
merupakan basis dari semua evolusi ekonomi, ia tidak dapat ktanpa 
pembagian kerja, persaingan dsb. Namun, di dalam “rangkaian- 
rangkaian” (series), di dalam “pemahaman” M Proudhon, di dalam 
“urutan logis,” hubungan-hubungan ini masih belum ada. 

Di dalam pembangunan bangunan suatu sistem ideologis lewat kategori- 
kategori ekonomi politik, anggota-anggota tubuh sistem sosial itu 
terdislokasi. Berbagai anggota tubuh masyarakat itu dikonversi menjadi 
sekian banyak masyarakat terpisah, bersusulan satu sama lainnya. 
Sesungguhnya, bagaimanakah perumusan tunggal yang logis dari gerak, 
dari urutan, dari waktu, dapat menjelaskan struktur masyarakat itu, 

30 Di sini Marx mEngutib kata-kata ini dari pasasE bErikut ini dari sajak LucrEtius: On the NaturE of Things 
(Baku III, baris 8GB); mnrtalEm vitammorsimmortalisadEmit(\mmorta\ IdEath hath takan away maral lifE 1 ). 



Kemiskinan Filsafat | 82 

masyarajkat di mana semua hubungan serempak hidup bersama dan 
saling mendukung satu sama lainnya? 

Pengamatan Keempat 

Mari kita sekarang melihat modifikasi-modifikasi apakah yang 
dikenakan pada dialektika Hegel, ketika M. Proudhon menerapkannya 
pada ekonomi pobtik.Bagi M. Proudhon, setiap kategori ekonomi 
mempunyai dua sisi - satu yang baik, yang lainnya buruk. Ia memandang 
pada kategori-kategori ini sebagaimana seorang burjuis kecil 
memandang orang-orang besar dalam sejarah: “Napoleon” adalah seorang 
besar; ia telah melakukan banyak hal yang baik; ia juga telah melakukan 
banyak keburukan. “Sisi yang baik” dan “sisi yang buruk,” “kebaikan- 
kebaikan” dan “keburukan-keburukan,” secara bersama-sama bagi M. 
Proudhon merupakan “kontradiksi” dalam setiap kategori ekonomi. 

Masalah yang mesti dipceahkan: mempertahankan sisi yang baik, sambil 
melenyapkan yang buruk. 

“Perbudakan” adalah suatu kategori ekonomi seperti semua kategori 
lainnya. Dengan demikian ia juga mempunyai dua sisinya. Kita biarkan 
saja sisi yang buruk dan kita bicarakan sisi baik dari perbudakan itu. 

Tak usah kita katakan lagi, bahwa kita hanya mempersoalkan perbudakan 
langsung, dengan perbudakan Negro di Suriname, di Brazil, di Negara- 
negara (bagian) Selatan dari Amerika Utara. Perbudakan langsung adalah 
juga sepenuhnya merupakan poros industri burjuis seperti halnya mesin, 
kredit dsb. Tanpa perbudakan tak ada kapas; tanpa kapas tidak ada 
industri modern. Adalah perbudakan yang memberikan pada koloni- 
koloni nilai mereka; adalah koloni-koloni yang menciptakan 
perdagangan dunia, dan adalah perdagangan dunia yang merupakan pra- 
kondisi industri raksasa. Jadi, perbudakan adalah suatu kategori ekonomi 
yang luar biasa pentingnya. 

Tanpa perbudakan, Amerika Utara, sebuah negeri yang paling progresif, 
akan bertransformasi menjadi sebuah negeri patriarkal. Hapuskan 
Amerika Utara dari peta dunia, dan akan anda dapatkan anarki - 
kerusakan lengkap dari perdagangan dan peradaban modern. Bikin 
perbudakan itu lenyap, dan anda akan menghapus pula Amerika dari 



83 | KARL MARX 

peta bangsa-bangsa.' 

Dengan demikian perbudakan, karena ia adalah suatu kategori ekonomi, 
selamanya telah ada di antara lembaga-lembaga rakyat-rakyat. Nasion- 
nasiona modern telah hanya mampu menyamarkan perbudakan di 
negeri-negeri mereka sendiri, tetapi mereka telah memaksakannya tanpa 
disamarkan pada Dunia Baru. 

Apakah yang akan dilakukan M. Proudhon untuk menyelamatkan 
perbudakan? Ia akan merumuskan “permasalahannya” sebagai berikut: 
Lestarikan sisi baik dari kategori ekonomi ini, hapuskan yang buruk. 

Mari untuk sesaat kita pandang M. Proudhon sendiri sebagai suatu 
kategori. Mari kita periksa sisi baik dan sisi buruknya, kelebihan dan 
kekurangannya. 

Jika ia memiliki kelebihan atas Hegel dengan menetapkan masalah- 
masalah yang dicadangkan hak pemecahannya demi kebaikan lebih besar 
bagi kemanusiaan, maka ia mempunyai kekurangan karena kejangkitan 
kemandulan ketika soalnya yalah melahirkan suatu kategori baru lewat 
royan-kelahiran dialektikal. Yang membentuk gerak kdialektikal adalah 
koeksistensi dua sisi yang kontradiktif, konflik mereka dan penyatuan 
mereka menjadi satu kategori baru. Justru penetapan masalah 
penghapusan sisi buruk tiba-tiba menghentikan gerak dialektik itu. 
Bukannya kategori yang dikedepankan dan berlawanan dengan dirinya 
sendiri, dengan sifat kontradiktifnya, tetapi adalah M. Proudhon yang 
menjadi gempar, terkesima, mengomel dan marah-marah di antara kedua 
sisi kategori itu. 

* Ini ini SEpenuhnya benar bagi tahun 1847. Pada waktu itu pardagangan dunia Amarika Serikatterutama 
terbatas pada impart para imigran dan praduk-prnduk industrial, dan ekspnrtnya kapas dan tembakn, yaitu, 
dari praduk-prndukkerja budak bagian selatan Amarika. Negara-negara (bagian) utara terutama memprnduksi 
gandum dan daging bagi negara-negara (bagian) perbudakan. Hanya setelah bagian Utara memprnduksi 
gandum dan daging untuk ekspnrt dan juga menjadi sebuah negeri industrial, dan ketika mnnnpnli kapas 
Amerika harus menghadapi persaingan yang kuat di India, Mesir, Brazil dsb., barulah penghapusan perbudakan 
itu menjadi mungkin. Dan bahkan pada waktu itu, ini menyebabkan kehancuran bagian Selatan, yang tidak 
berhasil menggantikan perbudakan Negro secaraterbuka dengan perbudakan tersamarterjhadap kaum kuln 
Indian dan Cina. [Catatan nleh F. Engels pada edisi Jerman, 1885.] 



Kemiskinan Filsafat | 84 

Terperangkap di sebuah jalan buntu, dari mana sukar untuk lolos lewat 
jalan-jalan legal, M. Proudhon sungguh-sungguh melakukan suatu 
lompatan-terbang, yang mengangkutnya dengan satu gebrakan ke dalam 
sebuah kategori baru. Ketika itulah terpapar pada pandangannya yang 
terkesima: “hubungan serial di dalam pemahaman.” 

Ia mengambil kategori pertama yang muncul tepat berkebetulan dan 
menjulukkan secara sewenang-wenang kualitas pemberi suatu 
penyembuhan bagi kelemahan-kelemahan kategori yang mesti 
dimurnikan. Demikianlah jika kita mesti mempercayai M. Proudhon, 
pajak-pajak menyembuhkan kelemahan-kelemahan monopoli; neraca 
perdagangan, kelemahan-kelemahan perpajakan; pemilikan tanah, 
kelemahan-kelemahan perkreditan. 

Dengan mengambil kategori-kategori ekonomi secara berturut-turut 
seperti itu, satu demi satu, dan menjadikan yang satu antidote bagi yang 
lainnya , M. Proudhon berhasil membuat campuran kontradiksi- 
kontradiksi dan antidot-antidot bagi kontradiksi-kontradiksi itu, menjadi 
dua volume kontradiksi-kontradiksi, yang secara tepat diberinya judul: 
Sistem Kontradiksi-kontradiksi Ekonomi. 

Pen9cimcitcin Kelimci 

"Di dalam nalar mutlaksEmua idE ini... adalah sama SEdErhananya, dan urnum... SESungguhnya, 
kita mancapai pEngEtahuan hanya Iswat SEtnacam pEnnpangan idE-idE kita." (Proudhon, Vnl.ll, 
hal.37.) 

Di sini, secara tiba-tiba, dengan semacam lompatan-beralih yang kita 
sekarang tahu rahasianya, metafisika ekonomi politik telah menjadi 
sebuah ilusi! Tidak pernah M. Proudhon berbicara lebih bersungguh- 
sungguh. Sebenarnyalah, dari saat proses gerak dialektik itu direduksi 
menjadi proses sederhana yang mempertentangkan kebaikan dengan 
keburukan, mengedepankan masalah-masalah yang cenderung 
meniadakan keburukan, dan memberikan satu kategori sebagai suatu 
antidot pada yang lainnya, maka kategori-kategori itu dilucuti semua 
spontanitasnya; ide “itu berhenti berfungsi”; tidak tertinggal kehidupan 
pada dirinya. Ia tidak lagi dikedepankan atau didekomposisi menjadi 
kategori-kategori. Urutan kategori-kategori telah menjadi “semacam 



85 | KARL MARX 

penopangan.” Dialektika telah berhenti menjadi gerak dari nalar 
mutlak.Tidak ada lagi dialektika apapun, melainkan cuma, paling-pal¬ 
ing, kemurnian moralitas secara mutlak. 

Ketika M. Proudhon berbicara tentang “rangkaian-rangkaian di dalam 
pemahaman,” tetang “urutan logis dari kategori-kategori,” ia 
menyatakan secara positif bahwa ia tidak mau memberikan “sejarah 
menurut tatanan dalam waktu,” yaitu, dalam pandangan M. Proudhon, 
urutan sejarah di mana kategori-kategori telah “memanifestasikan” diri 
mereka. Demikianlah segala sesuatu terjadi di dalam “ether murninya 
penalaran.” Segala sesuatu mesti diderivasi dari ether ini lewat dialektika. 
Kini, setelah ia mesti menjalankan dialektika ini dalam praktek, 
penalarannya tidak berjalan. Dialektika M. Proudhon bertubrukan 
dengan dialektika Hegel, dan kini kita dapati M. Proudhon terpaksa 
mengatakan bahwa tatanan dengan mana ia memberikan kategori- 
kategori ekonomi itu tidak lagi merupakan tatanan dalam mana mereka 
saling melahirkan satu sama lain. Evolusi-evolusi ekonomi tidak lagi 
merupakan evolusi-evolusi penalaran itu sendiri. 

Jadi, apakah yang diberikan M. Proudhon kepada kita? Sejarah real, yang 
menurut pemahaman M. Proudhon, adalah urutan di mana kategori- 
kategori “telah memanifestasikan” diri mereka sendiri menurut tatanan 
waktu? Tidak! Sejarah sebagai itu terjadi dalam ide itu sendiri? Lebih 
jauh lagi! Yaitu, bukan sejarah duniawi dari kategori-kategori, juga bukan 
sejarah suci mereka! Jadi, sejarah apakah yang diberikannya kepada kita? 
Sejarah dari kontradiksi-kontradiksinya sendiri. Mari kita melihat 
bagaimana jalannya cerita dan bagaimana mereka menyeret M. Proudhon 
di dalamnya. 

Sebelum memasuki pemeriksaan ini, yang melahirkan pengamatan m 
keenam yang penting sekali, kita masih ada suatu pengamatan lagi yang 
kurang penting. 

Mari kita mengatakan bersama M. Proudhon bahwa sejarah real, sejarah 
menurut urutan waktu, adalah urutan sejarah di mana ide-ide, kategori- 
kategori dan azas-azas telah memanifestasikan diri mereka. 

Setiap azas telah mempunyai abadnya sendiri untuk memanifestikan 



Kemiskinan Filsafat | 8B 

dirinya. Azas otoritas, misalnya, mempunyai abad ke XI, presis 
sebagaimana azas individualisme mempunyai abad ke XVIII. Dalam 
urutan logis, adalah abad yang termasuk pada azas itu, dan bukan azas 
yang termasuk pada abad itu. Dengan kata-kata lain, adalah azas itu 
yang membuat sejarah itu, dan bukaqn sejarah itu yang membuat azas 
itu. Ketika, secara konsekuen, untuk menyelamatkan azas-azas seperti 
juga untuk menyelamatkan sejarah, kita bertanya pada diri sendiri 
mengapa suatu azas tertentu telah dimanifestasikan di abad ke XI atau 
di abad ke XVIII dan bukannya di abad lainnya, maka kita mau tidak 
mau dipaksa untuk memeriksa secara cermat sekali seperti apakah or- 
ang-orang pada abad ke XI, seperti apa mereka itu pada abad ke XVIII, 
apakah kebutuhan-kebutuhan masing-masingnya, tenaga-tenaga 
produktif mereka, cara produksi mereka, bahan-bahan mentah produksi 
mereka - singkatnya, bagaimana hubungan-hubungan antara manusia 
dan manusia yang dihasilkan dari semua kondisi kehidupan ini. Agar 
sampai pada dasar semua pertanyaan ini - tidakkah ini berarti menyusun 
sejarah duniawi yang nyata dqari manusia di setiap abad dan menyajikan 
manusia ini sebagai baik pencipta maupun sebagai pelaku dari drama 
mereka sendiri? Tetapi, pada saat anda menyajikan manusia sebagai 
pelaku dan pencipta sejarah mereka sendiri, anda sampai -lewat suatu 
jalan memutar - pada titik berangkat yang sebenamya, karena anda telah 
meninggalkan azas-azas abadi yang anda bicarakan pada awalnya. 

M. Proudehon temyata bahkan tidak melangkah cukup jauh di sepanjang 
persimpangan jalan yang dilalui seorang ideolog untuk mencapai jalan 
utama sejarah. 

Pen9Cimatan Keencim 

Mari kita ambil persimpangan jalan itu bersama M. Proudhon. 

Katakanlah kita mengakui bahwa hubungan-hubungan 
ekonomi,dipandang sebagai “hukum-hukum yang tak-bisa-berubah, 
azas-azas abadi, katepori-kategori ideal,” telah ada sebelum adanya 
porang-orang aktif dan energetik; katakanlah kita mengakui lebih lanjut 
bahwa hukum-hukum itu, azas-azas dan kategori-kategori itu telah - 
sejak awalnya waktu/zaman, temyenyak “dalam penalaran impersonal 



87 | KARL MARX 

dari umat-manusia.” Kita sudah melihat bahwa, dengan semua 
keabadian-keabadian yang tak-berubah dan tak-bergerak ini, tidak ada 
tersisa sejarah; paling-paling yang ada yalah sejarah di dalam ide, yaitu, 
sejarah yang tercermin di dalam gerak dialektik penalaran murni. M. 
Proudhon, dengan mengatakan bahwa, di dalam gerak dialektik itu, ide- 
ide tidak lagi di-“diferensiasikan,” telah menyingkirkan baik “bayangan 
gerak” dan “gerak dari bayangan-bayangan,” padahal dengannya orang 
mestinya masih dapat menciptakan -sekurang-kurangnya- sesuatu 
kemiripan sejarah. Gantinya itu, pada sejarah dipersalahkannya 
impotensinya sendiri. Ia melemparkan kesalahan pada segala sesuatu, 
bahkan pada bahasa Perancis. “Maka tidaklah benar,” demikian M. 
Proudhon, sang filsuf mengatakan, “jika dikatakan bahwa sesuatu muncul, 
bahwa sesuatu telah diproduksi; dalam peradaban seperti halnya dalam 
alam semesta, segala sesuatu itu telah ada, telah berlaku, sejak keabadian. 
Ini berlaku pada keseluruhan ekonomi sosial.” (Vol.II, hal.102.) 

Sedemikian besarnya tenaga produktif dari kontradiksi-kontgradiksi 
yang “berfungsi” dan yang membuat M. Proudhon berfungsi, sehingga, 
dalam mencoba menerangkan sejarah, ia terpaksa mengingkari itu; dalam 
mencoba menjelaskan permunculan secara bersusul-susulan hubungan- 
hubungan sosial, ia menyangkal bahwa “sesuatu (apapun) dapat muncul”; 
dalam mencoba menjelaskan produksi, dengan semua tahapan- 
tahapannya, ia mempertanyakan apakah “sesuatu (apapun) dapat 
diproduksi!” 

Jadi, bagi M. Proudhon, tidak ada lagi sejarah apapun: tidak ada lagti 
urutan apapun dari ide-ide. Namun begitu bukunya tetap ada; dan justru 
buku itu yang adalah, menggunakan ungkapannya sendiri, “sejarah 
menurut urutan ide-ide.” Bagaimana kita bisa mendapatkan suatu 
perumusan, karena M.; Proudhon adalah j agony a perumusan-perumusan, 
untuk membantunya membersihkan semua kontradiksi ini dengan “satu 
lompatan?” 

Untuk maksud itu ia telah membuat penemuan sebuah penalaran baru 
yang kbukan penmalaran mutlak yang murni dan perawan, juga bukan 
penalaran dari manusia yang hidup dan bertindak dalam berbagai 
periode, melainkan suatu penalaran yang sangat khusus - penalaran dari 



Kemiskinan Filsafat | 88 

sang person, Masyarakat - dari subjek, “Kemanusiaan” - yang melalui 
pena M. Proudhon ada kalanya berperan sebagai “jenius sosial,” 
“penalaran umum,” atau akhirnya sebagai “penalaran manusia.” 
Penalaran ini, berdandan dengan banyak nama, betapapun pada setiap 
saat tetap membuka jati-dirinya, sebagai penalaran individual M. 
Proudhon, dengan sisi baiknya dan sisi buruknya, dengan antidot-antidot 
dan problem-problemnya. 

“Penalaran manusia tidak menciptakan kebenaran,” bersembunyi di 
kedalaman penalaran mutlak yang abadi. Ia cuma dapat 
mengungkapkannya. Tetapi kebenaran-kebenaran sebagaimana yang 
telah diungkapkan hingga kini tidaklah lengkap, tidak mencukupi dan 
konsekuensinya yalah kontradiktif. Karenanya, kategori-kategori 
ekonomi, yang sendiri adalah kebenaran-kebenaran yang ditemukan, 
yang diungkapkan oleh penalaran manusia, oleh jenius sosial, sama- 
sama tidak lengkapnya dan mengandung dalam diri mereka benih dari 
kontradiksi. Sebelum M. Proudhon, jenius sosial hanya melihat “unsur- 
unsur antagonistik,” “dan bukan” perumusan sintetiknya, kedua-duanya 
secara serempak tersembunyi di dalam “penalaran mutlak.” Hubungan- 
hubungan ekonomi, yang cma merealisasi di atas bumi ini kebenaran- 
kebenaran yang tidak mencukupi, kategori-kategori yang tidak lengkap 
ini, ide-ide yang kontradiktif ini, oleh karenanya dalam diri mereka 
adalah kontradiktif, dan menyajikan dua sisi, satu yang baik, yang lainnya 
buruk. 

Menemukan kebenaran lengkap itu, ide itu, di dalam seluruh 
kepenuhannya, perumusan sintetik yang mesti melenyapkan kontradiksi 
itu, itulah permasalahannya genius sosial itu. Ini pula sebabnya mengapa, 
dalam ilusi M Proudhon, jenisu sosial yang sama itu telah dikejar-kejar 
gangguan dari satu kategori ke kategori lainnya tanpa pernah 
berkemampuan, dengan segala dan semua bateri kategori-kategorinya, 
merebut dari Tuhan atau dari penalaran mutlak, suatu perumusan 
sintetik. 


Pada pErmulaannya, masyarakat (jEnius sosial) mEnyatakan suatufaktum primEr, mEngEdEpankan 
suatu hiputEsis... SEbuah antinumi sungguh-sungguh, yang hasil-hasil antagonistiknya bErkEmbang 
di dalam Ekonomi sosial dEngan cara yang sama karena konsEkuEnsi-konsskuEnsiViya mEstinya 



89 | KARL MARX 

dapat didEduksikan dalam pikiran; sehingga gErak industrial, yang dalam SEgala hal mangikuti 
dEduksi idE-ida, pEcah mEnjadi dua arus, satu dEngan EfEk-EfEkyang bErguna. yang lainnya 
dEngan hasil-hasil subvarsif. Untuk mandatang kassrasian kE dalam pambEntukan azas yang 
bErsisi-rangkap ini, Edan untuk mEmacahkan antinDmi ini, masyarakat mElahirkan suatu (azas) 
kEdua.yang SEgEra akan disusul nlEh yang kEtiga; dan kEmajuanjEnius SEsial akantErjadi dEngan 
cara ini, hingga, SEtElah manghabiskan samua kDntradiksinya -kukira.tEtapi mamang balum 
dibuktikan bahwa tErdapat suatu batas bagi kuntradiksi-kantradiksi manusia- ia kEtnbali dEngan 
satu lumpatan pada SEtnua kEdudukan SEEbElumnya dan dEngan satu pErumusantunggal mEmEcahkan 
samua prDblEm-prDblEmnya. (Val.l, hal. 133.) 

Tepat sebagaimana “antitesis sebelumnya telah berubah menjadi suatu 
antidot” maka kini “tesis” itu menjadi suatu “hipotesis.” Perubahan 
peristilahan-peristilahan ini, yang kdatangnya dari M. Proudhon, tidak 
lagi sesuatu yang mencengangkan kita! Penalaran manusia, yang jauh 
daripada kemurnian, yang cuma mempunyai visi yang tidak lengkap, di 
setiap tikungan berhadapan dengan masalah-masalah baru yang menuntut 
pemecahannya. Setiap tesis baru yang ditemukannya dalam penalaran 
mutlak dan yang adalah negasi dari tesis pertama, menjadilajh baginya 
suatu sintesis yang ia terima secara agak naif sebagai pemecahan 
permasalahan bersangkutan.Adalah demikian itu penalaran itu 
bersungut-sungut dan marah-marah dalam selalu diperbaruinya kembali 
kontradiksi-kontradiksi hingga, menjelang akhir kontradiksi-kontradiksi 
itu, ia memahami bahwa semua tesis dan sintesisnya adalah cuma 
hipotesis-hipotesis yang kontradiktif. “Dalam kebingungannya, 
penalaran manusia, jenius sosial, kembali dengan satu lompatan pada 
semua kedudukannya semula dan dengan suatu perumusan tunggal, 
memecahklan semua problem-problemnya.” 

Formula yang unik ini, sambil lalu, merupakan penemuan sejati M. 
Proudhon. Yaitu “nilai bentukan.” 

Hipotesa hanya dibuat untuk sesuatu tujuan tertentu. Tujuan yang - 
dengan melalui mulut M. Proudhon, 6terutama diarah oleh jenius sosial 
itu adalah, melenyapkan yang buruk dalam setiap kategori ekonomi, 
agar supaya tidak ada yang tertinggal kecuali yang baik. Untuk itu, yaitu 
yang baik itu, kesejahteraan tertinggi, tujuan praktikal yang sebenarnya 
adalah “persamaan/keadilan.” Dan mengapa jenius sosial itu lebih 



Kemiskinan Filsafat | 90 

mengarah pada keadilan daripada ketidak-adilan, persaudaraan, 
katolisisme (ke-umum-an), atau sesuaqtu azas lainnya? Karena “umat- 
manusia secara bersusul-susulan merealisasi begitu banyak hipotesa 
berlain-lainan karena terarah pada suatu hipotesis unggulan,” yang justru 
adalah keadilan. Dengan kata-kata lain: karena keadilan adalah ideal 
M. Proudhon. Ia membayangkan bahwa pembagian kerja, perkreditan, 
pabrik, -semuanya hubungan-hubungan ekonomi- semata-mata menjadi 
penemuan-baru demi untuk keadilan, namun selalu mereka berakhir 
dengan bersikap melawannya. Karena sejarah dan kisah (fiksi) M. 
Proudhon di setiap langkah berkontradiksi satu sama lain, yang tersebut 
belakangan itu menyimpulkan bahwa ada kontradiksi itu. Jika 
kontradiksi itu ada, maka ia hanya ada di antara ide-pancangannya dan 
gerak sesungguhnya. 

Selanjutnya, sisi baik suatu hubungan ekonomi yalah yang menegaskan 
keadilan; sisi yang buruk, yalah yang menegasinya dan yang menegaskan 
ketidak-adilan.Setiap kategori baru adalah suatu hipotesis dari jenius 
sosial untuk melenyapkan ketidak-adilan yang ditimbulkan oleh 
hipotesis yang mendahuluinya. Singkatnya, keadilan adalah “niat pri¬ 
mordial, kecenderungan mistis, tujuan providensial” yang selalu menjadi 
arahan jenius sosial itu, sementara ia berpusingan dalam lingkaran 
kontradiksi-kontradiksi ekonomi. Demikianlah “Takdir” merupakan 
penggerak (lokomotif) yang membuatr ke-seluruhan bagasi ekonomi 
M. Proudhon bergerak lebih baik daripadea penalarannya yang murni 
dan mudah-menguap itu. Pada Takdir itu telah ia abadikan sebuah bab 
lengkap, yaitu yang menyusul bab mengenai perpajakan. 

Takdir, tujuan providensial, inilah kata besar yang dipakai dewasa ini 
untuk menjelaskan gerak sejarah. Sesungguhnya, kata ini tidak 
menjelaskan apa-apa. Paling-paling ia adalah suatu bentuk retorikal, 
salah-satu dari berbagai cara menafsirkan fakta. 

Adalah sebuah kenyataan bahwa pemilikan atas tanah di Skotlandia telah 
memperoleh suatu nilai baru dengan perkembangan industri 
Inggris.Industri ini telah membukakan jalur-jalur keluar baru bagi wol 
(bulu domba). Untuk memproduksi wol secara besar-besaran, tanah 
garapan mesti diubah menjadi ladang-rerumputan. Untuk menjadikan 



01 | KARL MARX 

transformasi ini, estat-estat mesti dikonsent4rasikan. Untuk 
mengonsentrasikan estat-estat, pemilikan bidang-bidang tanah kecil 
mesti dihapuskan, beribu petani pesewa mesti digusur dari tanah 
kelahiran mereka dan beberapa penggembala yang bertugas atas jutaan 
domba mesti dilantik sebagai pengganti para petani tadi. Demikianlah, 
lewat transformasi-transformasi berturut-turut, pemilikan tanah di 
Skotlandia telah mengakibatkan pengusuran manusia oleh domba. Nah 
sekarang katakanlah bahwa tujuan providensial dari pelembagaan 
pemilikan tanah di Skotlandia adalah untuk digusurnya manusia oleh 
domba, dan anda akan membuat sejarah providensial (sejarah yang 
ditakdirkan). 

Sudah tentu, kecenderungan ke arah keadilan termasuklah pada abad 
kita. Dengan mengatakan -kini- bahwa semua abad sebelumnya, dengan 
berbagai kebutuhan-kebutuhannya yang berbeda, dengan alat-alat 
produksinya, etc. telah bekerja secara providensial (menurut takdirnya) 
bagi realisasi keadilan adalah, pertama-tama, menggantikan caqra dan 
manusia abad kita untuk manmusia dan cara-cara abad-abad sebelumnya 
kdan salah-mengartikan gerak historis yang dengannya generasi- 
generasi yang bersusulan/bergantian mengubah hasil-hasil yang 
diperoleh oleh generasi-generasi yang mendahului mereka. Para ahli 
ekonomi sasngat mengetahui bahwa sesuatu yang bagi seseroang adalah 
produk jadi, bagi seorang lain adalah cuma bahan mentah bagi produksi 
barn. 

Tetapi, karena M. Proudhon menaroh minat yang begitu penuh sayang 
pada Takdir, kita merujukkannya pada Histoire de l’economie politique 
karya M. De Villeneuve-Bargemont, 31 yang juga mengejar suatu tujuan 
providensial. Namun, tujuan ini bukanlah keadilan, melainkan adalah 
katolisisme. 


Pengamotan Ketujuh don Terakhir 

Para ahli ekonomi mempunyai suatu metode prosedure yang khusus. 
Hanya terdapat dua jenis kelembagaan untuk nya, yang artifisial dan 


31 A. de Villeneuve-Bargemant, Histoire del'economiepolitique, edisi pertamanya muncul di Brussel di tahun 
1833.hal.115. 



Kemiskinan Filsafat | 92 

yang alamiah. Kelembagaan-kelembagaan feodalisme adalah lembaga- 
lembaga artifisial, yang dari burjuasi adalajh lembaga-lembaga alamiah/ 
wajar. Dalam hal ini mereka menyerupai kaum teologi, yang juga 
menegakkan dua jenis religi. Setiap religi yang bukan mereka punya 
adalah suatu ciptaan manusia , sedangkan yang mereka punya adalah 
sesuatu yang berasal dari Tuhan. Manakala para ahli ekonomi 
mengatakan bahwa hubungan-hubungan dewasa ini -hubungan- 
hubungan produksi burjuis- adalah alamiah, mereka memaksudkan 
bahwa ini adalah hubungan-hubungan dalam mana kekayaan diciptakan 
dan tenaga-tenaga produksi dikembangkan sesuai dengan hukum-hukum 
alam. Karenanya hubungan-hubungan itu sendiri adalah hukum-hukum 
alam yang bebas dari pengaruh waktu. Mereka adalah hukum-hukum 
abadi yang mesti selalu memerintah masyarakat. Jadi, telah ada sejarah, 
tetapi (kini) sudah tidak ada lagi. Telah pernah ada sejarah, karena telah 
ada lembaga-lembaga feodalisme, dan pada lembaga-lembaga 
feodalisme ini kita menjumpai hubungan-hubungan produksi yang sangat 
berbeda dengan yang dari masyarakat burjuis, yang para ahli ekonomi 
itu coba berlakukan sebagai yang alamiah dan karenanya, kekal/abadi. 

Feodahsme juga telah mempunyai kaum proletamya - kesahayaan, yang 
mengandung semua benih burjuasi. Produksi feodal juga mengandung 
dua unsur antagonistik yang juga ditunjuk lewat nama “sisi yang baik” 
dan “sisi yang buruk” dari feodahsme, tanpa mempedulikan kenyataan 
bahwa selalu adalah sisi yang buruk yang pada akhirnya berjaya atas 
sisi yang baik. Adalah sisi yang buruk itu yang kmenghasilkan gerak 
yang membuat sejarah, dengan membekali suatu perjuangan. Apabila, 
selama kurun-zaman dominasinya feodahsme, para ahli ekonomi, sangat 
antusias katas kebajikan-kebajikan keksatriaan, keserasian yang indah 
antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kehidupan patriarkal kota- 
kota, kondisi kemakmuran industri domestik di pedesaan, perkembangan 
industri yang diorganisasi menjadi korporasi-korporasi, gilde-gilde dan 
persaudaraan-persaudaraan, seingkat, segala sesuatu yang merupakan 
sisi baik feodahsme, telah membebankan pada diri mereka permasalahan 
penghapusan segala sesuatu yang melemparkan bayang-bayang (suram) 
atas gambaran ini -persahayaan, hak-hak istimewa, anarki- apakah yang 
bisa terjadi? Semua unsur yang melahirkan perjuangan itu akan 



93 | KARL MARX 

dihancurkan, dan perkembangan burjuasi digencet selagi masih berupa 
kuncup. Orang akan menghadapkan dirinya pada problem sia-sia untuk 
menghapus sejarah. 

Setelah kemenangan burjuasi tidak ada lagi persoalan mengenai sisi baik 
atau sisi buruk feodalisme. Burjuasi telah mengambil pemilikan atas 
tenaga-tenaga produktif yang telah dikembangkannya di bawa feodalisme. 
Semua bentuk perekonomian lama, hubungan-hubungan sivil yang 
bersesuaian dengannya, negara politik yang adalah ungkapan resmi dari 
masyarakat madani lama, telah dihancurkan.Demikianlah, produksi 
feopdal, untuk menilainya selayaknya, mesti dipandang ksebagai suatu 
cara produksi yang didasarkan pada antagonisme. Haras ditunjukkan 
bagaimana kekayaan diproduksi di dalam antagonisme ini, bagaimana 
kekuatan-kekuatan produktif dikembangkan sekaligus bersama 
antagonisme-antagonisme klas, bagaimana salah satu klas itu, sisi 
buraknya, kemundurannya masyaeakat, terns bertumbuh sampai kondisi- 
kondisi material bagi emansipasinya (pembebasannya) telah mencapai 
kedewasaan sepenuhnya. Tidakkah ini sama baiknya dengan mengatakan 
bahwa cara produksi itu, hubungan-hubungan dalam mana tenaga-tenaga 
produktif itu dikembangkan, sama sekali bukanlah hukum-hukum abadi, 
melainkan semuanya itu bersesuaian dengan suatu perkembangan 
tertentu dari manusia dan dari tenaga-tenaga produktif manusia, dan 
bahwa suatuperabahan dalam tenaga-tenaga produktif manusia mau tidak 
mau melahirkan suatu perabahan dalam hubungan-hubungan produksi 
mereka? 

Burjuasi berawal dengan suatu proletariat yang sendirinya adalah sebuah 
relik dari proletariat 3 2 zaman feodal. Dalam proses perkembangan 
historisnya, burjuasi mau-tidak-mau mengem-bangkan watak 
antagonistiknya, yang mula-mula sedikit-banyak disamarkan, hanya ada 
dalam keadaan latennya. Dengan berkembangnya burjuasi, berkembang 
pula dalam lubuknya suatu proletariat barn, suatu proletariat modern; 
berkembnang pula suatu perjuangan antara klas proletariat dan klas 
burjuis, sebuah perjuangan yang, sebelumnya dirasakan, difahami, dinilai, 
dimengerti, diakui dan diproklamasikan dengan lantang oleh kedua belah 


32 Dalam copy yang dipersEmbahkan Marx pada N. Utina, tertulis kata-kata kalas pakarja. 



Kemiskinan Filsafat | 94 

pihak, menyatakan dirinya -sebagai awal- hanya sekedar dalam konflik- 
konflik parsial dan sesaat, dalam perbuatan-perbuatan suversif. Di lain 
pihak, jika semua anggota burjuasi modern mempunyai kepentingan 
yang sama yang sedemikian besar hingga mereka membentuk suatu klas 
untuk menghadapi klas lain, di antara mereka sendiri mereka 
mempunyai pula kepentingan-kepentingan berlawanan, yang 
antagonistik hingga mereka berhadap-hadapan satu sama lainnya. 
Pertentangan kepentingan-kepentingan ini disebabkan oleh kondisi- 
kondisi ekonomi kehidupan burjuis mereka. Dari hari ke hari dengan 
demikian menjadi semakin jelas bahwa hubungan-hubungan propduksi 
dalam mana burjuasi itu bergerak tidak mempunyai satu watak yang 
seragam, yang sederhana, melainkan mempunyai suatu watak rangkap; 
yang dalam hubungan-hubungan yang sama di mana kekayaan dihasilkan, 
juga dihasilkan kemiskinan; bahwa dalam hubungan-hubungan yang 
sama itu, di mana terdapat suatu perkembangan tenaga-tenaga produktif, 
terdapat juga suatu kekuatan yang menghasilkan represi; bahwa 
hubungan-hubungan ini menghasilkan “kekayaan burjuis,” yaitu, 
kekayaan dari klas burjuis, hanyalah dengan terus-menerus memusnahkan 
kekayaan anggota-anggota individual dari klas ini dan dengan 
menghasilkan suatu proletariat yang terns bertambah jumlahnya. 

Semakin watak antagonistik itu menampak jelas, semakin pula para ahli 
ekonomi, para wakil ilmiah produksi burjuis, mendapatkan dir mereka 
dalam perselisihan dengan teori mereka sendiri; dan lahirlah berbagai 
aliran (teori). 

Ada juga para ahli ekonomi “fatalis” itu, yang dalam teori mereka sama 
tak-acuhnya pada yang mereka sebut kekurangan-kekuranan produksi 
burjuis, seperti kaum burjuis itu sendiri tak-acuhnya terhadap penderitaan 
kaum proletariat yang membantu mereka memperoleh kekayaan.Dalam 
aliran fatalis ini terdapatlah kaum/golongan Klasik dan Romantik. Kaum 
Klasik, seperti Adam Smith dan Ricardo, mewakili suatu burjuasi yang, 
sementara masih berjuang dengan relik-relik masyarakat feodal, hanya 
bekerja untuk membersihkan hubungan-hubungan ekonomi dari cacat- 
cacat feodal, menintka6tkan tenaga-tenaga produktif dan memberikan 
dorongan baru pada industri dan perdagangan. Proletariat yang 
mengambil bagian dalam perjuangan ini dan terserap di dalam demam 



95 | KARL MARX 

kerja ini cuma meng-alami penderitaan sepintas dan kebetulan, dan 
sendiri memandang itu sebagaimana adanya. Para ahli ekonomi seperti 
Adam Smith dan Ricardo, yang adalah ahli-ahli sejarash dari kurun- 
zaman ini, tidak mempunyai missi lain kecuali menunjukkan bagaimana 
kekayaan itu diperoleh dalam hubungan-hubungan produksi burjuis, 
merumuskan hubungan-hubungan ini ke dalam kategori-kateegori, 
menjadi hukum-hukum dan kategori-kategori masyarakat feodal. 
Kemiskinan di mata mereka cuma sekedar kesakitan yang menyertai 
setiap kelahiran bayi, di dalam alam maupun dalam industri. 

Golongan Romantik termasuk pada sezaman kita, di mana burjuasi berada 
dalam oposisi langsung dengan proletariat; di mana kemiskinan 
ditimbulkan secara berlimpah sebagaimana halnya dengan kekayaan. 
Para ahli ekonomi kini berperan sebagai kaum fatalis yang tidak 
menarik, yang, dari kedudukan mereka yang tinggi, melempar sekilas 
pandang yang angkuh dan meremehkan pada mesin-mesin manusia yang 
menghasilkan kekayaan. Mereka menyalin semua perkembangan yang 
diberikan para pendajhulu mereka, dan ketak-acuhan yang pada yang 
tersebut belakangan itu cuma sekedar kepandiran yang pada mereka 
telah menjadi kegenitan. 

Yang berikutnya adalah aliran “humanitarian,” yang bersimpati pada 
susu buruk hubungan-hubungan produksi masa kini. Ia mencari, dengan 
cara melonggarkan hatinurani, permaafan yang seringan apapun bagi 
perbedaan-perbedaan yang sesungguhnya; ia dengan sungguh-sungguh 
mencela keterpurukan proletariat, persaingan yang kejam di antara kaum 
burjuasi sendiri; ia menganjurkan kaum pekerja agar sadar, agar bekerja 
keras dan jangan punya anak banyak; ia menasehati kaum burjuasi agar 
bemalar sehat dalam berproduksi. Seluruh teori aliran/ajaran ini terletak 
pada pembedaan yang ketak-berkesudahan antara teori dan praktek, 
antara azas-azas dan hasil-hasil, antara hakekat dan terapan, antara hak 
dan faktum, antara sisi baik dan sisi buruk. 

Aliran “filantropik” adalah aliran humanitarian yang dilaksanakan 
hingga kesempurnaan. Ia menolak keharusanb antagonisme; ia ingin 
mengubah semua orang menjadi burjuis; ia hendak melaksanakan teori 
sejauh itu dibedakan dari praktek dan tidak mengandung antagomisme. 



Kemiskinan Filsafat | 9G 

Sudah barang tentu bahwa, dalam teori, adalah mudah sekali membuat 
suatu abstraksi dari kontradiksi-kontradiksi yang setiap saat dihadapi 
dalam realitas aktual. Kaum filantropis, maka itu, hendak 
mempertahankan kategori-kategori yang mencerminkan hubungan- 
hubungan burjuis, tanpa antagonisme yang membentuk hubungan- 
hubungan itu dan yang tidak bisa dipisahkan darinya. Mereka berpikir 
bahwa mereka dengan sungguh-sungguh menentang praktek burjuis, dan 
mereka lebih burjuis daripada yang lain-lainnya. 

Tepat sebagaimana para “ekonomis” itu adalah wakil-wakil ilmiah dari 
klas burjuis, demikian pula kaum “Sosialis” dan kaum “Komunis” adalah 
para teoretikus klas proletar. Selama proletariat itu belum cukup 
berkembang untuk merupakan sendiri suatu klas, dan dengan 
konsekuensi bahwa selama perjuangan prolertariat itu sendiri melawan 
kburjuasi belum mencapai watak politis, dan tenaga-tenaga produktif 
masih belum cukup berkembang di lubuk burjuasi sendiri sehingga 
memungkinkan kita menangkap sekilas kondisi-kondisi material yang 
diperlukan bagi emansipasi proletariat dan bagi pembentukan suatu 
masyarakat baru, maka para teoretisi itu hanyalah utopian-utopian yang, 
untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan klas-klas tertindas, 
mengimprovisasi sistem-sistem dan mencari-cari suatu ilmu 
pengetahuan yang meregenerasi. Tetapi, selama sejarah itu bergerak 
maju, dan bersama itu perjuangan proletariat menjadi semakin jelas, 
mereka tidak perlu mencari-cari ilmu dalam pikiran-pikiran mereka, 
mereka melihat pada kemiskinan itu tidak lain daripada kemiskinan, 
tanpa melihat padanya sisi revolusioner yang subversif, yang akan 
menumbangkan masyarakat lama. Dari saat ini, ilmu pengetahuan, yang 
adalah suatu produk dari gerak historis, telah dengan sadar berserikat 
dengannya, telah berhenti menjadi doktriner dan telah menjadi 
revolusioner. 

Mari kita kembali pada M. Proudhon. 

Setiap hubungan ekonomi mempunyai sisi baik dan sisi buruk; inilah 
hal yang mengenainya M. Proudhon tidak berbasa-basi. Ia melihat sisi 
baik diuraikan oleh kaum ekonomis; sisi buruk telah dilihatnya dikecam 
oleh kaum Sosialis. Dari kaum ekonomis ie meminjam keharusan akan 



97 | KARL MARX 

hubungan-hubungan eksternal; dari kaum Sosiabs ia meminjam ilusi 
melihat pada kemiskinan sebagai kemiskinan semata-mata. Ia setuju 
dengan kedua-duanya dalam kehendak untuk bersandar pada otoritas 
ilmu. Ilmu pengetahuan baginya mreduksi diri sendiri menjadi proporsi- 
proporsi sramping dari sebuah perumusan ilmiah; ia adalah orang yang 
mencari-cari perumusan-perumusan. Demikian itulah M. Proudhon 
memuji dirinya sendiri karena ktelah memberikan kritik atas ekonomi 
politik maupun komunisme: ia berada di bawah kedua-duanya. Berada 
di bawah kaum ekonomis, karena, sebagai seorang filsuf yang memiliki 
kperumusan ajaib yang siap-pakai, ia pikir dirinya bisa tanpa harus 
memasuki rincian-rincian ekonomi semuminya; berada di bawah kaunm 
Sosiabs, karena ia tidak mempunyai cukup keberanian maupun wawasan 
cukup untuk bangkit, sekalipun cuma spekulatif, di atas kaki-langit 
burjuis. 

Ia hendak menjadi sintesisnya - ia adalah suatu kesalahan terpadu. 

Ia hendak meluncur sebagai manusia ilmu di atas burjuasi dan kaum 
proletar; ia cuma si burjuis kecil, yang terus-menerus diombang- 
ambingkan antara modal dan kerja, antara ekonomi politik dan 
komunisme. 


§ 2. PEmiifiGinn keiua daa PERmESinnn 


Pembagian kerja, menurut M. Proudhon, membuka rangkaian-rangkain 
evolusi-evolusi ekonomi. 


Sisi baikdari 
pEmbagian kerja 


Sisi buruk dari 
pembagian kerja 


Ditinjau dalam esensinya, pembagian 
adalah cara persamaan kandisi-kondisi 
dan inteligensi direalisasikan [Val.l, hal.93.] 
Pembagian kerja telah menjadi sebuah alat 
kemiskinan bagi kita [Vul.l, hal. 94] 

Varian 

Kerja, dengan membagi diri sendiri sesuai hukum 
yang khas baginya, dan yang merupakan kondisi 




Kemiskinan Filsafat | 98 
primer dari kEbarhasilannya, barakhir dalam 
negasi tujuan-tujuannya dan mEnghancurkan 
diri sendiri. [Val. I. hal. 94.] 

Problem yang mesti MEndapatkan rEkampasisi yaag menghapas ke 

DipEcahkan lEmahan-kElEmahan dari pEmbagian ita, sambil 

mempErtahaakaa EfEk-Efekaya yaaq bErqaaa. 

[Val.l.hal.37.] 

Pembagian kerja adalah, menurut M. Proudhon, suatu hukum kekal, 
suatu kategori abstrak sederhana. Karenanya abstraksi itu, ide itu, kata 
itu mesti cukup baginya untuk menjelaskan pembagian kerja pada 
berbagai kurun-zaman berbeda. Kasra-kasra, korporasi-korporasi, 
manifaktur, industri raksasa mesti dijelaskan dengan satu kata tunggal 
“pembagian.” Pertama-tama, pelajarilah dengan secermatnya arti 
“membagi,” dan anda tidak akan usah mempelajari berbagai pengaruh 
yang telah memberikan pada pembagian kerja itu suatu sifat tertentu 
pada setiap kurun-zaman. 

Sudah tentu, segala sesuatu akan menjadi terlalu gampang jika direduksi 
pada kategori-kategori M. Proudhon. Sejarah tidak berlangsung sebegitu 
kategorikal. Telah memerlukan tiga abad penuh di Jerman untuk 
menegakkan pembagian kerja pertama yang besar, yaitu pemisahan kota- 
kota dari pedesaan. Dalam proporsi sebagaimana hubungan satu ini 
antara kota dan desa telah dimodifikasi, begitulah seluruh masyarakat 
dimodifikasi. Dengan hanya mengambil satu aspek dari pembagian kerja 
ini saja, anda mendapatkan republik-republik tua itu, dan anda 
mendapatkan feodalisme kristiani; anda mendapatkan Inggris tua dengan 
para baronnya dan anda mendapatkan Inggris modem dengan raja-raja 
katunnya. Pada abad ke XIV dan XV, ketika masih belum ada koloni- 
koloni, ketika Amerika belum ada bagi Eroipa, ketika Asia ada hanya 
lewat perantaraan Konstantinopel, ketika Mediterania menjadi pusat 
kegiatan perdagangan, maka pembagian kerja mempunyai suatu bentuk 
yang sangat berbeda, suatu aspek yang sangat berbeda dari yang dari 
abad ke XVII, ketika orang-orang Sepanyol, Portugis, Belanda, Inggris 
dan Perancis mendirikan koloni-koloni di semua bagian dunia. Luasnya 
pasar, fisiognominya, memberikan pada pembagian kerja kpada berbagai 
periode suatu fisiognomi, suatu watak, yang akan sulit sekali dideduksi 



09 | KARL MARX 

dari kata tunggal “membagi,” dari ide itu, dari kategori itu. 

“Semua ahli ekonomi sejak Adam Smith,” M. Proudhon berkata, 

"telah manunjukkan kekuatan-kekuatan dan kalEmahan-kalEmahan hukum pEmbagian.tEtapi lebih 
banyak manakankan pada yang tEsabut duluan daripada yang tErsEbut balakangan, karana itu 
bbih malayani aptimisma meraka, dan tiada dari maraka yang parnah mampartanyakan apakah 
gErangan mEnjadi kalEmahan-kalEmahan bagi suatu hukum... Bagaimana azas yang sama, yang 
dijalankan sacara katat hingga SEgala konsekuansinya, menghasilkan akibatO-akibat yang 
barlawanan SEcara diamatrikalVTidaksanrangpun ahli akanDmi sabalum atau SEjak A. Smith 
yang parnah mamahami bahwa di sini ada sabuah masalah untuk dibikin terang. Say sampai 
SEjauh pEngakuan bahwa dalam pEmbagian karja pEnyabab yang sama yang mEmpraduksi yang 
baik, mElahirkan (pula/juga) yang buruk." [1,95-9G] 

Pemikiran Adam Smith jauh melampaui yang dibayangkan M. 
Proudhon. Adam Smith dengan jelas melihat bahwa “perbedaan bakat- 
bakat alamiah pada berbagai orang, dalam kenyataannya, adalah jauh 
lebih kecil daripada yang kita sadari; dan jenius yang sangat berbeda 
yang tampak membedakan orang-orang dari berbagai profesi, tatkala 
menjadi dewasa, tidaklah lebih menjadi sebab daripada sebagai akibat 
pembagian kerja.”[ 20]. 33 Pada dasarnya, seorang penjaga pintu tidak 
lebih berbeda dari seorang filsuf daripada seekor anjing doberman dari 
seekor greyhound. Adalah pembagian kerja itu yang menjadi jurang di 
antara mereka. Semua ini tidak menghalangi M. Proudhon untuk berkata 
-di sesuatu tempat- bahwa Adam Smith sama sekali tidak mempunyai 
ide mengenai kekurangan-kekurangan yang dihasilkan oleh pembagian 
kerja. Ini pula yang membuatnya mengatakan bahwa J. B. Say adalah 
yang paling “pertama” yang mengakui “bahwa dalam pembagian kerja 
sebab yang sama yang menghasilkan kebaikan, menimbulkan (juga) 
keburukan.” [196] 

Tetapi, marilah kita mendengar Lemontey; Suum Cuique. 34 

"M. J.B. Say telah mambari kaharmatan padaku dengan mangadnpsi azas yang tElah kuungkapkan 

33 Marx mangutib karya Adam Smith: h Inquiry into the Nature andCausES ofthe WEalthofNatinnsdarl Edisi 
PErancisnya: REctiErchassur la nature Et las causes da la richEsse das nations, T.l. Paris, IB02, hal.33-34. 

34 Bagi SEtiap nrang kapunyaannya SEndiri. 



Kemiskinan Filsafat | IDD 

dalam fragmen mEngEnai pEngaruh moral pambagian karja, dalam karyanya yang bagus mEngEnai 
Ekonomi palitik. Judul bukuku 3 5 yang agak dangkal takpElkak lagitElah mEnghalanginya untuk mEngutib 
diriku. Hanya pada motif ini aku dapat mEngjulukkan kabungkaman snorang penulis yang bEgitu kaya 
pErsEdiaannya untuk mEngingkari suatu pinjaman yang bEgitu tidak bErarti." (LEmontEy, HmrES 
complEtEs, Vol.l, hal. 245, Paris 1840.) 

Baiklah kita bersikap adil: Lemontey dengan jenaka menelanjangi akibat- 
akibat tidak menyenangkan dari pembagian kerja sebahgaimana itu 
dibentuk dewasa ini, dan M. Proudhon tidak mempunyai kemampuan 
apapun untuk ditambahkan pada hal itu. Tetapi kini, setalah karena 
kesalahan M. Proudhon, kita telah diseret ke dalam masalah prioritas 
ini, biarlah kita mengatakannya lagi selintas kilas, bahwa lama ksebelum 
M. Lemontey, dan tujuhbelas tahun sebelum Adam Smith, yang adalah 
muridnya A. Ferguson, yang namanya tersebut paling belakangan ini 
telah memberikan pemaparan yang jelas mengenai subjek itu dalam 
sebuah bab yang khususnya mempersoalkan pembagian kerja. 

Bahkan mungkin dapat disangsikan, apakah ukuran kapasitas nasinnal mEningkat dEwngan kEmajuan 
kEahlian-kEahlian. Banyak kEahlian mEkanis... paling baik kEbarhasilannya di bawah suatu 
pEnindasan total tErhadap santimEn dan pEnalaran; dan kEtidak-tahuan adalah bundanya kErajinan/ 
industri maupun kEtahyulan. PErsnungan dan khayalan mudah salah; tEtapi suatu kabiasaan 
mEnggErakkan tanga, atau kaki, bErsifat babas dari kEdua-duanya. KarEnanya, manufaktur- 
manufaktur paling makmur, jika otak paling SEdikit dikunsultasi/dikarahkan, dan di mana pabrik 
dapat, tanpa tErlalu banyakpEngErahan imajinasi, dianggap SEbagai SEbuah mssin, yang bagian- 
bagiannya adalah manusia... Parwira jEndEral mungkin saja SEorang ahli dalam pEngEtahuan 
tEntang pErang, SEdangkan kamahiran saorang sardadu dibatasi pada babErapoa gEraktangan 
dan kaki saja. Yang disEbut duluan mungkin tElah mEmpErolah yang manjadi kshilangan yang 
tErsubut bElakangan... Dan barpikir itu SEndiri, pada zaman pErpisahan-parpisahannyha ini, 
mungkin tElah manjadi suatu kEahlian yang khas. (A. Fargusnn, An Essay on thE History of Civil 
Sncinty. Edinburgh I7B3 [II IDS, IDB.IID].} 


35 LamontEy mangisyaratkan pada bukunya: Raison, Me, ohacunsanmatpEtitcaursdEmaralEmisala 
partEE dES viEUXEnfants{Reason, Folly, to Eanh His Own Word; a Short CoursE in Morality Within tha MEntal 
REanh of Old Childran), Paris, 1801. 

Marx mangutip karya LamontEy InfluEnEEmaralsdE la division du travail, di dalam buku itu LanmontEy 
rnsrujuk pada buku tarsEbut di atas. 



| KARL MARX 

Untuk mengakhiri tinjauan literer ini, kita dengan sengaja menolak bahwa 
“semua ahli ekonomi telah lebih banyak berkeras mengenai keuntungan- 
kleuntungan daripada kekurangan-kekurangan pembagian kerja.” Untuk 
hal ini cukuplah dengan menyebut Sismondi. 

Demikianlah, sejauh yang menyangkut “kelebihan-kelebihan” 
pembagian kerja itu, M. Proudhon tidak berbuat apapun dalam 
kelanjutannya daripada hanya mengubah-ubah kalimat-kalimat umum 
yang sudah diketahui setiap orang. 

Mari kita sekarang melihat bagaimana ia menurunkan pembagian kerja, 
sebagai sebuah hukum umum, sebagai suatu kategori, sebagai suatu 
pikiran, “kekurangan-kekurangan” yang melekat padanya. Bagaimana 
dan mengapa kategori ini, hukum ini berarti suatu pembagian yang tidak 
merata/tidak adil dari kerja hingga merugikan sistem ekualitarian M. 
Proudhon? 

Padasaat gawat dari pEmbagian kErja itu, angin-angin taufan mulai berhEmbus di atas kEmanusiaan. 
Kemajuan tidakterjadi bagi SEtnua dEngan cara yang sama/adil dan SEragam... la bErawal 
dEngan mEnguasai suatu jumlah kEcil kaum yang bErhak-istimEwa... Adalah pilih-kasih (prefErEnsi) 
akan nrang-pErnrangan dari pihakkEmajuan itu yang untuk SEkian lama mEnnpang kEpErcayaan 
pada kEtidak-samaan/kEtidak-adilan kandisi-kDndisi SEcarEa alamiah dan panakdiran, tElah 
mElahirkan kasta-kasta, dan SEcara hiErarki mambEntuk samua masyarakat. (Praudhan, Val.l, 
hal. 94.) 

Pembagian kerja telah menciptakan kasta-kasta. Nah, kasta-kasta itu 
adalah kekurangan-kekurangan pembagian kerja; maka itu, adalah 
pembagian kerja yang telah menimbulkan kemunduran-kemunduran/ 
kelemahan-kelemahanitu. Quoderatdemonstrandum . 36 Andahendak 
melanjutkan dan bertanya apakah yang membuat pembagian kerja itu 
menciptakan kasta-kasta, konstitusi-konstitusi hierarkikal dan orang- 
orang berhakl-istimewa? M. Proudhon akan memberitahukan: 
Kemajuan. Dan apakah yang membuat kemajuan itu? Pembatasan. 
Pembatasan, bagi M. Proudhon, adalah penerimaan person-person di 
pihak kemajuan. 


3G Yang mErupaikan hal yang masti dibuktikan. 



Kemiskinan Filsafat | 102 

Setelah filsafat datanglah sejarah. Dan bukan lagi sejarah deskriptif 
ataupun sejarah dialektikal, ia adalah sejarah komparatif. M. Proudhon 
menegakkan suatu kesejajaran (paralel) antara pekerja percetakan zaman 
sekarang dengan pekerja percetakan Abad Pertengahan; antara pekerja 
Creusot dan pande-besi pedesaan; antara pujangga masa kini dan 
pujangga Abad-abad Pertengahan, dan ia menekan imbangan itu pada 
pihak yang sedikit-banyak tergolong pada pembagian kerja sebagaimana 
Abad-abad Pertengahan membentuk dan mentrans-misikannya. Ia 
mempertentangkan pembagian kerja dari satu kurun-zaman historis 
dengan pembagian kerja suatu kurun-zaman historis lainnya. Itukah yang 
mesti dibuktikan oleh M. Proudhon? Tidak. Semestinya ia menunjukkan 
kepada kita kelemahan-kelemahan pembagian kerja pada umumnya, 
mengenai pembagian kerja serbagai suatu kategori. Kecuali itu, mengapa 
menekankan pada bagian karya M. Proudhon ini, karena tidak lama 
kemudian kita akan melihatnya secara formal mencabut semua 
perkembangan yang dikatakannya itu. 

“Efek pertama dari kerja fraksional,” M. Proudhon melanjutkan, 

"setElah pencabutanjiwa/rah, adalah parpanjangan kerja regu pengganti, yang bertumbuh 
dalam rasia terbalikdengan jumlahtatal inteligensi yang dikerahkan ...Tetapi lamanya kerja regu 
pengganti tidak dapat melampaui enam-belas hingga delapan-belasjam per hari, saat kampensasi 
tidak dapat diambil dari waktu, ia akan diambil dari harga, dan upah-upah akan menjadi barkurang 
... Yang pasti adalah, dan ini satu-satunya hal untuk kita catat, adalah bahwa hati-nurani univer¬ 
sal tidaklah menilai pekerjaan sanrang mandnr dan pakErjaan sanrang makanikpambantu 
dengan tingkat yang sama. Karananya haruslah dikurangi harga sahari karja itu; sahingga si 
pakarja, SEtElah dilukai jiwanya nlah suatu fungsi yang manurunkan martabatnya, tidak luput dari 
pEnganiayaan tubuhnya nlah tiada barartinya pangupahan yang ditErimanya." [197-98] 

Kita beralih padsa nilai logis silogisme-silogisme (pengambilan 
kesimpulan dari dua bvuah pernyataan), yang oleh Kant akan disebut 
paralogisme-paralogisme yang menyesatkan. 

Ini substansinya: 

Pembagian kerja mereduksi pekerja pada suatu fungsi yang menurunkan/ 
merendahkan derajatnya; pada fungsi yang merendahkan deraj at itu 
bersesuaian dengan suatu jiwa yang rendah-derajatnya; pada perendahan 



103 | KARL MARX 

derajat jiwa itu bersesuaian dengan kian berkurangnya pengupahan. Dan 
untuk membuktikan bahwa penurunan ini bersesuaian dengan suatu jiwa 
yang rendah, M. Proudhon berkata, demi menenangkan hati-nuraninya, 
bahwa hati-nurani universal menghendakinya seperti itu. Mestikah jiwa 
M. Proudhon diperhitungan sebagai sebagian dari hati-nurani univer¬ 
sal? 

“Mesin-mesin” adalah, bagi M. Proudhon, “antitesis logis dari pembagian 
kerja,” dengan dengan bantuan dialektikanya, ia mulai dengan mengubah 
mesin-mesin menjadi “pabrik-pabrik.” 

Setelah mempradugakan pabrik modern, agar supaia menjadikan 
kemiskinan itu akibat dari pembagian kerja, M. Proudhon 
memprakirakan kemiskinan ditimbulkan oleh pembagian kerja, agar 
sampai pada pabrik dan agar dapat mewakilinya sebagai negasi 
dialektikal dari kemiskinan itu. Setelah memukul pekerja secara moral 
dengan suatu “fungsi yang merendahkan,” secara fisik dengan tidak 
berartinya upah; setelah menempatkan pekerja di bawah “ketergantungan 
pada mandor,” dan menistakan pekerjaannya pada “kerja seorang 
pembantu mekanik,” ia kembali melemparkan kesalahan pada pabrik 
dan mesin-mesin yang “menistakan” pekerja “dengan memberikan 
seorang majikan padanya,” dan ia melengkapi penistaannya itu dengan 
membuatnya “tenggelam dari derajat seorang artisan/ahli pada derajat 
seorang buruh biasa.” Dialektika yang hebat sekali! Dan seandainya ia 
berhenti hingga di situ saja! Tetapi tidak, ia mesti mempunyai suatu 
sejarah baru dari pembagian kerja itu, tidak lagi menurunkan 
konrtradiksi-kontradiksi darinya, melainkan merekonstruksi pabrik 
menujrut gayanya sendiri. Untuk mencapai tujuan ini ia mendapatkan 
dirinya terpaksa melupakan semua yang baru saja dikatakannya tentang 
pembagian. 

Kerja itu terorganisasi, adalah terbagi secara berbeda menurut perkakas- 
perkakas yang dikuasainya. Penggilingan-tangan mengandaikan suatu 
pembagian kerja yang lain dari yang dari penggilingan-uap.Dengan 
demikian berada menampar sejarah di mukanya jika hendak memulai 
dengan pembagian kerja pada umumnya untuk kemudian sampai pada 
sebuah perkakas produksi khusus, yaitu mesin. 



Kemiskinan Filsafat | 104 

Mesin tidak lebih merupakan suatu kategori ekonomi daripada lembu 
kebiri yang menarik bajak. Mesin adalah hanya sekedar tenaga produktif 
. Pabrik modern, yang bergantung pada penerapan permesinan, adalah 
suatu hubungan produksi sosial, suatu kategori ekonomi. 

Mari kita melihat bagaimana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam 
imajinasi M. Proudhon yang menakjubkan itu. 

Di dalam masyarakattarus-manErus munculnya pErmEsinan adalah antitesis, rumusantErbalik 
dari pambagian karja; ia adalah pratES janius industrial tErhadapkarja fraksiDnal dan hnmisidal 
(yang mambunuh manusia). Apakah, sabanarnya, sabuah masin itu? Suatu cara manyatukan 
bagian-bagian karja yang barbEda-bEda yang tElah dipisah-pisahkan nlEh pambagian karja. 

SEtiap masin dapat didEfinisikan sabagai suatu ringkasan dari barbagai nparasi... Bagitulah, 
malalui masin itu akan tErjadi suatu pamulihan para pakarja itu... Parmasinan, yang di dalam 
Eknnnmi pulitik manampatkan dirinya dalam knntradiksi dEngan pambagian karja, marupakan 
sinytEsis, yang dalam pikiran manusia bErlawanan dEngan analisis... Pambagian numa mamisahkan 
bagian-bagian yang bErbEda dari karja, mEmbiarkan masing-masingnya mEngabdi dirinya SEndiri 
pada kakhususan yang paling cucnkbaginya; pabrik mEngElnmpnkkan para pakarja manurut 
hubungan masing-masing bagian pada kEsaluruhannya... la mamparkanalkan azas ntnritas 
dalam karja....Tatapi ini balum samuanya; masin atau pabrik, SEtElah manistakan pEkErja dEngan 
mambarikan padanya SEDrang majikan, mElEngkapkan p[anistaan itu dEngan mambuatnya 
tEnggElam dari pEringkat SEDrang ahli ka paringkat SEDrang pakarja biasa... Masa yang saat ini 
SEdang kita lalui, yaitu masanya masin, dinirikhaskan nlah suatu karaktEristik istimawa, pakarja 
upahan. PEkErja upahan datang kamudian SEtElah pambagian karjha dan SEtElah partukaran. [I 

I35.I3G.IGI] 

Sebuah catatan saja bagi M. Proudhon. Pemisahan bagian-bagian yang 
berbeda-beda kerja, memberikan pada masing-masing kesempatan untuk 
mengabdikan dirinya sendiri pada kekhususan yang paling cocokbaginya 
-suatu perpisahan yang M. Proudhon mengasal-usulkan dari awal- 
permulaan dunia- hanya ada dalam industri modem di bawah kekuasaan 
persaingan. 

M. Proudhon seterusnya memberikan pada kita suatu “genealogi 
menarik,” untuk menunjukkan bagaimana pabrik itu lahir dari 
pembagian kerja dan lahirnya pekerja upahan dari pabrik itu. 

1) Ia mengandaikan seorang yang “mengamati bahwa dengan membagi- 



105 | KARL MARX 

bagi produksi ke dalam bagian-bagian yang berbeda-beda dan 
membiarkan masing-masingnya dilakukan oleh seorang pekerja 
tersendiri,” maka kekuatan-kekuatan produksi akan dilipat- 
gandakan. 

2) Orang ini, yang “menangkap jalur gagasan ini, mengatakan pada 
dirinya sendiri bahwa, dengan membentuk suatu kelompok 
permanen terdiri atas para pekerja yang dipilih untuk maksud khusus 
yang ditentukannya bagi dirinya sendiri, ia akan memperoleh suatu 
produksi yang lebih berkelanjutan, dsb.” [1161] 

3) Orang ini mengajukan sebuah usulan pada orang-orang lain, agar 
mereka menangkap gagasannya itu dan jalur gagasannya. 

4) Orang ini, pada permulaan industri bekerja berdasarkan syarat-syarat 
persamaan/keadilan dengan mitra-mitra kerjanya yang kemudian 
menjadi kaum pekerjanya. 

5) Orang menyadari, sebenarnya, bahwa persamaan/keadilan orijinal 
ini telah dengan cepat menghilang dengan mengingat kedudukan 
yang menguntungkan dari sang majikan dan ketergantungan dari 
yang berpendapatan upah itu. [1163] 

Itu sebuah contoh lain dari metode historis dan deskriptif M. Proudhon. 

Sekarang mari kita memeriksa, dari sudut pandangan historis dan 
ekonomi, apakah pabrik atau mesin itu benar-benar memperkenalkan 
“azas otoritas” dalam masyarakat sesudah pembagian kerja; apakah ia 
merehabilitasi pekerja di satu pihak, sambil menyerahkannya kepada 
otoritas di lain pihak; apakah mesin itu gubahan kembali dari kerja yang 
dibagi, “sintesis kerja” sebagai lawan dari “analisisnya.” 

Masyarakat sebagai suatu keseluruhan ada persamaannya dengan bagian 
dalam (interior) sebuah pabrik, yaitu bahwa ia juga mempunyai 
pembagian kerjanya. Jika orang mengambil pembagian kerja dalam 
sebuah pabrik modem sebagai model, yaitu untuk menerapkannya pada 
suatu masyarakat keseluruhan, maka masyarakat yang terorganisasi 
paling baik bagi produksi kekayaan tak disangsikan lagi adalah yang 
mempunyai seorang kepala pemberi-kerja tunggal, yang membagi-bagi 
tugas pada berbagai anggota komunitas menurut suatu peraturan yang 
ditetapkan terlebih dulu. Tetapi tidak demikianlah kasusnya. Semenytara 



Kemiskinan Filsafat | IDE 

di dalam pabrik modern pembagian kerja itu diatur secara cermat sekali 
oleh otoritas pemberi pekerjaan, masyarakat modern tidak mempunyai 
peraturan lain, tiada otoritas lain bagi distribusi kerja kecuali persaingan 
bebas. 

Di bawah sistem patriarkal, di bawah sistem kasta, di bawah sistem 
feodal dan korporatif, terdapat pembagian kerja dalam keseluruhan 
masyarakat menurut peraturan-peraturan tetap. Adakah peraturan- 
peraturan ini ditentukan oleh seorang pembuat undang-undang (legis¬ 
lator)? Tidak. Asalinya lahir dari kondisi-kondisi produksi material, 
mereka baru lama kemudian diangkat ke status undang-undang. Dengan 
cara demikian maka berbagai bentuk pembagian kerja ini menjadi (pula) 
sekian banyak basis organisasi sosial. Sedangkan mengenai pembagian 
kerja di pabrik, itu sangat sedikit sekali berkembang di dalam segala 
bentuk masyarakat ini. 

Bahkan dapat dipastikan sebagai suatu ketentuan umum bahwa semakin 
kurang otoritas menguasai pembagian kerja di dalam masyarakat, 
semakin berkembang pembagian kerja itu dalam pabrik, dan semakin 
ia ditundukkan pada otoritas seorang secara tunggal. Demikianlah 
otoritas di pabrik dan otoritas di dalam masyarakat, dalam hubungannya 
dengan pembagian kerja, adalah dalam rasio terbalik satu sama lainnya. 

Pertanyaannya sekarang adalah jenis pabrik adapakah yang di dalamnya 
pekerjaan-pekerjaan itu sangat terpisah-pisah, di mana setiap tugas 
pekerja direduksi menjadi suatu operasi yang sangat sederhana, das di 
mana otoritas, modal mengelompokkan dan mengatur pekerjaan. 
Bagaimana pabrik ini dilahirkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita 
mesti memeriksa bagaimana industri manufaktur, sesuai ketepatan 
namanya, telah berkembang. Aku berbicara di sini tentang industri yang 
belum merupakan industri modem, dengan mesin-mesinnya, tetapi yang 
tidak lagi industrinya kaum pengrajin Abad-abad Pertengahan, juga 
bukan industri domestik. Kita tidak akan memasuki rinciannya lebih 
jauh: kita hanya akan memberikan beberapa pokok utama untuk 
menunjukkan bahwa sejarah tidaklah terbuat dari/dengan perumusan- 
perumusan. Salah-satu kondisi yang bersifat mutlak bagi pembentukan 
industri manufaktur adalah akumulasi modal , yang difasilitasi oleh 



107 | KARL MARX 

ditemukannya benua Amerika dan import logam-logam berharganya. 

Telah dibuktikan dengan secukupnya bahwa peningkatan alat-alat 
pertukaran mengakibatkan depresiasi upah-upah dan sewa-tanah, di ssatu 
pihak, dan pertumbuhan laba-laba industrial di lain pihak. Dengan kata- 
kata lain: sampai sejauh klas bermilik dan klas pekerja, tuan-tuan feodal 
dan rakyat, tenggelam, hingga sejauh itulah klas kapitalis, burjuasi, naik. 

Namun masih terdapat situasi-situasi lain yang secara serentak 
menyumbang pada perkembangan industri manufaktur: bertambahnya 
barang-barang dagangan yang dimasukkan dalam peredaran dari saat 
perdagangan telah menyusupi Hindia Timur lewat Tanjung Harapan; 
sistem kolonial; perkembangan perdagangan maritim. Satu hal lain yang 
masih tidak secara secukupnya dinilai dalam sejarah industri manufaktur 
adalah dibubarkannya berbagai pengiring tuan-tuan feodal yang barisan 
bawahannya menjadi petualang-petualang sebelum masuk ke pabrik. 
Penciptaan pabrik didahului oleh suatu petualangan yang nyaris bersifat 
universal di abad-abad ke XV dan XVI. Di samping itu, pabrik 
mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari banyak kaum tani yang 
terusir dari pedesaan dikarenakan transformasi ladang-ladang menjadi 
perumputan dan karena kemajuan dalam agrikultur memerlukan lebih 
sedikit tenaga bagi penggarapan tanah, terns melangsungkan kongregasi 
di kota-kota selama berabad-abad.Pertumbuhan pasar, akumulasi modal, 
modifikasi kedudukan sosial dari klas-klas, sejumlah besar orang 
terampas sumber-sumber pendapatannya, kesemuanya ini merupakan 
prakondisi-kondisi bagipembentukan ,manufaktur. Dan bukannya, 
seperti dikatakan M. Proudhon, kesepakatan-kesepakatan bersahabat 
antara orang-orang sederajat yang mengumpulkan orang-orang ke 
dalam pabrik. Ia bahkan tidak di lubuk gilde-gilde lama manufaktur itu 
dilahirkan. Adalah sang pedagang yang telah menjadi kepala pabrik 
modern, dan bukannya kepala gilde lama. Hampir di mana-mana 
terjadilah pergulatan mati-matian antara manufaktur dan kerajinan. 
Akumulasi dan konsentrasi alat-alat dan kaum pekerja mendahului 
perkembangan pembagian kerja di dalam pabrik. Manufaktur lebih 
banyak terdiri atas dikumpulkannya banyak pekerja dan banyak 
kerajinan/keahlian di satu tempat, dalam satu ruangan di bawah komando 
satu modal, daripada dalam analisis kerja dan adaptasi seorang pekerja 



Kemiskinan Filsafat | 108 

khusus untuk satu tugas yang sangat sederhana. Kegunaan sebuah pabrik 
bukan terletak pada pembagian kerja itu sendiri, melainkan lebih karena 
situasi bahwa pekerjaan dilakukan dalam skala jauh lebih besar, sehingga 
banyak biaya-biaya tidak perlu dapat dihemat, dsb. Pada akhir abad ke 
XVI dan pada awal abad keXVII, manufaktur Belanda nyaris mengenai 
pembagian kerja apapun. Perkembangan pembagian kerja mengandaikan 
pengumpulan kaum bekerja di sebuah pabrik. Tiada satupun contoh, 
apakah itu di abad ke XVI atau di abad ke XVII, mengenai berbagai 
cabang satu dan keahlian/kerajinan yang sama yang dieksploitasi secara 
terpisah hingga mencukupi untuk semuanya digabungkan dalam satu 
tempat untuk mencapai suatu pabrik yang lengkap dan siap-pakai. Tetapi 
begitu orang-orang dan alat-alat itu telah dikumpulkan, maka pembagian 
kerja, sebagaimana yang telah ada di dalam bentuk gilde-gilde, di 
reproduksi, mau-tidak-mau dicerminkan di dalam pabrik itu. Bagi M. 
Proudhon, yang melihat segala sesuatu itu secara jungkir-balik, kalaupun 
ia memang melihatnya, maka pembagian kerja, dalam pengertian Adam 
Smith, mendahului pabrik, yang adalah satu syarat dari keberadaannya. 
Permesinan, menurut arti sebenarnya, berasal dari akhir abad ke XVIII. 
Tiada yang lebih absurd daripada melihat dalam permesinan itu antitesis 
dari pembagian kerja. 

Mesin adalah suatu penyatuan dari alat-alat kerja, dan sama sekali bukan 
suatu perpaduan dari berbagai operasi bagi pekerja itu sendiri. 
“Manakala, oleh pembagian kerja,tiap operasi khusus telah 
disederhanakan pada penggunaan sebuah alat/perkakas tunggal, maka 
perkaitan semua alat-alat ini, yang digerakkan oleh sebuah mesin tunggal, 
merupakan-sebuah mesin.” (Babbage, Traite surl’Economie des ma¬ 
chines, dsb., Paris 1833. 37 Alat-alat sederhana; akumulasi alat-alat; alat- 
alat majemuk; digerakkannya sebuah alat majemuk oleh sebuah mesin 
tangan tunggal, oleh manusia; digerakkannya alat-alat itu oleh kekuatan- 
kekuatan alam, mesin-mesin; sistem mesin-mesin yang mempunyai 
sebuah motor; sistem mesin-mesin yang mempunyai satu motor 
otomatik - inilah kemajuan permesinan itu. 

37 Referensi sepEnuhnya adalah: Ch. Babbage, Traite surl'ecanamie des machines etdesmanufactures, 

Paris, I833.hal.230. 



109 | KARL MARX 

Konsentrasi alat-alat produksi dan pembagian kerja adalah sama tidak 
terpisahkannya satu-sama-lain seperti -dilingkup politik- konsentrasi 
otoritas publik dan pembagian kepentingan-kepentingan partikelir. 
Inggris, dengan terkonsentrasinya tanah, alat kerja agrikultur ini, pada 
waktu bersamaan mempunyai pembagian kerja agrikultur dan penerapan 
permesinan dalam eksploitasi tanah. Perancis, yang mempunyai 
pembagian alat-alat, sistem pemilikan kecil, tidak mem -punyai, pada 
umumnya, pembagian kerja agrikultur maupun penerapan permesinan 
dalam eksploitasi tanah. 

Bagi M. Proudhon konsentrasi alat-alat kerja adalah negasi dari 
pembagian kerja. Dalam kenyataannya kembali kita dapatkan 
kebalikannya. Dengan berkembangnya konsentrasi alat-alat, maka 
pembagian berkembang juga, dan begitulah vice versa. Inilah sebabnya 
mengapa setiap penemuan baru yang penting di bidang mekanis disusul 
dengan suatu pembagian kerja yang lebih besar, dan setiap peningkatan 
dalam pembagian kerja pada gilirannya menimbulkan penemuan- 
penemuan baru di bidang mekanis. Kita tidak perlu menyebutkan lagi 
kenyataan bahwa kemajuan besar pembagian kerja telah dimulai di 
Inggris setelah penemuan mesin. Demikianlah para penenun dan 
pemintal untuk sebagian besar adalah kaum tani seperti yang masih 
dapat kita jumpai di negeri-negeri terbelakang. Penemuan permesinan 
telah mengakibatkan perpisahan industri manufaktur dari industri 
agrikultura. Para penenun dan pemintal, yang dipersatukan baru 
belakangan sekali dalam satu keluarga tunggal, telah dipisahkan oleh 
mesin. Berkat mesin itu, pemintal dapat hidup di Inbggris, sedangkan 
penenun tinggal di Hindia Timur. Sebelum penemuan permesinan, 
industri di sesuatu negeri terutama dijalankan dengan bahan-mentah 
yang menjadi produk negeri sendiri; di Inggris -wol, di Jerman- rami 
halus, di Perancis -sutera dan rami halus, di Hindia Timur dan Timur 
Tengah- katun, dsb. Berkat penerapan permesinan dan uap, pembagian 
kerja mampu memperoleh dimensi-dimensi sehingga industri secara 
besar-besaran, terpisah dari bumi nasional sepenuhnya bergantung pada 
pasar dunia, pada pertukaran internasional, pada suatu pembagian kerja 
internasional. Singkat kata - mesin itu mempunyai pengaruh yang 
demikian besar atas pembagian kerja, sehingga tatkala, dalam manufaktur 



Kemiskinan Filsafat | IID 

sesuatu obyek, suatu cara telah ditemukan untuk memproduksi bagian- 
bagian darinya secara mekanis, manufaktur memecah diri seketika 
menjadi dua pekerjaan yang bebas satu dari yang lainnya. Perlukah kita 
berbicara tentang filantropi dan tujuan takdir yang diungkap M. 
Proudhon dalam penemuan dan penerapan pertama permesinan? 

Ketika pasar di Inggris telah berkembang begitu jauhgnya sehingga kerja 
manual tidak lagi mencukupi, keperluan akan permesinan dirasakan. 
Kemudian datang gagasan mengenai penerapan ilmu pengetahuan 
mekanis, yang sudah sangat berkembang di abad ke XVIII. 

Pabrik otomatik memulai karirenya dengan langkah-langkah yang jauh 
daripada filantropik. Anak-anak dipekerjakan dengan ancaman lecut; 
mereka dijadikan obyek lalulintas dan kontrak-kontrak dibuat dengan 
panti-panti yatim-piatu. Semua undang-undang mengenai kerja-magang 
kaum buruh dibatalkanb, karena, memakai frasiologi M. Proudhon, tidak 
ada lagi kebutuhan akan para pekerja sintetik. Akhimya, sejak 1825 dan 
seterusnya, hampir semua penemuan baru adalah hasil kolusi antara 
pekerja dan pemberi kerja yang dengan segala cara berusaha 
mendepresiasi kemampuan khusus para pekerja. Sesudah setiap 
pemogokan baru yang berdampak, muncullah sebuah mesin baru. 
Sedemikian terlewatkan oleh kesadaran pekerja bahwa penerapan mesin 
adalah semacam rehabilitasi, restorasi -sebagaimana akan disebutkan 
oleh M. Proudhon- sehingga di abad ke XVIII selama waktu yang amat 
lama ia menonjol terhadap dominasi otomatisasi yang baru dimulai. 
“Wyatt,” kata Doktor Ure, 

"mEnemukan seNe pEnggulung bErgalur... (jari-jari patnintal yang lazimnya dijulukkan pada 
Arkwright)... KESulitan utamanya bukanlah, mEnurut pEngErtianku, bbih tErlEtak pada pEnamuan 
suatu mEkanisma yang barswa-paran sacara layak... MElainkan dalam mElatih mahklukmanusia 
untukmEnulak kabiasaan-kabiasaan karja mErEka yang tErlincah-lincah/tak-bErhubungan, dan 
untuk mEngidEntifikasi diri mEreka dEngan kEtEraturan yang tstap dari utumatisasi yang kamplEks. 

TEtapi, untuk mErancang dan manata suatu kada disiplin pabrikyang barhasi! yang cacak bagi 
kEparluan-kEparluan karajinan pabrik, adalah suatu usaha raksasa (Harkulian), suatu hasil agung 
dari Arkwright." [121-22-23] 


Singkat kata, dengan diperkenalkannya permesinan maka pembagian 



Ill | KARL MARX 

kerja di dalam masyarakat telah menjadi dewasa, tuas pekerja di dalam 
pabrik telah disederhanakan, modal telah dikonsentrasikan, makhluk 
manusia telah lebih jauh dilucuti. 

Ketika M. Proudhon hendak menjadi seorang ahli ekonomi, dan untuk 
sesaat meninggalkan “evolusi ide-ide dalam hubungan serial di dalam 
pengertian,” maka pergilah dan ditimbanya erudisi dari Adam Smith, 
dari suatu masa ketika pabrik otomatik baru saja menyatakan 
keberadaannya. Sungguh , betapa bedanya antara pembagian kerja 
sebagaimana itu adanya di zaman Adam Smith dan sebagaimana kita 
melihatnya di pabrik otomatik! Agar supaia ini dimengerti selayaknya, 
kita hanya perlu mengutib beberapa pasase dari karya Dr. Ure: The 
Philosophy of Man ufa ctures. 

"Ketika Adam Smith menulis unsur-unsur ekanami-nya yang abadi, dan permesinan ntnmatik 
nyaris belum dikenal, ia dengan sepantasnya dipandu untuk memandang pembagian kerjag sebagai 
azas besar dari perbaikan manufaktur; dan ia menunjukkan, dalam cnntnh pembuatan-pasak, 
betapa setiap pekerja pengrajin.yang dengan begitu dimungkinkan untuk menyempurnakan dirinya 
sendiri dengan berpraktek di satu titik, menjadi senrang pekerja yang lebih cekatan dan lebih 
murah. Dalam setiap cabang manufaktur ia melihat bahwa sementara bagian adalah, berdasarkan 
azas itu, mudah dalam pelaksanaannya, seperti pemntnngan kawat-kawat pasak dalam 
kepanjangan-kepanjangan seragam, dan beberapa lainnya lebih sulit dalam perbandingan, seperti 
pembentukan dan pemancangan kepala-pasak; dengan nleh karenanya ia menyimpulkan bahwa 
untuk masing-masingnya dengan sendirinya ditugaskan senrang pekerja dengan nilai dan nngkns 
yang sepadan. Perpadanan ini merupakan hakekat pembagian kerja itu sendiri... Tetapi yang di 
zaman Dr. Smith adalah sebuah acara ilustrasi yang berguna, kini tidak dapat dipakai tanpa resikn 
penyesatan pikiran umum mengenai azas yang benar dari industri manufaktur. Sebenarnyalah, 
pembagian -atau lebihtepatnya pengadaptasian kerja menurut bakat-bakatyang berbeda-beda 
dari manusia, sangat kurang dipikirkan dalam pengerjaan di pabrik. Sebaliknya, manakala suatu 
prases mengharuskan kecekatan dan kemantapan tangan secara khusus, ia secepat mungkin 
dicabut dari pekerja yang pintar-busuk. yang berkecenderungan pada berbagai pelanggaran, dan 
ia diserahkan pada suatu mekanisme khusus, yang sedemikian mengatur-diri-sendiri, sehingga 
seorang anakpun dari memandurinya. 

"Maka, azas sistem pabrikadalah, menggantikan ilmu mekanis untuk ketrampilan tangan, dan 
penyekatan suatu prases menjadi bagian-bagian esensialnya, bagi pembagian atau gradasi kerja 
di antara para pekerja tukang. Pada rancangan pertukangan, kerja yang kurang-lebih teralatih, 



Kemiskinan Filsafat | 112 

lazimnya mErupakan unsur praduksi yang paling mahal ...Tetapi pada rancangan atamatik, kErja 
terlatih SEcara pragrEsif dikEsampingkan, dan akan, pada akhirnya, digantikan bIeIi SEkEdar 
para-pEngawas masin-niEsin. 

"Karana kElEtnahan sifat manusia tErjadilah, bahwa SEtnakin tErampil si pakErja itu, SEtnakin 
bErkamauan-SEndiri dan samakin tidak manumit pula ia CEndarung manjadi, dan tEntu saja, 

SEmakin kurang cncnk suatu knmpnnan dari sabuah sistEm makanis yang, dEngan pElanggaran- 
pElanggatran yang tErjadi SEwaktu-waktu, ia akan mEngakinbatkan karusakan basar pada 
kEsaluruhannya. Maka itu, sasaran utama dari manufaktur mndErn adalah, mElalui pEnyatuan 
mndal dan ilmu, mEraduksi tugas para pEkErjanya pada palaksanaan kasiagaan dan kECEkatan, - 
fakultas-fakultas, yang apabila diknnsantrasikan pada satu prnsES, akan SECEpatnya mancapai 
kasEmpurnaan pada yang muda. 

"MEngEnai sistEm gradasi, SESEnrang mssti manjalani pamagangan bErtahun-tahun SEbalum 
tangan dan matanya manjadi cukuptrampil untuktindakan-tindakan makanis tErtEntu; tEtapi 
mEngEnai sistEm dEknmpnsisi suatu prnsES ks dalam bagian-bagiannya, dan mEwujudkan SEtiap 
bagian dalam suatu masin atamatik, SEEnrang dEngan pErhatian dan kamampuan umum dapat 
disarahi bagian EbmEntEr yang mana saja asssudah suatu masa parcnbaan singkat, dan dapat di 
transfEr dari yang satu pada yang lainnya, pada SEtiap kEdaruratan, bardasarkan pErtimbangan 
sang mandnr. PEnErjEmahan-pEnarjEmahan sapErti itu SEpanuhnya barbEda dEngan praktak 
lama kdalam pambagian kErja, yang mEnatapkan satu Drang kdalam pEmbEntukan kapala SEbuah 
pasak, dan SEnrang lain untuk manajamkan ujungnya, dEngan kasEragaman yang luarbiasa 
mEnjamuhkan dan mEmbnrnskan-jiwa, sElama SEluruh hidupnya... TEtapi mEngEnai rancangan 
pEnyama-rataan (Equalisation) dari mEsin-mEsin yang bErgarak SEndiri, si npEratnr Cuma pErlu 

mEngErahkan fakultas-fakultasnya agar bakErja sapadan.Karana tugasnya tErdiri atas 

pEngurusan pakarjaan sabuah makanisma yang tEratur dEngan baik, ia dapat mampalajarinya 
dalam waktu singkat; dan katika ia mEntransfar pElayanan-palayanannya dari satu mEsin ka 
mEsin lainnya, ia mEmbadakan tugasnya, dan mEmparluas pandangan-pandangannya, dEngan 
msmikirkan papaduan-parpaduan umum yang dihasilkan nlsh kErja dirinya dan para rskan- 
karjanya, DEmikianlah, pEnjEjalan fakultas-fakultas itu, pEnyumpitan pikiran itu, pEngErdilan bingkai 
itu, yang dianggap disEbabkan olEh, dan bukannyatanpa alasan, nlah panulis-panulis mural, 
pEmbagian kErja, tidak dapat, dalam kEadaan-kaadaan biasa, tErjadi dalam pEndistribusian industri 
SEcara stabil... 

"Manjadilah, SEbEnarnya, tujuan dan kECEndErungan tEtap dari SEtiap pErbaikan dalam pErmEsinan 
untuk SEpanuhnya manggantikan kErja manusia, atau untuk mEngurangi biayanya, dEngan 
manggantikan kErja kaum laki-laki dEngan kErja kaum wanita dan anak-anak untuk; atau kErja 




113 | KARL MARX 

tukang yang terlatih dEngan kerja kaum pEkerja biasa... KECEnderungan untuk mEmpEkErjakan 
yang masih anak-anak dEngan mata yang awas dan jari-jari tangan yang tErampil SEbagai 
gantinya pakErja-pEkErja bErkalana yang sangat bErpangalaman, mambuktikan bEtapa dDgma 
skalastik mEngEnai pambagian karja manjadi tingkat-tingkat kEtrampilan tElah dilEdakkan aleh 
para manufaktur kita yang maju." (Andra UrE, Philosaphisdss manufactures auEcanamiB 
industrielk Vol. I, Bab. I [hal.34-35].) 

Yang mengkarakterisasi pembagian kerja di dalam masyarakat modem 
adalah bahwa ia menimbulkan fungsi-fungsi yang terspesialisasi, kaum 
spesialis, dan dengan mereka kegendengan-tukang. 

“Kita menjadi terpukau,” demikian Lemontey berkata, 

"jika kita mElihat di antara para Drang Purba, Drang yang sama mangangkat dirinya SEndiri 
hingga suatu dErajat tinggi SEbagai saorang filsuf, saorang panyair, SEDrang arator, SEDrang 
SEjarawan, SEDrang padEri, administrator, jEndral SEbuah angkatan pErang. Jiwa kitatErtEgnn 
pada pamandangan wilayah yang bsgitn luas. SEtiap Drang di antara kEtia mEmasang pagarnya 
dan manotnyp dirinya di dalam bidangnya SEndiri. Aku tidaktahu apakah dEngan panyakatan ini 
bidang itu diparlnas.tEtapi aku mangEtahni bahwa manusiatElah dikErdilkan." 

Yang mengkarakterisasi pembagian kerja di pabrik otomatik adalah 
bahwa kerja di sana telah sepenuhnya kehilangan wataknya yang 
terspesialisasi. Tetapi pada saat berhentinya semua perkembangan 
istimewa, kebutuhan akan universalitas, kecenderungan ke arah suatu 
perkembangan integral dari individu mulailah dirasakan. Pabrik 
otomatik menghapus para spesialis dan kegendengan-tukang. 

M. Proudhon yang bahkan tidak memahami sisi revolusioner yang satu 
ini dari pabrik otomatik, melangkah mundur setindak dan menyarankan 
pada si pekerja agar ia tidak membuat seperduabelas bagian dari pasak 
itu, tetapi secara berturut-turut membuat kesemua duabelas bagian dari 
pasak itu. Si pekerja itu dengan demikian akan sampai pada pengetahuan 
dan kesadaran pasak itu. Tidak seorangpun akan menyangkal bahwa 
melakukan suatu gerak maju dan suatu gerak mundur yang lain adalah 
juga membuat suatu gerak sintetik. 

Sebagai kesimpulan, M. Proudhon tidak melangkah lebih jauh daripada 
ideal burjuis-kecil. Dan untuk meralisasikan ideal ini, ia tidak bisa 



Kemiskinan Filsafat | 114 

memikirkan lebih jauh daripada membawa kita kembali pada si 
pengelana atau, paling-banter, pada si tukang ahli dari Abad-abad 
Pertengahan. Sudah cukup, demikian ia menulis di sesuatu tempat dalam 
bukunya, untuk menciptakan sebuah karya unggulan sekali dalam hidup, 
untuk merasakan dirinya sekali saja sebagai seorang manusia. Bukankah 
ini, dalam bentuk maupun dalam isi, karya besar yang dituntut oleh 
gilde dagang Abad-abad Pertengahan? 


§ 3. Pcr/aingan don dlonopoli 


Sisi baikPersaingan 


SisiburukPErsaingan 


REflEksiumum 


Masalah yang mEsti 
dipEcahkan 


PErsaingan adalah sama ESEnsialnya bagi 
kErja sapErti bagi pEmbagian... la 
diharus kan maniElang pErsamaan. [I 

ISG.ISS] 

(Azasnya adalah nEgasi dirinya SEndiri. 
Akibatnya yang paling pasti adalah 
mEnghancurkan SEmua yang disErEt 
mEngiringi(nya. [I IS5] 
(KEkurangan-kEkurangan yang mEngikuti 
alurnya, prssis sapErti kabaikan yang 
manyErtainya... KEduanya mangalir SEcara 
lagisdari azas itu. [I I85-I8G] 

(Mancari azas aknmndasi, yang masti ditarik 
dari suatu hukum yang mEngungguli 
kaniErdEkaan itu SEndiri. [I IS5] 

Varian 

(Karsnanya, di sini tidak ada pErsnalan 
mEngEnai pEnghancuran pErsaingan, 

SESuatu yang sama mustahilnya SEparti 
mEnghan curkan kamErdEkaan; kita Cuma 
pErlu mE namukan kasEimbangannya, bisa 
juga ku katakan pnlisinya. [1223] 


M. Proudhon memulai dengan membela keharusan abadi akan 
persaingan terhadap pihak-pihak yang ingin menggantikannya dengan 



115 | KARL MARX 

“emulasi” (usaha menandingi) * 

Tiada yang disebut “emulasi tanpa tujuan,” dan karena 

"nbyak setiap nafsu mautidak mau adalah analog dEngan nafsu itu sendiri - seorang wanita bagi 
sang kakasih. Kakuawsaan bagi yang barambisi, amas bagi si kikir, untaian bunga bagi sang 
panyair- abyakdari Emulasi industrialtidakbisa tidak adalah laba. Emulasitidaklain dantidak 
bukan adalah parsaingan itu sandiri." [I 187] 

Persaingan adalah emulasi dengan bersasaran laba. Adakah emulasi 
industrial mau-tak-mau emulasi dengan berarahkan laba, yaitu 
persaingan? M. Proudhon membuktikannya dengan meneguhkannya. 
Kita telah melihat bahwa, baginya, meneguhkan adalah membuktikan, 
presis sebagaimana mengandaikan adalah menyangkal. 

Apabila “obyek” langsung si kekasih adalah wanita, maka obyek langsung 
emulasi industrial adalah produknya dan bukan labanya. 

Persaingan bukanlah emulasi industrial, ia adalah emulasi komersial. 

Di zaman kita emulasi industrial hanya ada berkenaan dengan 
perdagangan. Bahkan terdapat tahapan-tahapan dalam kehidupan 
ekonomi nasion-nasion modern, ketika setiap orang dirasuki semacam 
kegilaan untuk membuat laba tanpa berproduksi. Kegilaan spekulasi 
ini, yang secara periodik berulang-terjadi, menelanjangi sifat sebenamya 
dari persaingan, yang berusaha lolos dari kebutuhan akan emulasi in¬ 
dustrial. 

Jika anda memberitahukan pada seorang tukang abad ke XIV bahwa 
hak-hak istimewa ( privilese ) dan seluruh organisasi feodal dari industri 
akan ditiadakan demi untuk emulasi industrial, yang disebut persaingan, 
maka ia akan menjawab bahwa hak-hak istimewa 

berbagai korporasi, gilde dan persaudaraan adalah persaingan 
terorganisasi. M. Proudhon tidak melakukan perbaikan atas hal ini 
ketika ia meneguhkan bahwa 

"amulasi tidak lain dan tidak bukan adalah pErsaingan itu SEndiri. 


Kaum FnuriEris. [Catatan Dlah EngEls pada Edisi Jarman tahun 1885.) 



Kemiskinan Filsafat | IIB 

Dakritkan bahwa mulai tanggal I Januari, 18437, karja dan upah akan dijamin bagi setiap Drang; 

SEketika suatu kElEgaan luar-biasa akan mangantikan kEtEgangan tinggi industri itu." [1189] 

Gantinya sebuah pengandaian, sebuah peneguhan dan sebuah negasi, kita 
kini mendapatkan sebuah dekrityang sengaja dikeluarkan M. Proudhon 
untuk membuktikan keharusdan persaingan, kekekalannya sebagai suatu 
kategori dsb. 

Jika kita membayangkan bahwa cuma dekrit-dekrit saya yang diperlukan 
untuk bisa bebas dari persaingan, maka kita tidak akan pernah bebas 
darinya. Dan apabila kita melangkah hingga sejauh menyarankan untuk 
menghapuskan persaingan sedangkan terus mempertahankan upah-upah, 
kita akan menyarankan omong-kosong belaka lewat dekrit kerajaan. 
Tetapi, nasion-nasion tidaklah berproses lewat dekrit kerajaan. Sebelum 
merancang maklumat-maklumat seperti itu, mereka paling tidak mesti 
mengubah kondisi-kondisi keberadaan industrial dan politik mereka 
dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan secara konsekuen (juga) seluruh 
gaya keberadaannya. 

M. Proudhon akan menjawab, dengan keyakinan yang tak sedikitpun 
goyah, bahwa itu adalah hipotesis mengenai “suatu transformasi sifat 
kita tanpa anteseden-anteseden historis,” dan bahwa ia akan benar dalam 
“mengucilkan kita dari diskusi itu,” tanpa kita mengetahui berdasarkan 
maklumat yang mana. 

M. Proudhon tidak mengetahui bahwa semua sejarah tidak lain dan tidak 
bukan adalah suatu transformasi terus-menerus dari sifat manusia. 

Mari kita barkukuh pada fakta. Rsvalusi PErancis adalah sama-sama dami kEmErdEkaan indus¬ 
trial SEpErti dEtni kEmErdEkaan paliatik dan sakalipun PErancis. di tahun 1789, tidakmEmahami - 
biarlah kita mEngatakan ini SEcara tErang-tErangan- SEmua kansakuansi azas yang realisasinya 
dituntutnya. ia sama sakali tidak salah dalam kEinginan-kainginan maupun dalam harapan- 
harapannya. Siapun yang kmancaba mangingkari ini, kahilangan -manurut pandanganku- hak 
untuk mEngritik. Aku tidak akan pErnah bsrsElisih dangan SEDrang lawan yang mEnjadikan 
sabagai azasnya, kasalahan spantan dari duapuluh-limajuta Drang... Jadi, mEngapakah.jika 
parsaingan bukan satu azas dari EkonDmi susial, ssbuah dakrit takdir, suatu kaharusan rnh 
manusia, mEngapakah, gantinya mEnghapuskan kDrpDrasi-kDrpDrasi, gilda-gildE dan 
pErsaudaraan-pErsaudaraan, tidak saarang pun bErpikiran untuk mErEparasi/mEmpErbaiki 



1171 KARL MARX 

kesEluruhan itu? [1191,132] 

Maka, sejak orang Perancis abad ke XVIII menghapuskan korporasi- 
korporasi, gilde-gilde dan persaudaraan-persaudaraan dan bukannya 
memperbaikinya, orang Perancis abad ke XIX mesti memodifikasi/ 
memperbaiki persaingan dan bukannya menghapus-kannya. Karena 
persaingan dinubuhkan (established) di Perancis pada abad ke XVIII 
sebagai buah kebutuhan-kebutuhan historis, maka persaingan ini jangan 
dihancurkan di abad ke XIX karrena kebutuhan-kebutuhan historis yang 
lain. M. Proudhon, yang tidak mengerti bahwa penubuhan persaingan 
itu pembawaan perkembangan aktual manusia abad ke XIX, menjadikan 
persaingan itu suatu keharusan “roh manusia, in partibus infidelium . 38 
Apakah yang akan dijadikannya dari Colbert besar bagi abad ke XVII? 

Setelah revolusi tibalah keadaan sekarang ini. M. Proudhon secara sama 
menarik fakta darinya untuk membuktikan kekekalan persaingan, dengan 
membuktikan bahwa semua industri di mana kategori ini belum 
berkembang secukupnya, seperti halnya dalam agrikultura, adalah dalam 
suatu keadaan inferior dan kerungkuhan (ke-tua-lontokan). 

Mengatakan bahwa terdapat industri-industri yang belum mencapai tahap 
persaingan, bahwa yang lain-lainnya lagi berada di bawah tingkat 
produksi burjuis, adalah omong-kosong yang sama sekali tidak 
memberikan sedikitpun bukti mengenai kekekalan persaingan. 

Seluruh logika M. Proudhon adalah yang berikut ini: persaingan adalah 
suatu hubungan sosial di mana kita sekarang mengembangkan kekuatan- 
kekuatan produktif kita. Pada kebenaran ini, ia tidak memberikan 
perkembangan logis, melainkan hanya bentuk-bentuk, yang seringkali 
dikembangkan sangat baik, ketika ia mengatakan bahwa persaingan 
adalah emulasi (usaha menandingi) industrial, gaya kebebasan masa- 
kini, tanggungjawab dalam kerja, pembentukan nilai, suatu kondisi bagi 
lahirnya persamaan/keadilan, suatu azas ekonomi sosial, suatu dekrit 
takdir, suatu keharusan roh manusia, suatu ilham keadilan kekal, 

38 SEcara harfiah, di wilayah-wilayah kaum kafir. Di sini kalimat ini bararti: di luar alam rEalitas. Inpartitus 
/infeM/mmErupakantambahan pada judul para uskup Katalik yang diangkat untuk jabatan yang SEmurninya 
nnminal dinEgEri-negErijahiliah. 



KEmiskinan Filsafat | 118 

kemerdekaan dan pembagian, pembagian dalam kemerdekaan, suatu 
kategori ekonomi. 

"Persaingan dan pErkangsian saling mEndukung satu-sama-lain. Jauh daripada saling mEngucilkan 
satu-sama-lain. kEduanya itu bahkantidak bErpEncar. Siapaun yang mEngatakan pErsaingan 
sudahlah mEngandaikan suatutujuan bErsama.PErsaingan karEnanya bukan Egaisma dan suatu 
kusalahan bEsartElah dilakukan ulEh SDsialismE dEngan mEmandangnya SEbagai pE-numbangan 
masyarakat." [1233] 

Siapapun yang berkata persaingan berkata pula tujuan bersama, dan itu 
membuktikan -di satu pihak- bahwa persaingan adalah perkongsian; di 
lain pihak, bahwa persaingan bukanlah egoisme. Dan siapapun yang 
berkata “egoisme,” tidakkah ia berkata tujuan bersama? Setiap egoisme 
beroperasi di dalam masyarakat dan dengan kenyataan masyarakat. 
Karena ia mengandaikan masyarakat, yaitu berarti, tujun-tujuan 
bersama, kebutuhan-kebutuhan bersama, cara-cara produksi bersama, 
dsb. dsb. Maka, adakah -semata-mata secara kebetulan- bahwa 
persaingan dan perkongsian yang menjadi pembicaraan kaum Sosialis, 
bahkan tidak berpencaran? 

Kaum Sosialis mengetahui benar bahwa masyarakat masa-kini dibangun 
atas persaingan. Bagaimana mereka dapat menuduh bahwa persaingan 
menumbangkjan masyarakat yang mereka sendiri hendak tumbangkan? 
Dan bahgaimana mereka bisa menuduh persaingan menumbangkan 
masyarakat masa-mendatang, yang di dalamnya mereka melihat - 
sebaliknya- penumbangan persaingan itu? 

M. Proudhon belakangan mengatakan, bahwa persaingan adalah 
“kebalikan dari monopoli,” dan karenanya tidak dapat menjadi 
“kebalikan dari perkongsian.” 

Feodalisme -sedari asal-usulnya-berlawanan dengan monarki patrarkal; 
dengan demikian ia tidak berlawanan dengan persaingan, yang ketika 
itu belum ada/eksis. Apakah itu berarti bahwa persaingan tidak 
berlawanan dengan feodalisme? 

Dalam kenyataan aktual “masyarakat, perserikatan/asosiasi-/ 
perkongsian” adalah denominasi-denoiminasi yang dapat diberikan pada 



lie | KARL MARX 

setiap masyarakat, pada masyarakat feodal maupun pada masyarakat 
burjuis, yang adalah perserikatan yang dibangun atas persaingan. Maka 
mengapa bisa ada kaum Sosialis, yang, dengan kata tunggal “asosiasi,” 
bisa berpikir bahwa mereka dapat menolak persaingan? Dan bagaimana 
M. Proudhon sendiri bisa berkeinginan membela persaingan terhadap 
sosialisme dengan menguraikan persaingan dengan kata tunggal 
asosiasi ! 

Semua yang barn saja kita katakan adalah sisi indah dari persaingan 
sebagaimana M. Proudhon melihatnya. Sekarang baiklah kita beralih 
pada sisi buruknya, yaitu sisi negatif, dari persaingan, kelemahan- 
kelemahannya, unsur-unsur subversif dan destruktifnya, kualitas-kualitas 
ketidak-adilannya. 

Ada sesuatu yang suram mengenai gambaran yang dibuat M. Proudhon 
darinya. 

Persaingan menimbulkan kesengsaraan, ia menuami perang saudara, ia 
“mengubah zona-alamiah,” mencampur-aduk nasionalitas-nasionalitas, 
menyebabkan kegaduhan dalam keluarga-keluarga, mengoryupsi 
hatinurani publik, “mensubversi makna persamaan, keadilan,” moralitas, 
dan yang lebih buruk lagi, ia menghancurkan pekerjaan bebas, yang 
jujud, dan bahkan tidak memberikan “nilai sintetik,” harga tetap dan 
jujur sebagai gantinya. Ia menghancurkan ilusi-ilusi semua pihak, bahkan 
kaum ahli ekonomi. Ia mendorong segala sesuatu sebegitu jauhnya hingga 
menghancurkan dirinya sendiri. 

Setelah segala keburukan kyang dikatakan M. Proudhon mengenainya, 
masih adakah bagi hubungan-hubungan masyarakat burjuis, bagi azas- 
azas dan ilusi-ilusinya, unsur-unsur yang lebih mendisintegrasikan, lebih 
menghancurkankan daripada persaingan? 

Haruslah diperhatikan dengan cermat bahwa persaingan selalu menjadi 
lebih destruktif bagi “hubungan-hubungan” burjuis dalam proporsi 
dengan desakannya pada demam penciptaan tenaga-tenaga produktif 
barn, yaitu, kondisi-kondisi material dari suatu masyarakat barn. Dalam 
hal ini, setidak-tidaknya, sisi buruk persaingan mempunyai segi-segi 
baiknya. 



Kemiskinan Filsafat | 120 

"PErsaingan SEbagai suatu pasisi atautahapan EkDnDtni, dipandang dari asal-muasalnya, adalah 
hasil tak-tETElakkan... Dari tEori mEngEnai rEduksi biaya-biaya umum." [1235] 

Bagi M. Proudhon, peredaran darah mestilah menjadi suatu konsekuensi 
dari teori Harvey. 

"MDriDpDli adalah kEsudahan tak-tErElakkan dari pDErsaingan, yang mElahirkannya dEngan suatu 
nEgasi dirinya SEndiri SEcaratErus-mEnErus. KElahiran munupuli itu SEndiri adalah pEmbEnarannya 
... MDnDpDli adalah kabalikan alamiah/wajar dari pEraingan ...Tstapi SEgEra SEtElah parsaingan 
itu diharuskan, ia rriEnandakan idE mDnDpali itu, karana monDpoli adalah, SEpartinya, dudukan 
SEtiap individualitas yang barsaing." [1 23G, 237] 

Kita bersuka-hati bersama M. Proudhon bahwa ia -setidak-tidaknya 
untuk satu kali- secara sepantasnya dapat menerapkan perumusannya 
pada tesis dan antitesis. Semua orang mengetahui bahwa monopoli 
modern dilahirkan oleh persaingan itu sendiri. 

Yang berkenaan dengan isinya, M. Prpoudhon bergayut pada imagi- 
imagi puitik. Persaingan menjadikan “setiap subdivisi kerja semacam 
kedaultan yang di dalamnya setiap individu tegak dengan kekuasaan 
dan kebebasannya.” Monopoli adalah “dudukan setiap individualitas yang 
bersaing.” Kedaultan berharga -sedikitnya- sama tingginya seperti 
dudukan itu. 

M. Proudhon cumas semata-mata berbicara tentang monopoli modern 
yang ditimbulkan oleh persaingan. Tetapi kita semua mengetahui bahwa 
persaingan dilahirkan oleh monopoli feodal. Dengan demikian maka 
persaingan pada asalnya merupakan lawan monopoli dan bukannya 
monopoli lawan dari persaingan. Sehingga monopoli modem bukanlah 
suatu antitesis sederhana, ia sebaliknya adalah sintesis yang ksebenarnya. 

“Tesis”: Monopoli feodal, sebelum persaingan. 

“Antitesis”: Persaingan. 

“Sintesis”: Monopoli modern, yang adalah negasi dari monopoli feodal, 
sejauh ia berarti sistem persaingan dan negasi dari persaingan sejauh ia 
adalah monopoli. 



121 | KARL MARX 

Dengan demikian monopoli modem, monopoli burjuis, adalah monopoli 
sintetik, negasi dari negasi, kesatuan dari yang berlawanan. Ia adalah 
monopoli dalam keadaan rasional, normal, semurninya. 

M. Proudhon berlawanan dengan filsafatnya sendiri ketika ia mengubah 
monopoli burjuis menjadi monopoli dalam keadaan kejang, bertentangan, 
“primitif,” kasar. M. Rossi yang berkali-kali dikutib M. Proudhon 
mengenai hal-ikhwal monopoli, agaknya mempunyai pemahaman lebih 
baik mengenai sifat sintetik dari monopoli burjuis. Dalam Course 
d’economie politique, 39 ia membedakan antara monopoli-monopoli 
artifisial dan monopoli-monopoli alamiah. Monopoli-monopoli feodal, 
demikian katanya, adalah artifisial (dibuat-buat/buatan) yaitu, 
sewenang-wenang/sembarangan/semau-nya; monopoli burjuis adalah 
wajar, yaitu rasional. 

Monopoli itu sesuatu yang baik, demikian M. Proudhon bemalar, karena 
ia adalah suatuy kategori ekonomi, suatu pancaran/terbitan “dari nalar 
impersonal dari kemanusiaan.” Persaingan, sekali lagi, adalah sesuatu 
yang baik karena ia juga suatu kategori ekonomi. Namun yang tidak 
bagus adalah realitas monopoli dan realitas persaingan. Yang lebih buruk 
lagi adalah, bahwa persaingan dan monopoli saling melahap satu-sama- 
lain. Apakah yang hams diperbuat? Carilah sintesis dari kedua pikiran 
kekal ini, renbggutlah dari lubuk Tuhan, di mana ia telah diletakkan 
sejak masa keabadian. 

Dalam kehidupan praktis kita tidak hanya menjumpai persaingan, 
monopoli dan antagonisme di antara mereka, melainkan juga sintesis 
dari keduanya itu, yang bukanlah sebuah pemmusan, melainkan adalah 
suatu gerakan. Monopoli memproduksi persaingan, persaingan 
memproduksi monopoli. Kaum monopol dibuat dari persaingan; 
pesaing-pesaing menjadi monopol. Jika kaum monopol membatasi 
persaingan di antara mereka lewat cara perserikatan-perserikatan persial, 
persaingan meningkat di antara kaum buruh; dan semakin massa prole¬ 
tariat bertumbuh sebanding kaum monopol suatu bangsa/nasion, 
semakin mati-matian persaingan menjadi di antara kaum monopol 


33 P. Rossi, Course d'ecaoomie politique, T. I-II, Paris, 1840-41. 



Kemiskinan Filsafat | 122 

berbagai nasion. Sintesisnya adalah dari suatu sifat yang ksedemikian 
rupa, sehingga monopoli hanya dapat mempertahankan diri sendiri 
dengan secara terus-menerus masuk ke dalam pergulatan persaingan 
itu. 

Untuk melakukan peralihan dialektikal pada “pajak-pajak” yang 
menyusul setelah monopoli, M. Proudhon berbicara pada kita ten tang 
jenius “sosial” yang, setelah “berzigzag, berani maju terus, setelah 
melangkah dengan satu tindakan berani, tanpa sesalan, dan tanpa berhenti, 
mencapai sudut monopoli itu, melempar sekilas pandang melankolik 
ke belakang, dan, setelah merenung secara mendalam, menyerang semua 
obyek produksi dengan pajak-pajak, dan menciptakan sebuah organisasi 
asdministratif yang menyeluruh, agar supaya semua pekerjaan diberikan 
ke pada proletariat dan dibayar oleh orang-orang bermonopoli.” [1284, 

285] 

Apa yang bisa kita katakan mengenai jenius ini, yang, sambil berpuasa, 
berjalan kian-kemari dalam suatu zigzag? Dan apakah yang dapat kita 
katakan mengenai jalan-mondar-mandir ini, yang tiada mempunyai 
sasaran lain kecuali untuk menghancurkan burjuasi dengan pajak-pajak, 
sedangkan pajak-pajak adalah justru alat yang memberikan pada burjuasi 
cara untuk melestarikan diri mereka sendiri sebagai klas yang berkuasa? 

Sekedar untuk memberikan sekilas pandang mengenai cara M. Proudhon 
memperlakukan rincian-rincian ekonomi, cukuplah dikatakan, bahwa, 
menurut M. Proudhon, “pajak atas konsumsi” itu ditetapkan dengan 
tujuan akan keadilan, dan untuk meringankan proletariat. 

Pajak atas konsumsi telah mencapai perkembangannya yang 
sesungguhnya hanya sejak kebangkitan burjuasi. Dalam tangan kapital 
industrial, yaitu, kekayaan ekonomikal dan ugahari, yang memelihara, 
mereproduksi dan meningkatkan diri sendiri lewat eksploitasi langsung 
atas kerja, pajak atas konsumsi adalah suatu alat/cara mengeksploitasi 
kekayaan pemborosan, berhura-hura, riah para ningrat yang tidak berbuat 
apapun kecuali mengonsumsi. James Steuart dengan jelas 
mengembangkan tujuan asali dari pajak atas konsumsi ini di dalam 
karyanya Recherches des principes de l’economie politique, 40 yang 



123 | KARL MARX 

diterbitkannya sepuluh tahun sebelum Adam Smith. 

"Di bawah manarki SEmurninya. sang pangEran tampaknya CEmburu -SEpErtinya- akan 
tumbuhnya kEkayaan, dan karEnanya mEngEnakan pajak-pajak atas nrang-nrang yang SEmakin 
bErtambah kaya. Di bawah paniErintahantErbatras, mEraka diparhitungkan utamanya untuk 
mEmpEngaruhi mEraka yang dari kaya manjadi samakin miskin. DEngan dEmikian sang raja 
mEtnaksakan suatu pajak atas andistri, di mana SEtiap Drang dipEringikatkan dalam praparsi 
kEuntungan yang dianggap dipEralEh SESEarang dEngan prafEsinya. Pajakpararangan (pall-tax) 
dantaillE (sEjEnis pajakzaman dulu/pajakSESuai ukuran')juga dipraparsikan pada kagEmukan/ 
kEmakmuran SEtiap Drang yang bisa dikEnai pajakjEnis ini... DEngan pEmErintahan-pEmErintahan 
tErtbatas, pEngEnaan-pEngEnaan (pajak) lEbih umum dibErlakukan atas kansumsi.” [II190-191] 

Yang mengenai “urutan logis” dari pajak-pajak, dari neraca perdagangan, 
dari kredit -dalam pengertian M. Proudhon- kita akan hanya 
menyinggung bahwa burjuasi Inggris, dalam mencapai konstutusi 
politiknya di bawah William of Orange, menciptakan sekaligus sebuah 
sistem perpajakan baru, kredit publik dan sistem cukai-cukai 
perlindungan, sesegera ia dalam suatu posisi kebebasan untuk 
mengembangkan kondisi-kondisi keberadaannya. 

Ikhtisar ringkas ini akan mencucukpi dalam memberikan kepada para 
pembaca suatu gambaran sebenamya mengenai perenungan-perenungan 
M. Proudhon tentang kebijakan atau tentang perpajakan, neraca 
perdagangan, kredit, komunisme dan kependudukan. Kita menantang 
kritik yang paling lunak untuk memperlakukan bab-bak ini dengan 
serius. 


§ 4. Properti atau feuia Tanah 

Dalanm setiap kurun-waktu historis, properti (kekayaan/pemilikan) telah 
berkembang secara berbeda-beda dan di bawah satu perangkat hubungan- 
hubungan sosial yang sepenuhnya berbeda-beda. Karenanya untuk 
mendefinisikan properti burjuis tidak lain dan tidak bukan yalah 

4D JamES StEuart, Recherches des principes de I'ecanamie politique, T. II. Paris, 1799, hal. 190-91. Edisi 
Inggris pErtama buku ini munaul di Landnn di tahun 1797. 



Kemiskinan Filsafat | 124 

memberikan sebuah eksposisi mengenai semua hubungan sosial dari 
produksi burjuis. 

Mencoba memberikan sebuah definisi mengenai properti bagaikan suatu 
hubungan yang bebas, sebuah kategori tersendiri, sebuah ide abstrak 
dan kekal, tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah ilusi metafisika 
atau jurisprudensi. 

M. Proudhon, sambil seakan-akan berbicara mengenai properti pada 
umumnya, hanya bersangkutan dengan “hak milik pertanahan, dengan 
sewa tanah. Asal-usul sewa-tanah, sebagai properti adalah, boleh 
dikatakan, ekstra-ekonomik: ia terletak pada pertimbangan- 
pertimbangan psikologis dan moral yang hanya secara sangat jauh 
berkaitan dengan produksi kekayaan.” (Vol.II, hal. 265.) 

Demikianlah, M. Proudhon menyatakan dirinya tidak mampu 
memahami asal-usul ekonomik dari sewa dan dari properti. Ia mengakui 
bahwa ketidak-mampuan ini mewajibkannya untuk lari pada 
peretimbangan-pertimbangan psikologis dan moral, yang, memang, 
se;mentara tidak sangat berkaitan dengan produksi kekayaan, masih 
nmempunyai kaitan yang sangat dekat dengan kesempitan/kecupetan 
pandangan-pandangan historisnya. M. Prpoudhon mengakui bahwa ada 
sesuatu yang “mistis” dan “misterius” mengenai asal-usul properti. Nah, 
melihat misteri dalam asal-usul p[roperti - yaitu, membuat sebuah 
misteri dari hubungan antara produksi itu sendiri dan distribusi alat- 
alat produksi - tidakkah ini, dengan memakai bahasa M. Proudhon, 
suatu pengingkaran/penolakan terhadap semua klaim akan ilmu- 
pengetahuan ekonomi? 

M. Proudhon “ membatasi dirinya pada mengingat bahwa pada kurun 
ketujuh dari evolusi ekonomi -kredit- ketika fiksi telah mengakibatkan 
realitas menghilang, dan aktivcitas manusia terancam lenyap-diri dalam 
ruang hampa, telah menjadi keharusan untuk lebih kencangmengikat 
manusia pada alam. Nah, sewa adalah harga dari kontrak barn ini.” (Vol. 

II, hal. 269.) 

L’Homme aux quarante ecus 41 sudah lebih dini melihat seorang M. 
Proudhon masa-depan: “Mr. Pencipta, dengan seizin anda: setiap orang 



125 | KARL MARX 

adalah tuan di dunianya sendiri; namun anda tidak akan pernah 
meyakinkan aku untuk percaya bahwa dunia di mana kita hidup ini adalah 
terbuat dari kaca.” Dalam dunia anda, di mana kredit adalah suatu cara 
untuk “kehilangan diri sendiri dalam ruang hampa,” adalah sangat 
mungkin bahwa properti menjadi keharusan untuk “mengikat manusia 
pada alam.” Dalam dunia produksi real, di mana hak milik atas tanah 
selalu mendahului kredit, “horror vacui ’ M. Proudhon tidak dapat 
berada/eksis. 

Sekali keberadaan sewa diakui, apapun asal-usulnya, ia menjadi suatu 
subjek dari negosiasi-negosiasi yang antagonistik secara timbal-balik 
di antara petani dan pemilik tanah. Apakah hasil akhir negosiasi- 
negosiasi ini, dengan lain kata, apakah jumlah rata-rata dari sewa itu? 

Ini yang dikatakan oleh M. Proudhon: 

Teari Ricardo mEnjawab pErtanyaan ini. Pada awalnya masyarakat, kEtika manusia, baru bagi 
bumi.tidakmEmpunyai apa-apa di hadapannya kacuali hutan-hutan raksasa. kEtika bumi luar- 
biasa luasnya dan industri baru mulai bangkit, sawa mEstinya tiada, nihil, nul. Tanah, yang masib 
balum digarap oleh karja, adalah suatu obyak kEgunaan; ia bukjan suatu nilai tukar, ia adalah 
barsifat umum.tidaksosial. SEdikit-dEmi-SEdikit, bErgandaan kEluarga-ksluarga dan kEmajuan 
agrikultura mEnyEbabkan harga tanah makin manjadikan dirinya tErasa. Karja tiba untuk 
mEmbarikan pada tanah itu harganya: dari sini, lahirlah SEwa (tanah) itu. Samakin banyak buah 
dihasilkan sabuah ladang dEnganjumlah karja yang ksama, samakintinggi ia dihargai: dari situlah 
kECEndErungan para pamilik adalah SElalu marEbut/mEngumpulkan pada dirinya SEluruh jumlah 
buah dari tanah itu, dikurangi upah para pEtani - yaitu, dikurangi biaya produksi. DEmikian 
p[ropErti mEngikutilangkah-langkah kErja untuk mEngambil darinya SEtnua produk yang mElabihi 
biaya-biaya SESungguhnya. SElagi pEmilik mEnunaikan suatu tugas mistik dan mawakili komunitas 
tErhadap sang kolonus.si pEtani adalah, dEngan dispEnsasiTakdir, tidaklEbih daripada SEorang 
pakErja yang bErtanggung jawab, yang mEsti bErtanggung-jawab pada masyarakat untuk SEtnua 
yang dituainya di atas upahnya yang absah... Dalam hakEkat dan bErdasartujuannya, maka, 
sawa adalah sabuah alat kEadilan distributif, salah satu dari saribu cara yang digunakan kobh 
jEnius Ekonomi untukj mancapai pErsamaan. Adalah suatu psnilaian tanahg yang kluar-biasa yang 
dijalankan SEcara kontradiktori obh tuan-tuan tanah dan pEtani, tanpa kEtnungkinan kolusi apapun. 


41 PriaEmpatpuluhEcus- pahlawan carita VoltairE dEngan judul sama, SEorang pEtani SEdErhana yang 
bEkErja-karas dEngan pEndapatan SEtahun SEbanyak40 ecus. PasasE bErikut itu dikutib dari CErita itu. 



Kemiskinan Filsafat | I2G 

dalam kEpentingan yang lEbih tinggi, dan yang hasil akhirnya mEstilah mEratakan pEtnilikan tanah 
di antara kaum aksplaitan tanah dan kaum industrials... la mEtnErlukan tidak kurang kdaripada 
magik prnpErti ini untuk mEnyErnbnt dari kalanus itu surplus praduknya yang ia tidak bisa tidak 
mEnganggap SEbagai punyanya SEndiri dan yang ia pandang dirinya SEndiri SEbagai satu-satunya 
pEnciptanya. SEwa, atau lebih tEpatnya prnpErti,tElah mEruntuhkan EgoismE agrikultural dan 
mEnciptakan suatu snlidaritas yang tiada satupun kEkuasaan, tiada pEmacahan tanah apapun yang 
dapat mElahirkannya... EfEk maral dari prnpErti tElah diamankan, dan SEkarang yang tErsisa 
untuk dilakukan yalah mEndistribusikan SEwa itu. [II27D-272] 

Seluruh banjir kata-kata ini pertama-tama dapat direduksi menjadi yang 
seperti ini: 

Recardo mengatakan bahwa ekses/kelebihan harga produk-produk 
agrikultur di atas ongkos produksinya, termasuk laba dan bunga lazimnya 
dari modal, menentukan ukuran sewa itu. M. Proudhon melakukan yang 
lebih dari itu. Ia membuat sang pemilik tanah campur-tangan, seperti 
sebuah Deux exmachina, 4 2 dan menyerobot dari kolonus itu semua sur¬ 
plus produksinya di atas ongkos produksi. Ia menjadikan penggunaan 
intervensi tuan tanah untuk menjelkaskan properti, dari intervensi 
penerima-sewa untuk menjelaskan sewa. Ia menjawab masalah itu 
denganb merumuskan masalah yang sama dan menambahkan sebuah 
sukukata ekstra. 4 3 

Mari kita catat juga bahwa dalam menentukan sewa dengan perbedaan 
kesuburan tanahg, M. Proudhon menjulukkan suatu asal-usul baru 
padanya, karena tanah, sebelum dinilai menurut berbagai deraj at 
kesuburan, “bukanlah,” menurut pandangannya, “suatu nilai tukar, tetapi 
adalah umum.” Lalu, apakah yang terjadi dengan fiksi mengenai sewa 
telah lahir “melalui keharusan dikembalikannya manusia pada tanah, 
manusia yang nyaris kehilangan dirinya sendiri dalam ketidak- 

42 SEcara harfiah, dEwa dari SEbuah mEsin. Dalam tEatEr zaman kuno para aktor mEmErankandEwa-dEwa 
dEngan murol dalam adEgan lawat rskayasa panggung untuk mEnanggulangi kasulitan yang mElampaui 
kamampuan manusia. SEcara kias, SESEErang yang tampil/muncul sscara tidaktErduga-duga untuk 
mEnyElamatkan suatu situasi. 

43 /bogr/£fe(hakmilik/kEpEmilikan) dijElaskan nlah intErvansi proprietairEi pamilik tanah), re/7te(sEwa), 
ulsh intErvansi rEntiaripenema SEwa). PEnEmpatan SEcara bErdampingan rsniE dan re/?fer. 



127 | KARL MARX 

terbatasan ruang kosong?” 

Marilah kita sekarang membebaskan doktrin Ricardo dari kalimat- 
kalimat takdir, alegorik dan mistis yang dibungkuskan oleh Proudhon 
padanya. 

Sewa, dalam pengertian Ricardian, adalah kekayaanb berupa tanah dalam 
keadaan burjuisnya; yaitu, properti feodal yang telah ditundukkan pada 
kondisi-kondisi produksi burjuis. 

Kita telah melihat bahwa, menurut doktrin Ricardian, harga semua obyek 
pada akhirnya ditentukan oleh ongkos produksi, termasuk laba indus¬ 
trial; dengan kata-kata lainb, oleh waktu kerja yang dipekerjakan. Dalam 
industri manufaktur, harga produk yang diperoleh dengan kerja mini¬ 
mum mengatur harga dari semua barang-dagangan lain dari jenis yang 
sama, dengan menjaga bahwa alat-alat produksi yang paling murah dan 
paling produktif dapat digandakan secara tidak terbatas dan bahwa 
persaingan mau tidak mau melahirkan suatu harga pasar, yaitu harga 
umum bagi semua produk dari jenis yang sama. 

Sebaliknya di dalam industri agrikultural adalah harga produk yang 
diperoleh dengan jumlah kerja terbesar yang mengatur harga semua 
produk dari jenis yang sama. Orang tidak dapat, pertama-tama, seperti 
dalam industri manufaktur semaunya sendiri menggandakan alat-alat 
produksi yang memiliki derajat produktivitas yang sama, yaitu, bidang- 
bidang tanah dengan derajat kesuburan yang sama. Lalu, dengan 
bertambahnya penduduk, tanayh dengan kualitas yang lebih rendah mulai 
dieksploitasi, atau belanja-belanja modal, yang secara proporsional lebih 
mahal secara pasti mendapatkan harga seperti sebidang tanah yang 
eksploitasinya lebih murah. Karena persaingan menyederajatkan harga 
pasar, produk dari tanah yang lebih baik akan dibayar sama tingginya 
seperti produk dari tanah yang inferior itu. Adalah kelebihan harga dari 
produk-produk dari tanah yang lebih baik yang akan dibayar di atas 
ongkos produksinya yang merupakan sewa itu. Jika seseorang selalu 
mempunyai persediaan bidang-bidang tanah dari derajat kesuburan yang 
sama; jika seseorang kdapat, seperti dalam industri manufaktur, secara 
terus-menerus mempunyai sumber mesin-mesin yang semakin murah 
dan semakin produktif, atau apabila belanja-belanja modal berikutnya 



Kemiskinan Filsafat | 128 

menghasilkan sama banyaknya seperti yang sebvelumnya, maka harga 
produk-produk agrikultural akan ditentukan oleh harga barang-barang 
dagangan yang diproduksi oleh alat-alat produksi yang terbaik, seperti 
yang kita lihat dengan harga produk-produk manufaktur. Tetapi, sejak 
dari saat ini sewa akan juga lenyap. 

Agar doktrin Ricardian 4 4 benar secara umum, adalah mendasar sekali 
bahwa modal mesti bebas diterapkan pada berbagai cabang industri; 
bahwa suatu persaingan yang berkembang kuat sekali di antara kaum 
kapitalis telah menghasilkan laba-laba pada suatu tingkat yang sama; 
bahwa kaum tani itu mesti melebihi seorang kapitalis industrial 
mengklaim penggunaan modalnya atas tanah yang inferior, 4 5 suatu laba 
yang sama seperti yang akan didapatkannya dari modalnya jika itu 
diterapkan pada jenis manufaktur yang mana saja; bahwa eksploitasi 
agrikultural mesti ditundukkan pada rezim industri raksasa/besar- 
besaran; dan akhirnya, bahwa pemilik tanah itu sendiri mesti semata- 
mata bertujuan pada penghasilan uangnya. 

Mungkin terjadi, seperti di Irlandia bahwa sewa masih belum ada, 
sekalipun menyewakan tanah telah mencapai suatu perkembangan luar- 
biasa di sana. Sewa sebagai bukan saja ekses di atas upah-upah, tetapi 
juga atas laba industrial, tidak bisa ada jika pendapatan pemilik tanah 
tidak lebih daripada sekedar suatu pungutan atas upah-upah. 

Demikian, jauh daripada mengubah si pengeksploitasi tanah, si petanmi, 
menjadi seorang “pekerja sederhana,” dan “menyerobot dari pembumi- 
daya/penggarap itu surplus produknya, yang tidak bisa tidak mesti 
dianggapnya sebagai punyanya sendiri,” sewa menghadapkan si pemilik 
tanah, bukan dengan budak, sayaha, pembayar upeti, pekerja upahan, 
tetapi dengan sang kapitalis industrial. 46 

44 Dalam copy yang diparsEmbahkan Marx pada N. Utina, awal kalimat ini tElah diubah sebagai bErikut: "Bagi 
dnktrin Ricardian, bEgitu premis-premis itu ditErima, sebagai bEnar pada umumnya, menjadi makin bersifat 
hakiki bahwa..." 

45 Dalam enpyyang dipErsembahkan pada N. Utina, kata-kata di atas tanah infEriarMah menjadi diatas 
tanah 

4G Dalam edisi Jarman tahun 1885, dua kalimat terakhir ditiadakan, dan setElah kata-kata kapitalis industrial 



120 | KARL MARX 

Sekali terbentuk sebagai sewa tanah, properti tanah (pemilikan tanah) 
dalam pemilikannya Cuma mempunyai surplus atas ongkos produksi, 
yang ditentukan tidak hanya oleh upah-upah, tetapi juga oleh laba in¬ 
dustrial. Oleh karenanya dari pemilik tanahlah sewa tanah itu 
menyerobot sebagian dari pendapatannya. Karenanya, telah berlalu suatu 
jangka waktu yang besar sebelum petani feodal digantikan oleh kapitalis 
industrial. Di Jerman, misalnya, transformasi ini baru dimulai pada 
bagian ketiga terakhir dari abad ke XVIII. Hanya di Inggris hubungan 
antara kapitalis industrial dan pemilik tanah telah berkembang secara 
sepenuhnya. 

Selama Cuma adanya kolonus M. Proudhon, selama itu tidak ada sewa. 
Saat sewa itu ada, kolonus itu tidak lagi sang petani, melainkan si pekerja, 
kolonus -nya “petani itu.” Penistaan sang pekerja, yang direduksi pada 
peranan seorang pekerja sederjhana, seorang pekerja harian, seorang 
penerima-upah, yang bekerja pada/untuk kapitalis industrial; makla 
intervensi si kapitalis industrial, yang mengeksploitas tanah seperti 
pabrik lainnya yang manapun; transformasi dari si pemilik tanah dari 
seorang raja kecil menjadi seorang lintah-darat/orang yang makan riba 
vulgar: inilah hubungan-hubungan yang berbeda-beda (berbagai 
hubungan) yang dinyatakan oleh sewa. 

Sewa, dalam pengertian Ricardian, adalah agrikultur patriarkal yang 
ditransformasikan menjnadi industri komersial, modal industrial yang 
diterapkan atas tanah, burjuasi kota yang dipindah-tanamkan ke 
pedesaan. Sewa, sebaliknya daripada “mengikat manusia pada alam,” 
telah hanya mengikatkan eksploitasi tanah pada persaingan. Sekali 
ditegakkan sebagai sewa, pemilikan atas tanah (kekayaan berupa tanah, 
landed property) itu sendiri adalah “hasil persaingan,” karena dari saat 
itu dan seerusnya ia berganbtung pada nilai pasar produk-produk 
agrikultura. Sebagai sewa, pemilikan atas tanah dimobilisasi dan 
menjadi suatu artikel/benda perdagangan. Sewa hanya mungkin dari 
saat ketika perkembangan industri pferkotaan, dan organisasi sosial yang 
dihasilkan dearinya, memaksa pemilik tanah untuk semata-mata 

ditambahkan: "yang mengeksplaitasi tanah lewat pakErja-pakErja upahan-nya, dan yang mambayar SEbagai 
sawa pada tuan-tanah hanya surplus atas nngkns-nngkns prnduksi.tErmasukdi dalamnya laba atas mndal." 



Kemiskinan Filsafat | 130 

mengarah pada laba-laba tunai, pada hubungan moneter produk-produk 
agrikulturalnya - sesungguhnya memandang pemilikan atas tanahnya 
itu hanya sebagai sebuah mesin untuk mencetak uang. Sewa itu telah 
sedemikian lengkap menceraikan pemilik tanah dari tanah itu, dari alam, 
sehingga ia bahkan tidak perlu mengetahui estat-estatnya, sebagai hal 
itu dapat disaksikan di Inggris. Sedangkan bagi si petani, kapitalis in¬ 
dustrial dan pekerja agrikultural, mereka tidak lebih terikat pada tanah 
yang mereka eksploitasi daripada pemberi-kerja dan kaum buruh di 
pabrik-pabrik pada katun dan wol yang mereka produksi; mereka hanya 
merasakan suatu keterikatan pada harga prpoduksi mereka, produk 
moneter itu. Dari situlah keluh-kesah partai-partai reaksioner, yang 
memanjatkan semua doa mereka bagi kembalinya feodalisme, bagi 
kehidupan patrarkal lama yang indah, bagi tata-krama sederhana dan 
kebaijkan-kebajikan terpuji nenek-moyang kita. Penundukan tanah pada 
hukum/undang-undang yang mendominasi semua industri lainnya 
adalah dan senantiasa akan menjadi subjekucapan-ucapan bela-sungkawa 
yang berkepentingan. Maka bolehlah dikatakan bahwa sewa telah 
menjadi kekuatan pendorong yang telah mengintroduksikan idyla 
(suasana indah, nikmat dan damai) ke dalam gerak sejarah. 

Ricardo, setelah mendalilkan produksi burjuis sebagai keharusan untuk 
menentukan sewa, menerapkan konsep sewa itu, betapapun, pada 
kekayaan berupa tanah dari segala zaman dan semua negeri. Inilah 
kesalahan umum dari semua ahli ekonomi yang menggambarkan/ 
menjelmakan hubungan produksi burjuis sebagai kategori-kategori 
kekal-abadi. 

Dari tujuan sewa sebagai takdir/ditakdirkan - yang adalah, bagi M. 
Proudhon, transformasi dari kolonus menjadi “seorang pekerja yang 
bertanggung-jawab,” ia beralih paeaq berkat sewa yang dipersamakan/ 
disetarakan. 

Sewa, sebagaimana baru saja kita ketahui, dibentuk oleh “persamaan 
harga” produk-produk tanah dengan “kesuburan tidak sama/merata,” 
sehingga satu hektoliter gandum yang ongkosnya sepuluh franc dijual 
duapuluh franc jika ongkos produksinya naik menjadi duapuluh franc di 
atas tanah yang kualitasnya inferior/rendah. 



131 | KARL MARX 

Selama keharusan memaksa penjualan semua produk agrikultural yang 
dibawa ke pasar, maka harga pasar ditentukan oleh ongkos produk yang 
paling mahal/tinggi. Demikian, adalah penyetaraan harga ini, yang 
dihasilkan oleh persaingan dan bukan dari perbedaan-perbedaan 
kesuburan tanah-tanah itu, yang menjamin bagi pemilik tanah yang lebih 
baik, sewa sepuluh franc untuk setiap hektoliter yang dijual penyewanya. 

Mari kita sejenak menhgandaikan bahwa harga gandum ditentukan oleh 
waktu-kerja yang diperlukan untuk memproduksinya, dan seketika 
gandum se-hektoliter yang didapatkan dari tanah yang lebih subur akan 
dijual dengan harga 10 Franc, sedangkan gandum sehektoliter yang 
didapatkan dari tanah yang kurang subur akan berharga duapuluh Franc. 
Dengan penerimaan hal ini, harga pasar rata-rata akan menjadi limabelas 
Franc, sedangkan, menurut hukum persaingan, ia harganya duapuluh 
Franc. Jika harga rata-rata adalah limabelas Franc, maka tidak akan 
ada kejadian bagi pendistribusian apapun, baik yang diratakan ataupun 
yang ktidak, karena tidak ada yang disebut sewa itu. Sewa hanya ada 
jika yang satru dapat dijual untuk duapuluh Franc per hektoliter gandunm 
yang bagi produsernya telah berongkoskan sepuluh Franc. M. Proudhon 
mengira kesamaan harga pasar, dengan ongkos produksi yang tidak sama, 
untuk sampai pada suatu keterbagian yang merata dari produk ketidak- 
samaan. 

Kita memahami para ahli ekonomi seperti Mill, Cherbuliez, Hilditch 
dan lain-lainnya yang menuntut bahwa sewa mesti diserahkan pada 
negara untuk pelayanannya sebagai gantinya pajak-pajak. Ini ungkapan 
terusterang dari kebencian sang kapitalis industrial yang 
didendamkannya terhadap kaum pemilik pertanahan, yang baginya 
seperetinya sesuatu yang tiada berguna, suatu bongkol di atas tubuh- 
umum produksi burjuasi. 

Tetapi, untuk lebih dyulu membuat harga satu hektoliter gandum itu 
duapuluh Franc agar kemudian membuat suatu pendistribusian umum 
dari sepuluh frank pungutan-lebih yang dikenakan pada para konsumer, 
memang cukup membuat “jenius sosial mengempuh jalan zigzagnya 
dengan penuh kesedihan” - dan membenturkan kepalanya pada sesuatu 
pojokan tertentu. 



Kemiskinan Filsafat | 132 


Sewa itu menjadi, di bawah pena M. Proudhon, 

"suatu pEnilaian tanah yang dilaksanakan SEcara bErtEntang-tEntangan ofeh para tuan tanah dan 
pEtani - dalam suatu kspEntingan yang lebih tinggi, dan yang hasil akhirnya msstilah untuk 
mEnyamakan pEmilikan atas tanah di antara para pEngEksplaitasi tanahg dan kaum industrialis." 

[II271] 

Bagi setiap penilaian tanah berdasarkan sewa agar mempunyai nilai 
praktikal, maka kondisi-kondisi masyarakat sekarang tidak boleh 
ditinggalkan. 

Nah, telah kita buktikan bahwa sewa pertanian yang dibayar oleh petani 
kepada tuan-tanah mencerminkan sewa yang setepat-tepatnya hanyalah 
di negeri-negeri yang paling maju dalam industri dan perdagangan. Dan 
sewa ini pun seringkali meliputi juga bunga-bunga yang dibayarkan 
pada tuan-tanah atas modal yang terkandung dalam tanah. Lokasi tanah, 
kedekatannya dengan kota-kota, dan banyak keadaan lainnya 
mempengaruhi sewa pertanian dan memodifikasi sewa tanah. 

Di lain pihak, sewa tidak bisa menjadi indeks yang tetap dari deraj at 
kesuburan sebidang tanah, karena setiap saat pengeterapan kimia secara 
modern mengubah sifat tanah itu, dan pengetahuan geologiokal jkustru 
sekarang, di zaman kita inhi, mulai merevolusionerkan semua perkiraan 
lama mengenai kesuburan relatif. Baru sekitar duapuluh tahun saja sejak 
bidang-bidang luas di negeri-negeri sebe;lah timur Inggris dibersihkan; 
tanah-tanah itu telah dibiarkan menganggur karena kekurangan 
pemahaman selayaknya mengenai hubungan antara humus dan komposisi 
tanah-bawah. 

Demikianlah sejarah, jauh daripada mendukung -dalam bentuk sewa- 
suatu penilaian tanah yang sudah siap pakai, tidak melakukan apapun 
kecuali mengubah dan menjungkirbalikkan penilaian-penilaian tanah 
yang sudah dibuat. 

Akhirnya, kesuburan bukanlah suatu kualitas yang sealamiah perkiraan 
oranhg; aia sangat erat bertalian dengan hubungan-hubungan sosial 
zamannya. Sebidang tanah mungkin saja sangat subur untuk tanaman 
gandum, namun harga pasar bisa saja menentukan si pembudi-dayanya 



133 | KARL MARX 

(pengusaha penanam gandum itu) untuk menjadikan bidang tanah itu 
tanah perumputan buatan dan dengan demikian menjadikannya tidak 
subur. 

M. Proudhon telah memperbaiki penilaian tanahnya, yang bahkan tidak 
memiliki knilai dari suatu penilaian tanah biasa, hanya untuk 
memberikan substansi/dasar pada “tujuan kesamarataan yang 
ditakdirkan” bagi sewa itu. 

“Sewa,” demikian M. Proudhon melanjutkan, “adalah bunga yang dibayar 
atas modal yang tidak pernah lenyap, yaitu - tanah. Dan karena modal 
itu tidak bisa bertambah dalam materi, melainkan hanya memungkinkan 
perbaikan tidak menentu dalam kegunaannya, maka sementara bunga 
atau laba atas suatu pinjaman (mutuum) cenderung berkurang secara 
terus-menerus melalui kelimpahan modal, adalah sewa selalu cendcerung 
meningkat melalui penyempurnaan industri, yang darinya dihasilkan 
perbaikan dalam penggunaan tanah ... Seperti itulah, pada hakekatnya, 
sewa itu.” (Vol.II, hal. 265.) 

Kali ini M. Proudhon melihat pada sewa itu semua karakteristik bunga, 
kecuakli bahwa ia diderivasi dari modal yang bersifat khusus. Modal 
ini adalah tanah, suatu modal abadi, “yang tidak bisa bertambah dalam 
materi, melainkan hanya memungkinkan perbaikan tidak menentu 
dalam kegunaannya.” Dalam kemajuan peradaban secara terus-menerus, 
bunga mempunyai kecenderungan terus-menerus untuk jatuh, sedangkan 
sewa terus-menerus cenderung naik. Bunga jatuh kartena berlimpahnya 
modal; sewa naik karena adanya perbaikan-perbaikan yang dihasilkan 
dalam industri, yuang menghasilkan pemanfaatan tanah yang selalu 
makin baik. 

Demikianlah, pada hakekatnya, pendapat M. Proudhon itu. 

Marilah kita lebih dulu memeriksa hingga sejauh mana benarnya 
pernyataan bahwa sewa adalah bunga atas modal. 

Bagi pemilik tanah itu sendiri sewa itu mewakili bunga atas modal 
yang menjadi ‘biaya’ tanah yang dibelinya itu, atau yang akan ditariknya 
kalau ia menjual tanah itu. Tetapi di dalam membeli atau menjual tanah 



Kemiskinan Filsafat | 134 

ia hanya membeli atau menjual sewa. Harga yang dibayarnya untuk 
menjadikan dirinya seorang penerima sewa diatur oleh tingkat bunga 
pada umumnyha dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat 
sesungguhnya dari sewa. Bunga atas modal yang ditanam dalam tanah 
pada umumnya lebih rendah daripada bunga atas modal yang ditanam 
dalam manufaktur atau perdagangan. Dengan demikianh, bagi mereka 
yang tidak membeda-bedakan antara bunga yang diwakili tanah bagi 
pemiliknya ldan sewa itu sendiri, bunga atas modal tanah lebih berkurang 
daripada bunga atas modal lainnya. Tetapi masalahnya bukanlah 
mengenai harga beli atau harga jual sewa, bukan masalah nilai pasar 
dari sewa, dari sewa yang dikapitalisasi, melainkan adalah suatu masalah 
dari sewa itu sendiri. 

Sewa pertanian dapat juga berarti, kecuali sewa itu sendiri, bunga atas 
modal yang terwujud dalam tanah. Dalam hal ini sang tuan-tanah 
menerima bagian dari se3wa pertanian ini, tidak sebagai seorang tuan- 
tanah tetapi sebagai seorang kapitalis; tetapi ini bukan sewa itu sendiri 
yang mesti kita persoalkan di sini. 

Tanah, selama ia tidak dieksploitasi sebagai suatu alat produksi, bukanlah 
modal. Tanah sebagai modal dapat ditingkatkan seperti semua perkakas 
produksi lainnya. Tidak ada yang ditambahkan pada materinya —untuk 
memakai bahasa M. Proudhon—, tetapi tanah-tanah yang dipakai sebagai 
perkakas-perkakas produksi telah dilipat-gandakan. Kenyataan 
penerapan belanja-belanja modal lebih lanjut pada tanah yang sudah 
diubah menjadi alat-alat produksi meningkatkan tanah sebagai modal 
tasnpa menambahkan apapun pada tanah itu sebagai materi, yaitu pada 
luasnya tanah itu. Tanah M. Proudhon sebagai materi adalah bumi dalam 
keterbatasannya. Sedang mengenai keabadian yang dijulukkkannya pada 
tanah, kita dengan senang-hati mengakui bahwa kebaikan ini dimilikinya 
sebagai materi. Tanah sebagai modal tidak lebih kekal daripada semua 
modal lainnya. 

Emas dan perak, yang menghasilkan bunga, sama kekal dan abadinya 
seperti tanah. Jika harga emas dan perak jatuh, sedang harga tanah terns 
naik, maka ini jelas bukan karena sifatnya lebih atau kurang kekal. 

Tanah sebagai modal adalah modal tetap; tetapi modal tetap menjadi 



135 | KARL MARX 

habis terpakai presis sebagaimana modal berputar. Perbaikan pada tanah 
memerlukan reproduksi dan pemeliharaan; mereka yanya berlangsung 
untruk suatu masda; dan dalam hal ini mereka sama seperti semua 
perbaikan lainnya yang digunakan untuk mengubah materi menjadi alat- 
alat produksi. Apabila tanah sebagai mnodal itu kekal, maka sementara 
tanah akan menyajikan suatu penampilan yang sangat berbeda daripada 
yang mereka perlihatkan saat ini, dan kita akan melihat Campagna 
Romawi, Sisilia, Palestina dalam segala kemegahan kemakmurannya 
yang lalu. 

Bahkan ada contoh-copntoh tatkala tanah sebagai modal dapat lenyap, 
sekalipun perbaikan-perbaikan terns dilaksanakan di tanah tersebut. 

Pertama-tama, ini setiap kali terjadi manakala sewa itu sendiri dihapus 
oleh persaingan tanah-tanah baru dan yang lebih subur; kedua, 
perbaikan-perbaikan yang mungkin bemilai pada suatu waktu tertentu 
telah tidak bemilai lagi pada saat mereka menjadi universal dikarenakan 
perkembangan agronomi. 

Wakil tanah sebagai modal bukanlah tuan-tanah, melainkan adalah sang 
perusaha pertanian. Pendapatanyang dihasilkan oleh tanah sebagai modal 
adalah bunga dan laba industrial, bukan sewa. Masa ada tanah-tanah 
yang menghasilkan bunga dan laba seperti itu, tetapi tetap tidak 
menghasilkan sewa. 

Singkatnya, tanah sejauh ia menghasilkan bunga, adalah modal tanah, 
dan sebagai modal tanah ia tidak menghasilkan sewa, ia bukanlah 
pemibkan tanah. Sewa dihasilkan dari hubungan-hubungan sosial 
dimana eksploitasi atas tanah berlangsung. Ia tidak bisa merupakan hasil 
dari sifat tanah yang kurang atau lebih solid, kurang atau lebih tahan 
lama.. Sewa adalah suatu produk dari masyarakat dan bukan dari tanah. 

Menurut M. Proudhon, “perbaikan dalam pengunaan tanah” -suatu 
konsekuensi dari “penyempurnaan industri” - menyebabkan terus- 
menerus naiknya sewa. Sebaliknya, perbaikan ini menyebabkan 
kejatuhannya secara periodik. 

Terdiri atas apa saja, pada umumnya, setiap perbaikan, baik itu di dalam 



Kemiskinan Filsafat | I3B 

agrikultur atau dalam manufakture? Dalam memproduksi lebih banyak 
dengan kerja yang sama; dalam memproduksi sama banyaknya, atau 
bahkan lebih banyak, dengan kerja lebih sedikit. Berkat perbaikan- 
perbaikan ini, petani tidak perlu menggunakan jumlah kerja lebih besar 
untuk suatu produk yang relatif lebih kecil. Karenanya itu tidak perlu 
beralih pada tanah-tanah yang lebih rendah kualitasnya, dan ‘cicilan- 
cicilan’ modal yang diterapkan secara berturut-turut pada tanah yang 
sama tetap sama produktifnya. 

Demikianlah, perbaikan-perbaikan ini, jauh daripada terus-menerus 
menaikkan sewa seperti dikatakan M. Proudhon, sebaliknya menjadi 
sekian banyak perintang sementara yang mencegah kenaikan itu. 

Para pemilik-tanah Inggris abad ke XVII telah sangat menyadari 
ikebenaran ini, sehingga mereka menentang kemajuan agrikultura karena 
ketakutannya akan melihat pendapatan-pendapatan mereka berkurang. 
(Lihat Petty, seorang ahli ekonomi Inggris pada zaman Charles II. 47 

§ 5. Pemogokon-pemogokon don kombino/i-kombino/i pekerjo 

SEtiap gEraknaikupah-upahtidakbisa bErakibat lain kEcuali suatu kanbaikan dalam harga 
gandum, anggur dsb., yaitu, akibat dari suatu kakurangan/kElangkaan. Apakah upah-upah itu? Itu 
adalah harga angkasnya gandum dsb.; marEka adalah harga intEgran dari SEgala sasuatu. Kita 
bahkan bidsa labih jauh lagi: upah-upah adalah pnrnpnrsi dari unsur-unsuryang mEnggubah 
kakayaan dan diknnsumsi SEcara rEprnduktif SEtiap hari nlah massa kaunm pEkErja. Nah, 
mElipatgandakan upah-upah... adalah mEnjulukkan pada SEtiap prndusEr suatu bagian lEbih bEsar 
daripada prnduknya, dan yang adalah knntradiktif, dan jika kanaikan itu hanya mEluas d\pada 
sajumlah kacil industri, ia manimbulkan suatu gangguan umum dalam pErtukaran; singkat-kata, 
suatu kalangkaan... Aku mEnyatakan bahwa tidaklah mungkin bagi pEmagakan-pamagakan yang 
disusul qIeIi suatu kEnaikan dalam upah-upah untuk tidak barkulminasi pada suatu kEnaikan umum 
dalam harga-harga; ini jElas SEjElas-jElas SEbagaimana duatambah dua adalah Empat. (Prnudhnn, 

VdI.I, hal.HD dan III.) 

Kita menyangjkal semua pernyataan ini, kecuali bahwa dua tambah dua 


47 W. PEtty, PoliticalArithmetic, dalam buku W. Pstty, Several Essays in Political Arithmatic, Lnndnn, 1GBB. 



137 | KARL MARX 

adalah empat. 

Pertama-tama, tidak ada kenaikan umum dalam harga-harga. Jika harga 
segala sesuatu berlipat-ganda nbersamaan waktu dengan harga-harga, 
maka tidak ada perubahan dalam harga, satru-satunya perubahan adalah 
dalam istilah-istilah. 

Lagi pula, suatu kenaikan umum dalam upah-upah tidak akan pernah 
menghasilkan suatu kenaikan umum yang kurang atau lebih dalam harga 
barang-barang. Sesungguhnya, jika setiap industri mengerjakan jumlah 
pekerja yang sama dalam hubungannya dengan modal tetap atau dengan 
perkakas-perkakas yang digunakan, suatu kenaikan umum dalam upah- 
upah akan menghasilkan suatu kejatuhan umum dalam laba dan harga 
barang-barang yang berlaku sekarang tidak akan mengalami perubahan. 

Tetapi, karena hubungan kerja manual pada modal tetap tidaklah sama 
dalam bergai industri, semua industri yang mempekerjakan suatu massa 
modal yang relatif lebih besar dan massa pekerja yang lebih sedikit 
jumlahnya, akan -cepat atau lambat—terpaksa menurunkan harga 
barang-barang mereka.. Dalam kasus yang sebaliknya, di mana harga 
barang-barang mereka tidak diturunkan, laba mereka akan nbaik di atas 
tingkat umum laba-laba. Mesin bukanlah penghasil upah. Karenanya 
kenaikan umum dalam upah-upah akan kurang mempengaruhi industri- 
industri yang, dibandingkan yang lain-lainbnya, mempekerjakan lebih 
bvanyak mesin daripada pekerja. Tetapi karena persaingan selalu 
cenderung meratakan tingkat laba, maka laba-laba yang naik di atas 
tingkat rata-rata tidak bisa tidak bersifat sementara. Jadi, kecuali 
beberapa fluktuasi, suatu kenbaikan umum kdalam upah-upah akan 
mengakibatkan, —tidak sebagaimana dikatakan M. Proudhonm, pada 
suatu kenaikan umum dalam harga-harga, tetapi pada suatu kejatuhan 
pasial, yuaitu suatu kejatuhan dalam harga barang-barang yang berlaku 
sekarang, dan yang -barang-barang itu- terutama dibuat dengan bantuan 
mesin-nmesin. 

Kenaikan dan kejatuhan laba-laba dan upah-upah hanyalah 
mengungkapkan proporsi dalam berbaginya kaum kapitalis dan kaum 
buruh dalam produk satu hari kerja, tanpa mempengaruhi -dalam 



Kemiskinan Filsafat | 138 

kebanyakan periwtiwa- harga produk itu. Tetapi, bahwa “pemogokan- 
pemogokan yang disusul oleh suatu kenaikan dalam upah-upah 
berkulminasi dalam suatu kenaikan umum dalam harga-harga, bahkan 
dalam suatu kelangkaan” - ini adalah pengertian-pengertian yang hanya 
dapat merekah di dalam otak seorang penyair yang telah tidak difahami 
orang. 

Di Inggris, pemogokan-pemogokan telah secara teratur melahirkan 
penemuan baru dan penerapan mesin-mesin bvaru. Mesin-mesin adalah, 
boleh dikatakan, senjata yang dip[akai oleh kaum kapitalis untuk 
menindas pemberontakan kerja yang dispesialisasikan. “Keledai yang 
berswalaku,” penemuan terbesar dari industri modern, telah 
melumpuhkan kaum pemintal yang sedang memberontak. Jika 
kombinasi-kombinasi dan pemogokan-pemogokan tidak berakibatr klain 
daripada membuat usaha-usaha sang jenius mekanis bertindak terhadap 
mereka, maka mereka akan tetap mempunyai pengaruh luar biasa atas 
perkembangan industri. 

“Aku mendapatkan,” demikian M. Proudhon melanjutkan, “dalam sebuah 
karanganyang dipublikasikan olehM. Leon Faucher... September 18455, 
bahwa beberapa waktu lamanya kaum pekerja Inggris telah keluar dari 
kebiasaan kombuinasi. Yang jelas suatu kemajuan yang sudah seharusnya 
orang layak memberi selamat pada mereka: tetapi perbaikan dalam 
moral kaum buruh ini terutama datang dari pendidikan ekonomi mereka. 
Tidaklah pada para manufaktur, berteriak seorang pekerja pabrik 
pemintalan pada suatu rapat di Boston, bergantungnya upah-upah. Pada 
masa-masa depresi yang menjadi dipertuan adalah, boleh dikatakan, 
hanyalah cambuk yang dengannya keharusan mempersenjatai diri sendiri, 
dan apakah mereka mau atau tidak mau, mereka harus mengayunkan 
hajaran-hajaran itu. Azas pengatumya adalah hubungan antara persediaan 
dan permintaan; dan para majikan/dipertuan itu tidak memiliki 
kekuasaan ini... Bagus sekali!” M. Proudhon berseru, “mereka ini adalah 
para pekerja yang terlatih baik, kaum pekerja teladan, etc.etc. 
Kemiskinan seperti itu tidak ada di Inggris; ia tidak akan menyeberangi 
Selat” (Proudhon, Vol.I, hal.261 dan 262.) 

Dari semua kota di Inggris, Bolton merupakan kota tempat anarkisme 



139 | KARL MARX 

paling berkembang. Pada waktu agitasi besar di Inggris untuk 
penghapusan Undang-undang Gandum, kaum manufaktor Inggris 
mengira dapat menyelesaikan kaum pemilik tanah dengan mendorong 
saja kaum pekerja menghadapi mereka. Tetapi, karena kepentingan- 
kepentingan kaum buruh itu tidak kurang bertentangan dengan 
kepentingan-kepentingan kaum manufaktor daripada kepentingan- 
kepentingan kaum pemilik tanah, maka wajarlah bahwa kaum 
manufaktor akan mengalami nasib buruk pada rapat-rapat kaum buruh. 
Apakah yang dilakukan kaum manufaktor itu? Untuk menyellamatkan 
muka, mereka mengorganisasi rapat-rapat yang untuk sebagian besar 
terdiri atas kaum mandor, terdiri atas sejumlah kecil kaum buruh yang 
paling patuh pada mereka, dan para “kerabat usaha” sejati. Ketika, 
kemudian, para buruh sejati berusaha - seperti di Bolton dan Manches¬ 
ter, untuk mengambil bagian dalam demonstrasi-demonstrasi gadungan 
itu, yaitu agar dapat memrotes / menentang demonstrasi-demonstrasi 
gadungan itu, mereka ditolak memasuki wilayah aksi itu dengan alasan 
bahwa yang berlangsung itu adalah sebuah “rapat berkarcis” - sebuah 
rapat yang hanya mengizinkan kehadiran orang-orang yang membawa 
karcis masuk. Padahal plakat-plakat yang ditempelkan di dinding- 
dinding mengumumkannya sebagai rapat-rapat umum.Setiap kali rapat 
seperiti itu dilangsungkan, surat-surat kabar kaum manufaktor memuat 
berita besar-besar dan terperinci mengenai pidato-pidato yang diucapkan 
dalam rapat itu. Sudah barang tentu adalah bahwa para mandor itu yang 
berpidato. Surat-surat kabar London mereproduksi pidato-pidato itu kata 
demi kata. Sungguh malang bagi M. Proudhon telah menganggap para 
mandor itu sebagai kaum buruh biasa, dan melarang mereka 
menyeberangi Selat. 

Apabila pada tahun-tahun 1844 dan 1845 pemogokan-pemogokan kurang 
mendapatkan perhatian daripada di masa sebelumnya, itu adalah karena 
tahun-tahun 1844 dan 1845 adalah tahun-tahun pertama dari tahun-tahun 
kemakmuran yang dialami industri Inggris sejak tahun 1837. Namun 
begitu tidak ada “serikat buruh” yang dibubarkan. 

Sekarang mari kita mendengarkan para mandor Bolton. Menmurut 
mereka kaum manufaktor tidak menguasai upah-upah karena mereka 
tidak menguasai harga produk-produk, dan mereka tidak menguasai 



Kemiskinan Filsafat | I4D 

harga produk-produk karena mereka tidak menguasai pasar dunia. 
Dengan alasan ini mereka menginginkan adanya pengertian bahwa 
perserikatan-perserikatan dibentuk untuk memeras suatu kenaikan upah 
dari para majikan. M. Proudhon, sebaliknya, melarang perserikatan- 
perserikatan karena takut mereka akan disusul suatu kenaikan upah- 
upah yang akan membawa serta timbulnya suatu kelangkaan umum. 
Tidak perlu kita sebutkan lagi bahwa pada satu hal terdapat suatu en¬ 
tente cordiale (saling pengertian perkerabatan) antara para mandor dan 
M. Proudhon: bahwa suatu kenaikan dalam pengupahan adalah setara 
dengan suatu kenaikan dalam harga produk-produk. 

Tetapi, adakah ketakutan akan suatu kelangkaan sebab sebenarnya dari 
kecemasan M. Proudhon? Tidak. Sederhananya saja, ia terganggu dengan 
para mandor Bolton itu karena mereka menentukan nilai dengan 
“persediaan dan permintaan” dan nyaris tidak memperhitungkan “nilai 
bentukan,” nilai yang telah beralih menjadi bentukan, dari pembentukan 
nilai, termasuk di dalamnya “keadaan- dapat-dipertukarkan secara 
permanen” dan semua “proporsionalitas hubungan-hubungan” dan 
“hubungan-hubungan proporsionalitas” lainnya, dengan Takdir di pihak 
mereka. 

"Suatu pamugukan kaum buruh adalah ilagal, dan tidak hanya Hukum Pidana yang manyatakan 
begitu, malainkan (juga) sistam eknnnmi, keharusan dari tatanan yang bercnknl... Bahwa setiap 
pekerja secara individual mesti berlaku babas atas dirinya dan keduatangannya, hal ini dapat 
ditanggang, tetapi bahwa kaum buruh dengan berserikat bertindak melakukan kekerasan terhadap 
manapali, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diperkenankan nleh masyarakat." (Vall, hal,. 334 
dan 335.) 

M. Proudhopn bermaksud menegakkan sebuah pasal dari Hukum Pidana 
sebagai sebuah hasil yang diperlukan dan bersifat umum dari hubungan- 
hubungan produksi burjuis. 

Di Inggris berserikat (kombinasi) diabsahkan dengan sebuah Undang- 
undang Parlemen, dan adalah sistem ekonomi yang telah memaksa 
Parlement memberikan otorisasi legal ini. Pada tahun 1825, ketika, di 
bawah Menteri Huskisson, Parlemen mesti memodifikasi undang- 
undang ini agar semakin menyelaraskannya dengan kondisi-kondisi yang 



141 | KARL MARX 

dihasilkan persaingan bebas, ia terpaksa mesti menghapuskan semua 
undang-undang yang melarang berserikatnya/perserikatan-perserikatan 
kaum buruh. Semakin modern industri dan persaingan berkembangb, 
semakin banyak unsur yang mengharuskan dan memperkuat 
perserikatan, dan sesegera perserikatan menjadi sebuah kenyataan 
ekonomi, yang dari hari-ke-hari bertambah kokoh, maka mau tidak mau 
dalam waktu tidak terlalu lama ia akan menjadi suatu kenyataan legal. 

Dengan demikian pasal Hukum Pidana itu paling banter membuktikan 
bahwa industri dan persaingan modern masih belum berkembang baik 
di bawah Majelis Konsituante dan di bawah Kerajaan. 48 

Kaum Ekonomis dan Sosialis sepakat dalam satu hal: pengutukan 
“perserikatan-perserikatan.” Cuma, mereka mempunyai motif-motif 
yang berlainan bagi tindak pengutukan itu. 

Kaum Ekonomis berkata pada kaum buruh: Jangan berserikat. Dengan 
berserikat kalian menghalangi kemajuan teratur dari industri, kalian 
menghalangi para manufaktor melaksanakan order-order (pesanan- 
pesanan) mereka, kalian mengganggu perdagangan dan kalian 
mempercepat invasi mesin-mesin yang, dengan menjadikan kerja kalian 
sebagian menjadi tidak berguna, memaksa kalian untuk menerima suatu 
upah yang lebih rendah lagi. Kecuali itu, apapun yang kalian lakukan, 
upah-upah kalian akanb selalu ditentukan oleh hubungan tangan-tangan 
(tenaga kerja) yang diminta dengan tangan-tangan yang tersedia, dan 
merupakan suatu usaha yang tolol dan sekaligus berbahaya bagi kalian 
untuk memberontak terhadap hukum-hukum ekonomi politik yang 
bersifat abadi itu. 


48 Undang-undang yang bErlaku pada zaman itu di PErancis - yang disEbut undang-undang Le ChapEliEr yang 
disahkanpadatahun 1791 SElama revalusi burjuis nlsh Majslis KonstituantE dan hukum pidana yang disEmpurnakan 
di bawah ferajaan NapnlEunik - malarang kaum buruh mEmbantuk SErikat-sarikat buruh atau mjElakukan 
pEmagakan dEngan anaaman hukuman bErat. PElarangan SErikat-SErikat buruh tElah dihapuskan di PErancis 
SElambattahunl884. 

* Yaitu, kaum Snsialis masa itu: Kaum (pEngikut) FnuriEr di PErancis, kaum (pangikut) RnbErt OwEn di 
Inggris. [Catatan EngEls pada Edisi Jarman tahun 1885] 



Kemiskinan Filsafat | 142 

Kaum Sosialis berkata pada kaum buruh: Jangan berserikat, karena 
apakah gerangan yang kalian beroleh dengan itu? Suatu kenaikan upah? 
Kaum ekonomis akan membuktikan pada kalian dengan sangat jelas 
sekali bahwa beberapa setengah-pence yang mungkin kalian peroleh 
dengan berserikat itu untuk beberapa waktu lamanya jika kalian berhasil, 
akan disusul oleh suatu kejatuhan permanen. Kalkulator-kalkulator 
terlatih akan membuktikan pada kalian bahwa kalian akan memerlukan 
bertahun-tahun lamanya untuk sekedar pulih kembali, melalui 
peningkatan upah-upah kalian, dari biaya-biaya yang ditimbulkan bagi 
organisasi dan pemeliharaan perserikatan-perserikatan itu. 

Dan kami, sebagai Sosialis, mengatakan pada kalian bahwa, di samping 
masalah uang, kalian bagaimanapun juga akan tetap saja kaum pekerja, 
dan para majikan akan tetap dan terus menjadi majikan, seperti kenyataan 
sebelumnya. Maka itu jangan ada perserikatan! Janganm berpolitik! 
Sebab, tidakkah masuk dalam perserikatan berarti terlibat dalam politik? 

Kaum Ekonomis menghendaki agar kaum buruh tetap di dalam 
masyarakat sebagaimana masyarakat itu dibentuk dan sebagaimana itu 
ditandai dan diterakan oleh mereka dalam buku-buku teori mereka. 

Kaum Sosialis menghendaki agar kaum buruh membiarkan masyarakat 
lama itu sebagaimana adanya, agar lkebih mungkin memasuki 
kmasyarakat baru yang telah mereka (kaum Sosialis) persiapkan untuk 
kaum buruh itu dengan begitu besar wawasan. 

Tetapi, walau semua mereka itu, walau segala buku-teori dan utopia 
itu, perserikatan tidak sesaatpun terhenti dalam gerak majunya dan 
tumbuhnya dalam perkembangan dan pertumbuhan industri modem. Ia 
kini telah mencapai suatu tahap sedemikian rupa, sehingga deraj at 
perkembangan perserikatan itu di negeri manapun dengan jelas 
menandakan peringkat yang ditempatinya di dalam hierarki pasar dunia. 
Inggris yang industrinya telah mencapai tingkat perkembangan 
tertinggi, mempunyai perserikatan-perserikatan yang terbesar dan 
terorganisasi paling baik. 

Di Inggris mereka tidak berhenti pada perserikatan-perserikatan parsial 
yang tidak mempunyai sasaran lain kecuali suatu pemogokan sepintas 



143 | KARL MARX 

dan yang menghilang bersama berlalunya pemogokan itu. Perserikatan- 
perserikatan permanen telah dibentuk, “serikat-serikat buruh,” yang 
berfungsi sebagai kubu-kubu pertahanan bagi kaum buruh dalam 
perjuangan mereka terhadap kaum pemberi kerja/majikan. Pada waktui 
sekarang semua “serikat buruh” lokal menemukan titik berkerumunnya 
pada Asosiasi Nasional Serikat-serikat Buruh 49 yang sentral komitenya 
berada di London, dan yang sudah beranggotakan 80.000 buruh. 
Pengoganisasian pemogokan-pemogokan, perserikatan-perseriokatan 
dan “serikat-serikat buruh” ini berlangsung serentak dengan perjuangan- 
perjuangan politik kaum buruh, yang kini membentuk sebuah partai 
politik besar, dengan memakai nama Kaum Chartis. 

Usaha-usaha pertama kaum buruh untuk “berasosiasi” (bergabung) di 
antara mereka sendiri selalu terjadi dalam bentuk perserikatan- 
perserikatan. 

Industri besar-besaran mengonsentrasikan sekerumunan orang yang tidak 
saling mengenal di satu tempat. Persaingan memisahkan kepentingan- 
kepentingan mereka. Tetapi pemeliharaan upah-upah, kepentingan 
bersama yang ada pada mereka terhadap majikan mereka ini, 
mempersatukan mereka dalam satu pikiran bersama untuk berlawan - 
“berserikat” ( combination ). 

Dengan demikian perserikatan selalu mempunyai tujuan rangkap, yaitu 
menghentikan persaingan di antara kaum buruh, kagar mereka dapat 
melakukan persaingan umum dengan kaum kapitalis. Jika tujuan pertama 
dari perlawanan itu Cuma sekedar pemeliharaan/mem-pertahankan 
upah-upah, perserikatan-perserikatan,pada mulanya terisolasi, 
membentuk diri mereka menjadi kelompok-kelompok sementara kaum 
kapitalis pada giliran mereka bersatu dengan tujuan untuk menindas, 
dan dihadapan modal yang selalu bersatu, maka pemeliharaan asosiasi 
menjadi lebih penting bagi mereka daripada upah mereka. Hal ini 

49 National Association of United Trades. Sebuah arganisasi serikat buruh yang didirikan di Inggris pada tahun 
1845. Kegiatannya tidak melampaui rentang perjuangan ekanami untuk kandisi-kandisi lebih baikbagi penjualan 
tenaga kerja, untuk undang-undang kerja yang lebih baik. Asasiasi itu berada hingga awal tahun-tahun G0- 
an, tetapi setelah 1851 ia tidak memainkan peranan penting dalam gerakan serikat buruh. 



Kemiskinan Filsafat | 144 

sedemikian sungguhnya hingga para ahli ekonomi Inggris terheran-heran 
melihat kaum buruh mengorbanmkan sebagian besar upah mereka demi 
untuk asosiasi-asosiasi, yang, dimata para ahli ekonomi itu, dibentuk 
semata-mata demi untuk kepentingan upah. Dalam perjuangan ini - 
dalam arti sesungguhnya adalah suatu perang saudara- semua unsur yang 
diperlukan bagi pertempuran mendatang bersatu dan berkembang. Sekali 
ia mencapai titik ini, asosiasi menjadilah berwatak politik. 

Kondisi-kondisi ekonomi mula-mula telah mentransformasi massa 
rakyat negeri itu menjadi kaum pekerja. Perpaduan/kombinasi modal 
telah menciptakan bagi massa ini suatu situasi bersama, kepentingan- 
kepentingan bersama. Massa ini dengan demikian sudah sebuah klas 
yang berhadap-hadapan dengan modal, namun belum bagi dirinya 
sendiri. Di dalam perjuangan, yang mengenainya kita mencatat hanya 
beberapa tahapan, massa ini menjadi bersatu, dan membentuk dirinya 
sebagai sebuah kelas bagi dirinya sendiri. Kepentingan-kepentingan yang 
dibelanya menjadi kepentingan-kepentingan kelas. Tetapi perjuangan 
kelas melawan kelas adalah suatu perjuangan politik. 

Pada burjuasi kita mendapati dua tahan yang mesti dibedakan: yang di 
dalamnya membentuk diri sendiri sebagai sebuah kelas di bawah rezim 
feodalisme dan monarki absolut, dan yang di dalamnya -setelah 
terbentuk sebagai sebuah kelas-, ia menumbangkan feodalisme dan 
monarki untuk menjadikan masyarakat suatu masyarakat burjuis. Yang 
pertama dari tahapan-tahapan ini adalah yang lebih lama dan 
memerlukan usaha-usaha yang lebih besar. Ini juga bermula dengan 
perpaduan-perpaduan (kombinasi-kombinasi) parsial terhadap tuan-tuan 
feodal. 

Banyak penelitian telah dilakukan untuk menjejaki berbagai tahapan 
historis yang telah dilalui oleh burjuasi, dari komune hingga 
terbentuknya sebagai suatu kelas. 

Tetapi manakala soalnya yalah membuat suatu studi yang cermat tentang 
pemogokan-pemogokan, perserikatan-perserikatan dan bentuk-bentuk 
lain yang dilakukan kaum proletariat sebagai suatu kelas dengan 
organisasi mereka di depan mata kita, ada saja pihak-pihak yang dicekam 



145 | KARL MARX 

ketakutan luar-biasa dan yang lain-lain lagi memperagakan suatu 
cemooh transendental. 

Suatu kelas tertindas merupakan kondisi vital bagi setiap masyarakat 
yang didasarkan pada antagonisme kelas-kelas. Emansipasi kelas 
tertindas dengan demikian berarti keharusan diciptakannya suatu 
masyarakat baru. Agar kelas tertindas mampu mengemansipasikan 
dirinya adalah perlu bahwa tenaga-tenaga produktif yang sudah dicapai 
dan hubungan-hubungan sosial yang ada tidak bisa berdampingan secara 
damai. Dari semua alat produksi, tenaga produktif yang terbesar adalah 
kelas revolusioner itu sendiri. Organisasi unsur-unsur revolusioner 
sebagai suatu kelas mengandaikan keberadaan semua kekuatan produktif 
yang dapat dilahirkan dalam lubuk masyarakat lama. 

Apfakah ini berarti bahwa sesudah jatuhnya masyuarakat lama akan ada 
suatu dominasdi kelas yang berkulminasi dalam senbuah kekuasaan 
politikasl baru? Tidak. 

Kondisi bagi emansipasi kelas pekerja adalah penghapusan semua kelas, 
tepat sebagaimana kondisi bagi pembebasan golongan ketiga (third es¬ 
tate), dari tatanan burjuis, adalah penghapusan semua estat (golongan)' 
dan semua tatanan. 

Kelas pekerja, dalam proses perkembangannya, akan menggantikan 
masyarakat madani lama dengan suatu asosiasi yang tidak menyertakan 
kelas-kelas dan antagonisme mereka, dan tidak akan ada lagi kekuasaan 
politik dalam arti sebenarnya, karena kekuasaan politis adalah justru 
ungkapan/ekspresi resmi dari antagonisme dalam masyarakat madani. 

Sementara itu antagonisme antara proletariat dan burjuasi adalah suatu 
perjuangan kelas lawan kelas, suatu perjuangan yang dilakukan hingga 
ungkapan tertingginya adalah sebuah revolusi total. Sesungguhnyalah, 

* "Estat-estat" disini dalam arti histaris estat-estatfEodalisme, Estat-estat dengan hak-hakistimewa tertentu 
dan terbatas. Revnlusi burjuis telah menghapuskan estat-estat dan hak-hak istimewa itu. Masyarakat 
burjuis hanya mengenal "kelas-kelas." Karenanya, adalah secara mutlak bertentangan dengan sejarah untuk 
melukiskan proletariat sebagai fourthEstatE{qn\nnqan ke-empat). [Catatan F. Engels pada Edisi Jarman, 
1885.] 



Kemiskinan Filsafat | I4B 

adalah mengherankan bahwa sebuah masyarakat yang didasarkan pada 
pertentangan kelas-kelas mesti berkulminasi dalam “kontradiksi” bru¬ 
tal, gempuran tubuh dengan tubuh, sebagai denouement (penyelesaian) 
akhimya? 

Jangan mengatakan bahwa gerakan sosial tidak meliputi gerakan politis. 
Tidak pernah ada gerakan politik yang tidak sekaligus bersifat sosial. 

Hanyalah dalam suatu tatanan ketika tidak ada lagi kelas-kelas dan 
antagonisme-anytagonisme kelas, bahwa “evolusi-evolusi sosial” akan 
berhenti sebagai “revolusi-revolusi politis.” Hingga saat itu, di ambang 
setiap pengadukan kembali ( reshuffling ) masyarakat, kata akhir ilmu 
pengetahuan sosial akan selalu berbunyi: 

"Le combat ou la mart; la luttE sanguinaire au le neant. C'Est aiasi qaE la qaEstioa Est invinciblEnmEnt 
posEE," (PErjaangan ataa kEmatian; partEmparaa bErdarah ataa kEmasaahaa. DEmikian italah 
masalahaya yaag SEcara taapa ampaa dihadapi) 

[jEargESancP D 


50 "BErtampar ataa mati: pErjaaagaa bErdarah ataa pambasmiaa. Adalah SEpErti ita karasaya pErsoalaa ita.' 
GEorga Saad, Jaanliska. SEbaah aoval sajarah. latrodaksi." 



1471 KARL MARX 



Lampiran 

lenmkinan 

Filsafat 



Marx pada P.V. Annenkov 

Brussel, 28 DESEmber I84B 


Tuan Annenkov yth. 

Semestinya anda menerima jawaban saya atas surat anda tanggal 1 No¬ 
vember, tetapi ini tidak terjadi karena toko buku barn minggu lalu 
mengirimkan pada saya buku Monsieur Proudhon, The Philosophy of 
Poverty. Buku itu telah saya baca dan selesai dalam dua hari agar dapat 
segera menyampaikan pada anda pendapatku tentang buku itu. Karena 
saya membaca buku itu dengan sangat tergesa-gesa, saya tidak dapat 
membicarakan hingga terperinci sekali, tetapi hanya dapat 
menyampaikan pada anda kesan umum yang saya peroleh darinya. Jika 
anda menghendaki, saya dapat membicarakannya secara mendetail 
dalam sepucuk surat kedua. 

Dengan terus-terang saya mesti mengaku bahwa buku itu menurutku 
buruk pada umumnya, dan sangat jelek. Anda sendiri tertawa dalam 
surat anda pada “sekelumit filsafat Jerman” yang diperagakan M. 
Proudhon dalam karya tiada benmtuk dan pretensius ini, tetapi anda 
beranggapan bahwa argumen ekonominya tidak terinfeksi oleh racun 
filsafiahnya. Saya sendiri jauh daripada menuduhkan kesalahan-kesalahan 
dalam argumen ekonomikal pada filsafat M. Proudhon. M Proudhon 
tidak menyajikan suatu kritik palsu mengenai ekonomi politik karena 
ia adalah pemilik suatu teori filsafat yang absurd, teapi ia memberikan 
pada kita suatu teori filsafat yang absurd karena ia gagal memahami 
sistem sosial dewasa ini dalam engrenement -(proses merangkaikan/ 
menghubungkan dalam suatu rangkaian)nya, ini menggunakan sebuah 
kata yang seperti banyak lainnya dipinjam M. Proudhon dari Fourier. 

Mengapa M. Proudhon berbicara tentang Tuhan, tentang nalar univer¬ 
sal, tentang nalar kemanusiaan yang impersonal dan yang tidak pernah 
salah, yang selalu setara dengan dirinya sendiri selama berabad-abad 
dan yang tentangnya orang cuma memerlukan kesadaran tepat agar 
mengetahui kebenaran? Mengapa ia bersandar pada Hegeliansime yang 


Kemiskinan Filsafat | 150 

lembek untuk memberikan pada dirinya sendiri tampang seorang 
pemikir yang berani? 

M. Proudhon semdiri yang memberikan kunci pada enigma ini. 

M. Proudhon melihat dalam sejarah suatu rentetan perkembangan sosial; 
ia menemukan kemajuan dilaksanakan dalam sejarah; akhirnya ia 
mendapatkan bahwa nmanusia, sebagai individual-individual, tidak 
mengetahui yang sedang mereka kerjakan dan salah mengenai gerak 
mereka sendiri, ayaitu, perkembangan sosial mereka pada penglihatan 
pertama tampaknya jelas, terpisah dan berdiri sendiri dari perkembangan 
individual mereka. Ia tidak dapat menerangkan fakta ini, dan karenanya 
ia cuma membikin-bikin hipotesis mengenai nalar universal 
mengungkapkan dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih mudah daripada 
membikin-bikin sebab-sebab mistikal, yaitu, frase-frase yang tidak 
mengandung akal sehat. 

Tetapi, tatkala M. Proudhon mengakui bahwa ia tidak mengerti 
sedikitpun tentang perkembangan historis kemanusiaan - ia mengakui 
hal ini dengan menggunakan kata-kata yang bemada-tinggi seperti: Nalar 
Universal, Tuhan, dan sebagainya - tidakkah dengan begini ia secara 
implisit kdan mau-tidak-mau mengakui bahwa dirinya tidak mampu 
memahami perkembangan ekonomi1 

Apakah masyarakat itu, apa dan bagaimanapun bentuknya? Produk dari 
tindakan timbal-balik orang-orang. Bebaskan orang memilih masyarakat 
yang bentuknya begini atau bentuknya yang begitu bagi diri mereka 
sendiri? Sama sekali tidak bisa. Andaikanlah suatu keasdaan 
perkembangan tertentu dalam tenaga-tenaga produktif manusia dan anda 
akan mendapatkan suatu bentuk perdagangan dan konsumsi yang tertentu 
pula. Andaikan tahap-tahap perkembangan tertentu dalam produksi, 
perdagangan dan konsumsi, dan anda akan mendapatkan bentukan sosial 
yang bersesuaian, suatu organisasi keluarga yang bersesuaian, dari 
tatanan-tatanan atau dari kelas-kelas, singkat kata, suatu masyarakat 
sivil (madani) yang bersesuaian. 

Andaikan sebuah masyarakat sipil tertentu dan akan anda dapatkan 
kondisi-kondisi politikal tertentu yang hanya merupakan ungkapan resmi 



151 | KARL MARX 

dari masyarakat sivil. M. Proudhon tidak akan pernah memahami hal 
ini karena ia mengira dirinya sedang melakukan sesuatu yang besar 
dengan menghimbau dari negara pada masyarakat - yaitu, dari resume/ 
ikhtisar resmi masyarakat pada masyarakat resmi. 

Adalah terlalu berlebihan untuk menambahkan bahwa manusia tidak 
bebas memilih “tenaga-tenaga produktif’ mereka -yang adalah dasar 
dari seluruh sejarah mereka- karena setiap tenaga produktif adalah suatu 
tenaga perolehan, produk dari aktivitas sebelumnya. Karenanya, tenaga- 
tenaga produktif adalah hasil energi praktikal manusia; tetapi energi 
ini sendiri dikondisikan oleh keadaan-keadaan dalam mana manusia 
mendapatkan diri mereka, oleh tenaga-tenaga produktif yang sudah 
diperoleh, oleh bentuk sosisal yang sudah ada sebelumnya, yang tidak 
mereka ciptakan, yang adalah produk dari generasi yang mendahului 
mereka. Karena kenyataan sederhana bahwa ksetiap generasi berikutnya 
mendapatkan dirinya memibuki tenaga-tenaga produktif yang diperoleh 
generasi sebelumnya, yang berlaku sebagai bahan-bahan mentah bagi 
produksi baru, maka lahirlah suatu koherensi (perpautan) di dalam sejarah 
manusia, suatu sejarah kemanusiaan terbentuk yang semakin merupakan 
suatu sejarah kemanusiaan karena tenaga-tenaga produktif manusia dan 
karenanya hubungan-hubungan sosialnya telah semakin berkembang. 
Dari situ mau tidak mau menyusul bahwa sejarah sosial manusia tidak 
lain dan tidak bukan adalah sejarah perkembangan individual mereka, 
baik hal itu mereka sadari atau tidak sadari. Hubungan-hubungan ma¬ 
terial mereka adalah dasar dari semua hubungan-hubungan mereka. 
Hubungan-hubungan material ini hanyalah bentuk-bentuk yang 
diharuskan untuk mereabsasikan aktivitas material dan individual 
mereka. 

M. Proudhon mencampur-adukkan gagasan-gagasan dan hal-hal ikhwal. 
Manusia tidak pernah melepaskan yang telah dimenangkannya, tetapi 
ini tidak berarti bahwa mereka tidak pernah melepaskan benmtuk sosial 
yuanmg di dalamnya mereka telah memperoleh tenaga-tenaga produktif 
tertentu. Sebaliknya, agar supaya mereka tidak dirampas hasil yang telah 
dicapainya, dan kehilangan buah-buah peradaban, mereka diharuskan - 
sejak saat bentuk perdagangan mereka tidak lagi bersesuaian dengan 



Kemiskinan Filsafat | 152 

tenaga-tenaga produktif yang diperoleh- untuk mengubah semua bentuk- 
bentuk sosial tradisional mereka. Saya menggunakan kata “lalu lalang” 

( commerce ) di sini dalam arti seluas-luasnya, sebagaimana kita 
menggunakan kata verkehr dalam bahasa Jerman. Misalnya, hak-hak 
istimewa (prvivilese-privilese), lembaga gilde-gilde dan korporasi- 
korporasi, rezim regulatori Abad-abad Pertengashan, adalah yang 
merupakan hubungan-hubungan sosial satu-satunya yang bersesuaian 
dengan tenaga-tenaga produktif telah dicapai dan bersesuaian dengan 
kondisi sosial yang ada sebelumnya dan dari padanya lembaga-lembaga 
ini telah lahir. Di bawah perlindungan rezim korporasi-korporasi dan 
regulasi-regulasi, modal diakumulasi, perdagangan seberang lautan 
dikembangkan, koloni-koloni dibangun. Tetapi buah-buahnya berarti 
akan hilang bagi manusia apabila mereka mencoba mempertahankan 
bentuk-bentuk yang mengayomi mematanmgnya buah-buah ini. Dari 
situlah menyambarnya dua petir - Revolusi-revolusi tahun 1645 dan 
tahun 1688. Semua bentuk ekonomi lama, hubungan-hubungan sosial 
yang bersesuaian dengannya, kondisi-kondisi politikal yang menjadi 
ungkapan resmi dari masyarakat sivil lama, semua itu dihancurkan di 
Inggris. Dengan demikian maka bentuk-bentuk ekonomi yang dengannya 
manusia berproduksi, berkonsumsi dan melakukan pertukaran, adalah 
semuanya bersifat peralihan (transitori) dan historis. Dengan 
diperolehnya fakultas-fakultas produktif barn, manusia menguba cara 
produksi dan dengan cara produksi itu semua hubungan ekonomi yang 
cuma sekedar hubungan-hubungan yang diperlukan dari cara produksi 
tertentu ini. 

Inilah yang tidak dimengerti M. Proudhon dan bahkan lebih tidak 
diperagakannya. M. Proudhon yang tidak mampu mengikuti gerak 
sesungguhnya dari sejarah, membuat suatu fantasmagoria yang dengan 
pongah menyatakan diri sebagai puncaknya dialektika. Ia tidak merasa 
perlu untuk berbicara tentang abad-abad ke tujuhbelas, ke delapanbelas 
atau ke sembilanbelas bagi proses-proses sejarahnya alam alam-imajinasi 
yang berkabut dan menjulang jauh di atas ruang dan waktu. Singkat 
kata, itu bukan sejarah tetapi rongsokan lama Hegelian, itu bukan sejarah 
duniawi -suatu sejarah kemanusiaan- tetapi sejarah keramat - suatu 
sejarah dari ide-ide. Dari sudut pandangnya, manusia Cuma alat yang 



153 | KARL MARX 

digunakan oleh ide atau nalar abadi untuk mengungkap diri sendiri. 
Evolusi-evolusi yang dibicarakan M. Proudhon difahami sebagai 
evolusi-evolusi sebagaimana yang digenapkan dalam lubuk mistik ide 
mutlak itu. Jika orang merobek cadar dari bahasa mistikal ini, jadinya 
adalah bahwa M. Proudhon menawarkan pada kita tatanan yang di 
dalamnya kategori-kategori ekonomi menata dirinya sendiri di dalam 
kepalanya. Tidaklah memerlukan banyak pengerahan tenaga dari pihak 
saya untuk membuktikan bahwa itu adalah tatanan dari suatu pikiran 
yang sangat amburadul. 

M. Proudhon memulai bukunya dengan sebuah disertasi tentang nilai, 
yang memang menjadi subjek kegemarannya. Sekarang ini saya tidak 
akan melakukan suatu pemeriksaan atas disertasi ini. 

Rangkaian evolusi-evolusi ekonomi dari nalar abadi mulai dengan 
“pembagian kerja.” Bagi M. Proudhon pembagian kerja itu sesuatu yang 
sederhana sekali. Padahal, tidakkah rezim kasta itu juga suatu pembagian 
kerja tertentu? Tidakkah rezim korporasi-korporasi suatu pembagian 
kerja yang lain? Dan tidakkah pembagian kerja di bawah sistem 
manufaktur, yang di Inggris dimulai sekitar pertengahan abad ke 
tujuhbelas dan berakhir pada bagian akhir abad ke delapanbelas, juga 
sangat berbeda dari pembagian kerja dalam industri modern raksasa? 

M. Proudhon begitu jauhnya dari kebenaran sehingga ia mengabaikan 
yang bahkan para ahli ekonomi yang duniawi perhatikan. Ketika M. 
Proudhon berbicara tentang pembagian kerja ia tidak merasa perlu 
menyebutkan pasar dunia. Bagus. Namun ;tidakkah pembagian kerja 
pada abad-abad ke empatbelas dan limabelas, ketika belum terdapat 
koloni-koloni, ketika Amerika masih belum eksis bagi Eropa, dan Asia 
Timur hanya ada baginya (bagi Eropa) lewat perantaraan Konstantinopel, 
adalah secara fundamental berbeda dari yang ada pada abad ke tujuhbelas 
ketika koloni-koloni sudah berkembang? 

Dan itu belum semuanya. Adakah seluruh organisasi intern dari bangsa- 
bangsa (nasion-nasion), adakah semua hubungan-hubungan intemasional 
mereka tidak lain dan tidak bukan adalah ungkapan dari suatu pembagian 
kerja tertentu? Dan tidakkah ini berubah ketika pembagian kerja itu 



berubah? 


Kemiskinan Filsafat | 154 


M. Proudhon begitu dangkal memahami masalah pembagian kerja 
sehingga ia nbahkan tidak pernah menyebutkan perpisahan kota dan 
desa yang terjadi di Jerman, misalnya, dari abad ke sembilan hingga 
abad ke duabelas. Demikianlah bagi M. Proudhon, pemisahan ini adalah 
suatu hukum abadi karena ia tidak mengetahui asal-usulnya maupun 
perkembangannya. Di sepanjang bukunya ia berbicara sepertinya 
penciptaan suatu cara produksi tertentu ini akan bertahan hingga akhir 
zaman. Segala yang dikatakan M. Proudhon mengenai pembagian kerja 
hanyalah sebuah ringkasan, dan lebih dari itu suatu ringkasan yang 
lsangat dangkal dan tidak lengkap dari yang telah dikatakan oleh Adam 
Smith dan ribuan orang lainnya sebelum dirinya (M. Proudhon). 

Evolusi kedua adalah “permesinan.” Hubungan antara pembagian kerja 
dan mesin adalah sepenuh-penuhnya mistikal bagi M. Proudhon. Setiap 
jenis pembagian kerja mempunyai alat-alat produksinya yang khusus. 
Antara pertengahan abad ke tujubelas dan pertengahan abad delapanbelas, 
misalnya, orang tidak membuat segala sesuatu dengan tangan. Terdapat 
mesin-mesin, dan mesin-mesin yang sangat rumit, seperti perkakas 
tenun, bahtera, pengumpil, dan sebagainya. 

Karenanya tidak ada yang lebih absurd daripada menderivasi mesin 
dari pembagian kerja pada umumnya. 

Sambil lalu boleh juga saya menyatakan bahwa, tepat sebagaimana M. 
Proudhon tidak memahami asal-usul permesinan, ia lebih tidak 
memahami lagi perkembangannya. Orang dapat mengatakan bahwa 
sampai tahun 1825 -periode krisis umum pertama- tuntutan-tuntutan 
konsumsi pada umumnya telah meningkat lebih pesat daripada produksi, 
dan perkembangan permesinan adalah suatu konsekuensi yang niscaya 
dari kebutuhan-kebutuhan pasar. Sejak 1825 penemuan dan penerapan 
permesinan cuma hasil belaka dari pergulatan antara kaum buruh dan 
kaum majikan. Namun ini hanya benar bagi Inggris. Sedangkan bagi 
nasion-nasion Eropa, mereka itu didera untuk mengadopsi permesinan 
karena persaingan Inggris, baik di pasar-pasar dalam negeri mereka 
maupun di pasar dunia. Akhimya, di Amerika Utara sendiri introduksi 



155 | KARL MARX 

mesin disebabkan oleh persaingan dengan negeri-negeri lain maupun 
karena kekurangan tenaga pekerja, yaitu, karena adanya disproporsi 
(ketidak seimbanan) antara penduduk Amerika Utara dan kebutuhan- 
kebutuhan industrialnya. Dari fakta ini dapatlah dilihat kebijaksanaan 
apa yang dikembangkan Monsieur Prouydhon ketika ia memanterakan 
hantu persaingan sebagai evolusi ketiga, antitesis terhadap permesinan! 

Yang terakhir dan pada umumnya, adalah sepenuhnya absurd untuk 
menjadikan “permesinan” suatu kategori ekonomi secara berdampingan 
dengan pembagian kerja, persaingan, kredit dan sebagainya. 

Permesinan tidaklah lebih merupakan suatu kategori ekonomi daripada 
lembu yang menyeret luku. Penerapan mesin dewasa ini adalah salah 
satu hubungan sistem ekonomi kita masa kini, tetapi cari permesinan 
itu dipergunakan secara total berbeda dari permesinan itu sendiri. Bubuk 
tetaplah bubuk, apakah ia dipakai untuk melukai seseorang atau untuk 
mengobati luka-lukanya. 

M. Proudhon melampaui dirinya sendiri ketika ia memperkenankan 
persaingan, monopoli, pajak-pajak atau polis-polis, neraca perdagangan, 
krddit dan pemilikan berkembang di dalam kepalanya menurut urutan 
sebagai saya menyebutkannya. Nyaris semua lembaga perkreditan telah 
dikembangkan di Inggtris pada awal abad ke delapanbelas, sebelum 
penemuan mesin-mesin. Kredit publik hanyalah suatu cara segar untuk 
meningkatkan pemajakan dan pemuasan tuntutan-tuntutan baru yang 
diciptakan oleh naiknya burjuasi pada kekuasaan. Akhirnya, kategori 
terakhior dalam sistem M. Poroudhon terbentuk oleh pemilikan. Dalam 
dunia nyata, sebaliknya, pembagian kerja dan semua kategori M. 
Proudhon yang lainnya adalah hubungan-hubungan sosial yang dalam 
keseluruhannya membentuk yang kdewasa ini dikenal sebagai 
pemilikan: diluar hubungan-hubungan ini pemilikan burjuis tidak lain 
dan tidak lebih daripada suatu ilusi metafisikal atau juristik. Pemilikan 
dari suatu kurun waktu lain, pemilikan feodal, berkembang dalam 
serentetan hubungan-hubungan sosial yang sepenuhnya berlainan. M. 
Proudhon, dengan menegakkan pemilikan sebagai suatu hubungan yaqng 
bebas, melakukan lebih dari sebuah kesalahan dalam metode: ia dengan 
jelas menunjukan bahwa dirinya tidak menangkap hal ikatan yang 



Kemiskinan Filsafat | I5B 

meragamkan semua bentuk produksi burjuis, bahwa dirinya tidak 
memahami sifat “historis” dan “transitori” (sementara/peralihan) bentuk- 
bentuk produksi dalam suatu kurun waktu tertentu. M. Proudhon, yang 
tidak memandang lembahga-lembaga siosial kita sebagai produk-produk 
historis, ;yang tidak dapat memahami asal-usul maupun perkembangan 
mereka, hanya dapat menghasilkan kritik dogmatik mengenai semua 
itu. 

Karenanya M. Proudhon terpaksa lari pada sebuah fiksi agar dapat 
menjelaskan perkembangan. Ia membayhangkan bahwa pembagian kerja, 
kredit, permesinan, dsb., semuanya ditemukan untuk melayani ide 
pancangannya, ide mengenai persamaan/keadilan. Penjelasannya itu 
sungguh kepandiran sublim. Hal-hal ini ditemukan untuk kepentingan- 
kepentingan keadilan tetapi malangnya semua itu berbalik terhadap 
keadilan. Inilah seluruh persoalannya. Dengan kata-kata lain, M. 
Proudhon membuat suatu pengandaian Cuma-Cuma dan kemudian, 
ketika perkembangan sesungguhnya berlawanan fiksinya di setioap 
langkah dan sudut, ia menyimpulkan akan adanya suatu kontradiksi. Ia 
menyembunyikan fakta bahwa kontradiksi itu semata-mata ada antara 
ide-ide pancangannya dan gerak sesungguhnya. 

Demikianlah, M. Proudhon terutama karena ia kekurangan pengetahuan 
historis, jmaka tidak memahami bahwea dengan berkembangnya tenaga- 
tenaga produktif manusia, yaitu dalam kehidupan mereka, mereka itu 
mengembangkan hubungan-hubungan tertentu satu sama lainnya kdan 
bahwa sifat hubungan-hubungan ini mau tidak mau berubah bersama 
perubahan dan pertumbuhan tenaga-tenaga produktif itu. Ia tidak 
memahami bahwa “kategori-kategori ekonomi” hanya “ungkapan 
abstrak” dari hubungan-hubungan aktual ini dan hanyalah tetap berlaku 
selama hubungan-hubungan itu ada. Karena itulah ia terjerumus ke dalam 
kesalahan para ahli ekonomi burjuis, yang menganggap kategori- 
kategori ekonomi ini sebagai hukum-hukum abadi dan tidak sebagai 
hukum-hukum historis yang adalah semata-mata hukum-hukum bagi 
suatu perkembangan historis tertentu, untuk suatu perkembangan 
tertentu dari tenaga-tenaga produktif. Karena itu, ganti menganggap 
kategori-kategori politikal-ekonomi ini sebagai ungkapan-ungkapan 
abstrak dari hubungan-hubungan sosial historis, transitori, yang 



157 | KARL MARX 

sesungguhnya, Monsieur Proudhon, berkat suatu pembalikan mistik, 
melihat dalam hubungan-hubungan sesungguhnya itu cuma perwujudan 
dari abstraksi-abstraksi ini. Abstraksi-abstraksi itu sendiri adalah 
perumusan-perumusan yang ngendon di jantung Alah Bapa sejak awal 
dunia. 

Tetapi, di sini M. Proyudhon kita yang baik terjerumus ke dalam kejang- 
kejang intelektual yang amat seangat. Apabila semua ka tegori ekonomik 
ini adalah pancaran-pancaran dari jantung Tuhan, adalah kehidupan 
tersembunyi dan kekal dari manusia, bagaimanakah kejadiannya, 
pertama-tama, bahwa ada yang disebut perkembangan, dan kedua, bahwa 
M. Proudhon tidaklah seorang konservatif? Ia menjelaskan kontradiksi- 
kontradiksi yang jelas-jemelas ini dengan suatu sistem antagonisme yang 
menyeluruh. 

Untuk mendapatkan kejelasan mengenai sistem antagonisme- 
antagonisme ini marilah kita mengambil sebuah contoh. 

“Monopoli” adalah sesuatu yang baik, karena ia adalah suatu kategori 
ekonomi dan kaenanya suatu pancaran dari Tuhan. Persaingan adalah 
sesuatu yang baik karena ia juga suatu kategori ekonomik. Namun yang 
tidak baik adalah reabtas dari monopoli dan reabtas dari persaingan 
itu. Yang lebih buruk lagi adalah kenyataan bahwa persaingan dan 
monopoli saling mengganyang satu sama lain. Apakah yang harus 
dilakukan? Karena kedua ide kekal dari Tuhan ini saling berkontradiksi, 
tampaknya jelas sekali padanya bahwa terdapat juga di lubuk Tuhan 
suatu sintesis dari keduanya, di mana kejahatan-kejahatan monopoli 
diseimbangkan dengan persaingan dan vice versa. Sebagai hasil 
pergulatan di antara kedua ide itu, hanya sisi baiknya yang akan tampak 
pada kita. Orang harus menyambar ide rahasia ini dari Tuhan dan 
kemudian menerapakannya dan segala sesuatu akan jadilah yang paling 
baik; perumusan sintetik yang tersembunyikan dalamn kegelapan nalar 
manusia yang tidak mempribadi harus diungkapkan. M. Proudhon tidak 
ragu-ragu sejenak pun untuk maju ke depan sebagai pengungkapnya. 

Tetapi, lihatlah sejenak pada kehidupan nyata. Dalam kehidupan 
ekonomi masa kini anda tidak hanya akan menjumpai persaingan dan 



Kemiskinan Filsafat | 158 

monopoli, tetapi juga sintesis mereka, yang bukanlah sebuah 
“perumusan” (formula), melainkan adalah sebuah “gerakan.” Monopoli 
menghasilkan persaingan, persaingan menghasilkan monopoli. Tetapi 
kesetaraan ini, sebaliknya daripada menghilangkan kesulitan-kesulitan 
keadaan dewasa ini, sebagaimana para ahli ekonomi burjuis 
membayangkannya, menghasilkan suatu situasi yang semakin sulit dan 
membingungkan. Maka, jika anda mengubah landasan yang di atasnya 
hubungan-hubungan ekonomi dewasa ini bertumpu, jika anda 
mentghancurkan cara produksi “masa-kini,” maka anda tidak hanya akan 
menghancurkan persaingan, monopoli dan antagonisme mereka, 
melainkan juga akan menghancurkan kesatuan mereka, sintesis mereka, 
gerakan yang adalah keseimbangan yang sesungguhnya dari persaingan 
dan monopoli. 

Nah akan saya berikan sekarang sebuah contoh dari dialektika Mon¬ 
sieur Proudhon. 

“Kebebasan” dan “perbudakan” merupakan sebuah antagonisme. Tidak 
perlu berbicara mengenai sisi baik dan sisi buruk dari kebebasan, juga - 
berbicara mengenai perbudakan- tidak perlu membicarakan sisi 
buruknya. Satu-satrunya halyang mesti dijelaskan adalah sisi baiknya. 

Kita tidak membicarakan perbudakan tidak langsung, perbudakan pro¬ 
letariat, tetapi mempersoalkan perbudakan langsung, perbudakan ras- 
ras hitam di Suriname, di Brazil, di Negara-negara Bagian Selatan dari 
Amerika Utara. 

Perbudakan langsung dewasa ini sepenuhnya merupakan poros 
industrialisme kita seperti halnya mesin, perkreditan dan sebagainya. 
Tanpa perbudakan tidak adalah kapas; tanpa kapas tidak adalah industri 
modern. Perbudakan telah memberi nilai pada koloni-koloni; koloni- 
koloni telah menciptakan perdagangan dunia; perdagangan dunia menjadi 
syarat mutlak bagi industri mesin besar-besaran. Demikianlah, sebelum 
lalu-lintas orang negro dimulai, koloni-koloni mensuplai Dunia Lama 
dengan produk-produk yang sedikit sekali dan tidak membuat suatu 
perubahan yang tampak pada wajah bumi. Perbudakan karenanya 
merupakan suatu kategori ekonomi dengan arti-penting tertinggi. Tanpa 
perbudakan, maka Amerika Utara -negeri yang paling progresif- akan 



159 | KARL MARX 

ditransformasi menjadi sebuah negeri patriarkal. Cukup anda menghapus 
Amerika Utara dari peta bangsa-bangsa, dan yang anda dapatkan adalah 
anarki, pembusukan total dari perdagangan dan peradaban modern. 
Tetapi, membiarkan perbudakan menghilang berarti menyapu Amerika 
Utara dari peta bangsa-bangsa. Dan karenanya, kartena ia adalah suatu 
kategori ekonomik, kita mendapati perbudakan di setiap bangsa sejak 
awal dunia.Bangsa-bangsa modern Cuma mengetahui caranya 
menyembunyikan perbudakan di negeri-negeri mereka sendiri, sambil 
secara terbuka mereka mengimportnya ke Dunia Baru. Sesudah 
pengamatan-pengamatan mengenai perbudakan ini, bagaimanakah M. 
Prouydhon kita yang terhormat itu melanjutkannya? Ia akan mencari 
sintesis antara kebebasan dan perbudakan, jalan tengah atau 
keseimbangan antara perbudakan dan kebebasan. 

Monsieur Proyudhon telah dengan sangat baik menangkap kenyataan 
bahwa manusia memproduksi kain, lenan, sutera, dan adalah suatu jasa 
besar dari pihak M. Proudhon bahwa dirinya telah menangkap sejumlah 
hal kecil ini! Yang tidak ditangkapnya adalah bahwa orang-orang ini, 
sesuiai kemampuan-kemampuan mereka, telah juga memproduksi 
“hubungan-hubungan sosial” di dalam mana mereka membuat kain dan 
lenan itu! Yang lebih tidak difahaminya adalah bahwa porang-oranmg 
yang memproduksi hubungan-hubungan sosial mereka sesuai dengan 
produktivitas material mereka, juga memproduksi “ide-ide,” “kategori - 
kategori,” yaitu ekspresi ideal abstrak dari hubungan-hubungan sosial 
itu pula. Dengan demikian kategori-kategori tidaklah lebih kekal-abadi 
daripada hubungan-hubungan yang mereka ekspresikan itu. Itu semua 
adalah produk-produk historis dan transitori. 

Bagi M. Proudhon, sebaliknya, abstraksi-abstraksi, kategori-kategori 
adalah sebab primordial. Menurutnya itulah, dan bukan kmanusia, yang 
membuat sejarah. “Abstraksi-abstraksi,” “kategori sebagaimana adanya,” 
yaitu terpisah dari manusia dan aktivitas material mereka, sudah barang 
tentu kekal, tidak bisa berubah, tidak digerakkan; ia hanyaklah satu bentuk 
dari keberadaan nalar murni; yang hanyalah satu cara lainh untuk 
mengatakan bahwa abstraksi itu sendiri adalah abstrak. Sungguh sebuah 
tautologi yang mempesona! 



Kemiskinan Filsafat | IGO 

Demikian, dipandang sebagai kategori-kategori, hubungan-hubungan 
ekonomi bagi M. Proudhon adalah formula-formula kekal-abadi tanpa 
asal-usul atau kemajuan. 

Biarlah kita mengatakan secara lain: M. Proudhon tidak secara langsung 
menyatakan bahwa “kehidupan burjuis” bagi dirinya adalah suatu 
“kebenaran abadi”; ia menyatakan itu secara tidak langsung dengan 
mendewakan kategori-kategori yang mengekspresikan hubungan- 
hubungan burjuis dalam bentuk pikiran. Ia menganggap produk-produk 
masyarakat burjuis sebagai makhluk-makhluk/keberadaan-keberadaan 
abadi yang lahir secara spontan, yang diberkati suatu kehidupan mereka 
sendiri, seketika mereka itu menghadirikan diri mereka sendiri pada 
pikirannya dalam bentuk kategotri-kategori, dalam bentuk pikiran. Jadi, 
ia tidak bangkit di atas kakilangit burjuis. Selagi dirinya beroperasi 
dengan ide-ide burjuis, kebenaran abadi yang dipraperkirakannya, ia 
mencari suatu sintesis, suatu keseimbangan/ekuilibrium dari ide-ide 
ini, dan tidak melihat bahwa metode satu itu, yang dengannya mereka 
mencapai ekuilibrium, adalah satu-satunya metode yang 
memungkinkannya. 

Sesungguhnya, M. Proudhon telah melakukan yang dilakukan semua 
burjuasi yang baik. Mereka semua mengatakan bayhwa pada azasnya, 
yaitu dipandang ksebagai ide-ide abstrak, persaingan, monopoli, dsb., 
adalah satu-satunya landasan kehidupan, tetapi bahwa di dalam praktek 
mereka itu masih menyisakan banyak sekali kekurangan. Semua mereka 
itu menghendaki persaingan tanpa akibat-akibat mematikan dari 
persaingan. Semua mereka itu menginginkan yang tidak mungkin, yaitu, 
kondisi-kondisi keberadaan (kehidupan) burjuis tanpa keharusan 
konsekuensi-konskuensi dari kondisi-kondisi itu. Tiada di antara mereka 
memahami bahwa bentuk produksi burjuis adalah historis dan transitori, 
tepat sebagaimana bentuk feodal adanya. Kesalahan ini lahir dari 
kenyataan bahwa manusia burjuiis bagi mereka merupakan satu-satunya 
landasan yang mungkin bagi setiap masyarakat; mereka tidak dapat 
membayangkan sebuah masyarakat di mana manusia berhenti sebagai 
burjuis. 

Karena itu M. Proudhon tidak bisa tidak adalah seorang “doktriner.” 



IGI | KARL MARX 

Baginya gerak historis yang menjungkir-balikkan dunia masa-kini telah 
menyusut menjadi masalah menemukan ekuilibrium yang tepat, sintesis 
dari dua pikiran burjuis. Dan dengan begitu si pintar itu, dengan 
kelicikannya, dapat mengungkapkan pikiran Tuhan yangh tersembunyi, 
kesatuan dari dua pikiran terisolasi - yang hanya terisolasi karena M. 
Proudhon telajh mengisolasinya dari kehidupanj praktikal, dari produksi 
masa-kini, yaitu dari kesatuan realitas-realitas yang mereka ekspresikan. 

Gantinya gerakan bersejarah yang besar yang lahir dari konflik antara 
tenaga-tenaga produktif yang sudah dicapai oleh manusia dan hubungan- 
hubungan sosial mereka yang sudah tidak bersesuaian lagi dengan tenaga- 
tenaga produktif ini; gantinya peperangan-peperangan yang mengerikan 
yajng sedang disiapkan antara berbagai kelas di dalam setiap bangsa 
dan di antara berbagai bangsa; gantinya aksi massa yang praktikal dan 
penuh kekerasan sebagai penyelesaian satu-satunya untuk konflik-konflik 
itu - gantinya gerakan besar, berkepanjangan dan rumit ini, Monsieur 
Proudhon memberikan gerak-ulah dari kepalanya sendiri. Jadinya yalah 
orang-orang terpelajar yang membuat sejarah, orang-orang yang tahu 
caranya mencuri pikiran-pikiran rahasia Tuhan. Orang-orang biasa 
cuma tinggal menerapkan wahyu-wahyu orang-orang terpelajar itu. Kini 
anda mengertilah mengapa M. Proudhon adalah yang dinyatakan sebagai 
musuh dari setiap gerakan politik. Pemecahan masalah-masalah sekarang 
bagi dirinya tidaklah terletak pada aksi publik, tetapi dalam perputaran 
dialektikal dari pikirannya sendiri. Karena baginya kategori-kategori 
itu adalah tenaga pendorong, maka tidak perlu mengubah kehidupan 
praktikal untuk menmgubah kategori-kategori itu. Justru sebaliknya. 
Orang mesti mengubah kategori-kategori itu dan konsekuensinya ialah 
terjadinya perubahan dalam masyarakat yang ada itu. 

Dalam hasratnya untuk mendamaikan kontradiksi-kontradiksi itu Mon¬ 
sieur Proudhon bahkan tidak bertanya apakah dasar kontradiksi- 
kontradiksi itu sendiri tidak mesti ditumbangkan. Ia presis seperti 
doktriner politik yang menginginkan raja dan dewan para wakil dan 
dewan para sesepuh sebagai bagian-bagian integral dari kehidupan sosial, 
sebagai kategori-kategori abadi. Yang dicarinya hanyalah sebuah 
perumusan baru yang dengannya dibentuknya suatu keseimbangan/ 



Kemiskinan Filsafat | IG2 

ekuilibrium antara kekuatan-kekuatan yang keseim-bangannya justru 
ada di dalam gerakan aktual, di mana satu kekuatan sekarang penakluknya 
dan kemudian budak yang lainnya. Demikianlah dalam abad ke XVIII 
itu sejumlah pikiran sedang-sedang (mediocre) sibuk mencari formula 
yang benar yang yang akan menyeimbangkan golongan-golongan sosial, 
kaum ningrat, raja, parlemen dsb., dan mereka terbangun pada suatu 
pagi menemukan bahwa dalam kenyataan tyidak ada lagi seorangpun 
raja, parlemen atau kaum ningrat. Ekuilibrium yang sesungguhnya dalam 
antagonisme ini yalah penumbangan semua hubungan sosial yang berlaku 
sebagai suatu landasan bagi keberadaan-keberadaan feodal ini dan bagi 
antagonisme-antagonisme eksistensi-eksistensi feodal ini. 

Karena M. Proudhon menempatkan ide-ide abadi, kategori-kategori nalar 
mumi di satu pihak dan makhluk manusia dengan kehidupan praktikal 
mereka, yang menurut M. Proudhon adalah terapan-terapan kategori- 
kategori ini, di lain pihak, maka sejak awal orang mendapatkan bersama 
M. Proudhon suatu “dualisme” antara kehidupan dan ide-ide, antara roh 
dan tubuh, suatu dualisme yang berulang-jadi dalam banyak bentuk. 
Sekarang orang dapat melihat bahwa antagonisme ini tidak lain dan 
tidak bukan adalah ketidak-mampuan M. Proudhon untuk memahami 
asal-usul keduniawian dan sejarah keduniawian kategori-kategori yang 
didewakannya. 

Surat saya ini sudah menjadi terlalu panjang untuk berbicara lagi 
mengenai kasus yang absurd yang diangkat oleh M. Proudhon terhadap 
komunisme.Untuk sementara ini sudilah anda membiarkan aku 
mengatrakan bahwa kseorang kyang tidak memahami keadaan 
masyarakat sekarang pastilah semakin tidak memahami gerakan yang 
cenderung akan menumbangkannya, dan semakin tidak memahami 
ungkapan-ungkapan literer dari gerakan revolusioner ini. 

“Satu-satunya hal” yang sepenuhnya saya bersepakat dengan M. Proudhon 
adalah ketidak-sukaannya akan mimpi-mimpi sosialistik yang senti¬ 
mental di siang-hari bolong. Saya sendiri sudah, sebelum M. Proudhon, 
membuat diriku dimusuhi karena mencemoohkan sosialisme utopian, 
berotak-kosong dan sentimental ini. Tetapi, tidakkah M. Proudhon secara 
ganjil membohongi dirinya sendiri ketika ia membangun sentimentalitas 



IBS | KARL MARX 

burjuis-kecilnya - di sini saya mengacu pada penolakannya mengenai 
rumah-tangga, cinta suami-isteri (konjugal) dan semua kedangkalan- 
kedangkalan seperti itu - secara berlawanan dengan sentimentalitas 
sosialis, yang pada Fourier, misalnya, adalah sangat lebih mendalam 
daripada pernyataan-pernyataan berulang yang penuh pretensi dari 
Proudhon kita yang terhormat? Ia sendiri begitu menyadari sendiri akan 
kehampaan argumen-argumennya, akan ketidak-ampuannya yang habis- 
habisan untuk berbicara mengenai hal-hgal ini, sehingga ia meledak- 
ledak dalam amarah , keributan riuh-rendah dan murka (irae hominis 
probi), berbusa-busa mulutnya, mencaci-maki, mengumpat, menista dan 
menyumpah-nyumpah, memukul-mukul dadanya dan berteriak-teriak 
di hadapan Tuhan dan manusia bahwa dirinya tidak dicemari oleh 
kehina-dinaan sosialis! Ia tidak dengan serius mengritik sentimentalitas- 
sentimentalitas sosialis, atau yang dianggapnya seperti itu. Bagaikan 
seorang suci, seorang paus, ia mengekskomunikasikan para pedosa yang 
malang dan menyanyikan kejayaan-kejayaan burjuasi-kecil dan dari 
ilusi-ilusi rumah-tangga yang penuh asmara serta patriarkal 
menyengsarakan. Dan ini tidaklah kebetulan belaka. Dari ujung rambut 
hingga telapak kakinya, M. Proudhon adalah filsuf dan ahli ekonomi 
burjuis-kecil. Dalam suatu masyarakat yang maju, sang burjuis-kecil 
dari posisinya sendiri niscaya adalah seorang sosialis di satu pihak dan 
seorang ahli ekonomi di pihak lain; artinya, ia silau dengan kemuliaan 
burjuasi besar dan bersimpati pada penderitaan rakyat. Ia sekaligus 
burjuis dan rakyat biasa. Di lubuk hatinya ia memuji diri sendiri bahwa 
dirinya tidak memihak dan telah menemukan keseimbangan yang tepat, 
yang mengklaim dirinya sebagai sesuatu yang berbeda dari kesedang- 
sedangan. Seorang burjuis-kecil dari jenis ini memuliakan “kontradiksi” 
karena kontradiksi adalah landasan keberadaannya. Ia sendiri tidak bukan 
dan tidak lain adalah kontradiksi sosial yang sedang beraksi. Ia mesti 
membenarkan dalam teori yang menjadi dirinya dalam praktek, dan M. 
Proudhon memahkotai dirinya sebagai penerjemah ilmiah dari burjuasi- 
kecil Perancis - sebuah berkat sejati, karena burjuasi-kecil akan 
membentuk suatu bagian integral dari semua revolusi sosial yang akan 
datang. 

Ingin sekali saya dapat mengirimkan pada anda buku saya mengenai 




Kemiskinan Filsafat | IG4 

ekonomi politik bersama surat ini, tetapi sampai sejauh ini saya tidak 
berhasil mencetakkan buku itu, dan kritik atas para filsuf dan Sosialis 
Jerman yang saya bicarakan dengan anda di Brussel. Anda tidak akan 
percaya betapa banyaknya kesulitan yang dihadapi publikasi seperti ini 
di Jerman, dari pihak kepolisian di satu pihak dan dari para penjual 
buku - yang adalah wakil-wakil berkepentingan dari semua 
kecenderungan yang saya serang, di pihak lain. Dan mengenai Partai 
kita sendiri, ia tidak cuma sekedar miskin, tetapi bagian besar dari 
Partai Komunis Jerman juga marah pada saya karena telah menentang 
utopia-utopia dan hafalan-hafalan mereka ... 



Marx pada J.B. Schweitzer 

London, 24 Januari I8G5 


Dengan hormat, 

Kemarin saya menerima surat di mana anda minta dari saya suatu 
penilaian terinci tentang Proudhon. Kekurangan akan waktu 
menghalangi saya untuk memenuhi keinginan anda. Ditambah pula 
kenyataan bahwa saya tidak memiliki satupun dari karya-karyanya. 
Namun begitu, agar meyakinkan anda akan iktikad baik saya, dengan 
ini saya dengan buru-buru menyampaikan beberapa catatan singkat. Anda 
dapat melengkapinya, menambahkan atau memotongnya - singkat kata, 
boleh melakukan apa saja sesuai keinginan anda. 51 

Saya tidak ingat lagi akan usaha-usaha paling dini dari Proudhon. Karya 
sekolahnya mengenai Langue Universelle [Bahasa Universal] 
membuktikan betapa tanpa keengganan sedikitpun ia menyerang 
masalah-masalah yang mengenai pemecahannya ia bahkan tidak 
memiliki unsur-unsur pengetahuan paling utama mengenainya. 

Karya pertamanya, Qu ’est ce que lapropriete? [Apakah Hak Pemilikan 
itu?\, “jelas-jelas karyanya yang terbaik.” Karya itu jmembuat sejarah. 
Kalaupun bukan karena isinya yang baru, setidak-tidaknya karena caranya 
yang baru dan berani dalam memaparkan segala sesuatu. Sudah tentu 
“hak milik” tidak saja telah dikritik dengan berbagai cara, tetapi juga 
“telah dibereskan” secara utppian oleh kaum Sosiabs dan Komunis 
Perancis yang karya-karyanya telah dikenalnya. Dalam buku itu 
hubungan Proudhon dengan Saint-Simon dan Fourier adalah kurang- 
lebih sama dengan hubungan Feuerbach dengan Hegel. Dibandingkan 
dengan Hegel, Feuerbach itu sangat-sangatlah miskinnya. Namun begitu 
ia tetap membuat-sejarah “setelah” Hegel karena ia memberi “tekanan” 
pada hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan kesadaran Kristiani, tetapi 
penting bagi kemajuan kritisisme, dan yang telah ditinggalkan dalam 


51 Dimuat dalam Sozialdemokrat 1,3 dan 5 Januari ISG5. "Kami mEnimbang yang terbaik untuk mEmuat 
tulisan itu tanpa diubah," dEtnikian dinyatakan dalam sabuah catatan rEdaksi. Lihat Edisi SEkarang, hal.177. 


I IG5 | 



Kemiskinan Filsafat | IBB 


kekaburan-mistikal oleh Hegel. 

Gaya Proudhon yang masih kuat berotot, kalau boleh sayamemakai 
ungkapan ini, berdominasi dalam buku ini. Dan gayanya itu menurut 
pendapat saya adalah kelebihannya yang utama. 

Bahkan di mana ia cuma mereproduksi bahan lama, orang dapat 
menyaksikan bahwa Proudhon telah menemukannya sendiri bagi dirinya, 
bahwa apa yang dikatakan itu adalah baru baginya dan berperingkat 
sebagai sesuatu yang baru. Penolakannya yang provokatif, menyinggung 
pada “kekeramatan” ekonomi yang “paling keramat,” paradoks cemerlang 
yang membuat tertawaan kelaziman pikiran burjuis, kritisisme yang 
meluluhkan, ironi penuh kegetiran, dan, terungkat di sana sini di balik 
semua itu, suatu perasaan kemarahan yang mendalam dan sejati terhadap 
kenistaan tatanan yang berkuasa, suatu kesungguh-sungguhan 
revolusioner - semua ini mencekam para pembaca Apakah Hak Milik 
itu? Dan menimbulkan suatu kehebohan besar pada permunculannya 
yang pertama kali. Dalam sejarah mengenai ekonomi politik yang 
sepenuh-penuhnya ilmiah, buku itu nyaris tak patut disebut-sebut. Tetapi 
karya-karya sensasional jenis ini memainkan peranannya di dalam ilmu- 
ilmu pengetahuan tepat sebagaimana dalam sejarah novel. Ambil saja, 
misalnya, buku Malthus tentang “Kependudukan.” Pada edisi pertamanya 
itu tidak lain dan tidak bukan hanya sebuah 

“pamflet sensasional” dan “plagiarisme” dari awal hingga akhirnya. 
Namun begitu, betapa telah ditimbulkan suatu “stimulus” oleh “fitnah 
terhadap bangsa manusia” ini! 

Seandainya ada buku Proudhon di hadapan saya, dengan mudah saya 
dapat memberikan beberapa contoh untuk menggambarkan gaya 
awalnya itu. Dalam pasase-pasase yang ia sendiri pandang sebagai yang 
paling penting ia menirukan cara Kant memperlakukan “antinomi- 
antinomi” - Kant, yang karya-karyanya telah Proudhon baca dalam 
terjemahan-terjemahan, pada waktu itu satu-satunya filsuf Jerman yang 
dikenalnya - dan ia memberikan kesan yang kuat bahwa bagi dirinya - 
seperti bagi Kant - penyelesaian antinomi-antinmomi itu adalah sesuatu 
“yang berada di luar” pemahaman manusia, yaitu, sesuatu yang tentanya 



IG7 | KARL MARX 

pengertiannya sendiri sepenuhnya berada dalam kegelapan. 

Tetapi walaupun segala ikonoklasme (penghancuran patung ‘kesucian’) 
nya itu, dalam Apakah Hak Milik itu ?Orang sudah dapat menjumpai 
kontrtadiksi bahwa Proudhon -di satu pihak- sedang mengritik 
masyarakat dari sudut pandang dan dengan mata seorang petani kecil 
Perancis (kemudian burjuis kecil) dan, di lain pihak, dengan standar- 
standar yang diambil dari warisannya dari kaum Sosialis. 

Kekurangan buku itu ditandakan oleh judulnya sendiri. 

Pertanyaannya telah dirumuskan sedemikian sesatnya sehingga ia tidak 
dapat dijawab secara tepat. “Hubungan-hubungan pemilikan kuno” telah 
diserap-habis oleh hubungan-hubungan pemilikan “feodal” dan ini oleh 
hubungan-hubungan kepemilikan “burjuis.” Demikianlah ksejarah 
sendiri telah mempraktekkan kritiknya terhadap “hubungan-hubungan 
pemilikan” yang lalu. Yang sesungguhnya dihadapi oleh Proudhon 
adalah “hak milik/pemilikan burjuis modern” sebagaimana itu adanya 
sekarang. Pertanyaan mengenai apakah ini hanya dapat dijawab dengan 
suatu analisis kritikal mengenai “ekonomi politik,” yang meliputi 
“hubungan-hubungan pemilikan” ini sebagai suatu keseluruhan, tidak 
dalam uingkapan legalnyanyera sebagai “hubungan-hubungan volunter” 
tetapi dalam bentuk mereka yang sebenamya, yuaitu, sebagai “hubungan- 
hubungan produksi.” Tetapi karena ia telah meruwetkan keseluruhanh 
hubungan-hubungan ekonomi ini dalam konsep umum juristik mengenai 
“hak milik/pemilikan,” Proudhon telah meruwetkan dirinya sendiri 
dalam segala macam fantasi, yang bahkan kabur bagi dirinya sendiri, 
tentang “hak milik/pemilikan burjuis yang sesungguhnya.” 

Selama saya tinggal di Paris pada tahun 1844 saya berkontrak pribadi 
dengan Proudhon. Saya menyebutkan hal ini karena hingga batas tertentu 
saya juga mesti menanggung kesalahan atas “sofistikasi/kecanggihan”- 
nya, sebagaimana orang Inggris menyebutkan pendewaan barang- 
baranmg komersial itu. Dalam berlangsungnya perdebatan-perdebatan 
yang berkepanjangan, yang kadang-kadang berlangsung sepanjang 
malam, saya telah menginfeksi Proudhon -demi kejangkiytannya yang 
parah- dengan Hegelianisme, yang, karena kekurangannya akan bahasa 



Kemiskinan Filsafat | IBS 

Jerman, ia tidak dapat mempelajarinya dengan selayaknya. Setelah 
pengusiran diri saya dari Paris, Herr Karl Grun melanjutkan yang telah 
saya mulai itu. Sebagai seorang guru filsafat Jerman ia juga mempunyai 
kelebihan atas diri saya karena ia sendiri sama sekali tidak 
memahaminy a. 

Tidak lama sebelum munculnya karya penting Proudhon yang kedua, 
Phiklosophie de la Misere (Filsafat Kemiskinan), dsb., ia ia 
mengumumkannya sendiri pada saya dalam sepucuk surat yang sangat 
rinci, di dalam manyha ia antara lain mengatakan: “Saya menantikan 
lecutan kritik anda.” Dan ini segera dialaminya lewat tulisan saya Misere 
de la Philosophie (Kemiskinan Filsafat), dsb., Paris 1847, dengan cara 
yang mengakhiri persahabatan (antara) kita untuk selama-lamanya. 

Dari yang sudah saya kemukakan dapatlah anda melihat bahwa karya 
Proudhon Philosophie de la Misere ou Systeme des Contradictions 
economiques pertama-tama sesungguhnya memuat jawabannya atas 
pertanyaan Apakah HakMilikitu? Sebenamya barn setelah beredarnya 
karyanya ini M. Proudhon memulai studi-studinya tentang 
perekonomian; ia telah menemukan bahwa pertanyaan yang 
dikemukakannya itu tidak dapat dijawab dengan “caci-maki” ( invec¬ 
tive ), melainkan hanya dengan sebuah “analisis” tentang “ekonomi 
politik.” Bersamaan dengan itu ia berusaha menyajikan sistem kategori- 
kategori ekonomi secara dialektikal. Gantinya “antinomi-antinomi” Kant 
yang tidak terpecahkan, “kontradiksi” Hegelian mesti diintroduksikan 
sebagai cara/alat perkembangan. 

Bagi suatu penilaian atas bukunya, yang ditulis dalam dua jilid tebal, 
saya mesti merujukkan pada anda, karya yang telah saya tubs sebagai 
sebuah jawaban. Di situ saya menunjukkan, antara lain, betapa dangkal 
M. Proudhon telah menyusupi rahasa dialektika ilmiah dan betapa, 
sebaliknya, ia sia-sekata dalam ilusi-ilusi filsafgat spekuklatif dalam 
memperlakukan “kategori-kategori ekonomi”; bagaimana gantinya 
memahami itu sebagai “ungkapan teoritis dari hubungan-hubungan 
historis dalam produksi , yang bersesuaian pada suatu tahap 
perkembangan tertentu dalam produksi material,” ia mengubahnya - 
dengan berkeceknya- menjadi “ide-ide abadi” yang sudah ada sejak awal, 



IBS | KARL MARX 

dan dengan cara berputar ini sekali lagi kembali pada pendirian ekonomi 
burjuis.' 

Selanjutnya telah juga saya tunjukkan betapa sangat kurang dan kadang- 
kadang bahkan kekanak-kanakan pengetahuannya mengenai “ekonomi 
politik” yang hendak dikritiknya, dan bagaimana ia dan kaum utopian 
memburu apa yang dinamakannya “ilmu” yang dengannya suatu for¬ 
mula bagi “pemecahan masalah sosial” itu akan dipikirkan secara a priori, 
gantinya mendapatkan ilmu mereka dari suatu pengetahuan kritikal 
mengenai gerakan historis, suatu gerakan yang sendirinya menciptakan 
“kondisi-kondisi material dari emansipasi.” Tetapi secara khusuws telah 
saya tunjukkan betapa bingung, salah dan dangkal Proudhon mengenai 
“nilai tukar,” dasar dari seluruh persoalan, dan bagaimana ia bahkan 
mencoba menggunakan interpretasi utopian dari teori Ricardo mengenai 
nilai sebagai landasan suatu ilmu baru. Mengenai titik-pandang 
umumnya ini saya telah membuat penilaian komprehensif berikut ini: 

Setiap hubungan akanami mamiliki suatu sisi baik dan satu sisi buruk; ini adalah suatu hal yang 
cukup jElas bagi M. Prnudhan. la malihat sisi baiknya diuraikan nlah para ahli akanami: sisi 
buruknya ia ketahui ditolak nlah kaum Snsialis. Dari para ahli akanami ia meminjam keharusan 
akan hubungan-hubungan abadi; dari kaum Susialis ia meminjam ilusi untuk melihat dalam kemiskinan 
sebagai kamiskinan samata-mata(dantidak malihat padanya aspeksubversifrevnlusinneryang 
akan menumbangkan masyarakat lama), la berkesepakatan dengan kedua-duanya dalam hal 
bersandar kembali pada ntnritas ilmu. Ilmu baginya menyusutkan diri pada prnpnrsi-prnpnrsi 
ramping dari sebuah formula ilmiah; ia adalah nrang yang dalam pencarian akan formula-formula. 
Demikianlah M. Prnudhan telah mengelu-elukan dirinya sendiri telah membverikan suatu kritik 
atas akanami politik maupun knmunisme: ia berada di bawah kedua-duanya. Di bawah kaum 
akonomis, karena sebagai senrang filsuf yang disikunya mamiliki sebuah formula ajaib, ia mentgira 
dirinya dapat melepaskan diri dari keharusan memberikan rincian-rinaian yang sepenuhnya 
eknnnmik: di bawah kaum Snsialis, karena ia tidak mamiliki kcukup keberanian maupun cukup 

’"Manakala para ahli akanami mengatakan, bahwa hubungan-hubungan dewasa ini -hubungan-hubungan 
prnduksi burjuis- adalah alamiah mereka mengartikan bahwa inilah hubungan-hubungan yang menciptakan 
kekayaan dan tenaga-tenaga produktif di \kembangkan bersesuaian dengan hukum-hukum alam. Karenanya 
hubungan-hubungan ini sendiri adalah hukum-hukum abadi yang mesti selalu memerintah masyarakat. 
Demikianlah telah ada sejarah, tetapi kini itu tiada lagi" (hal.HS dari karya saya. [Catatan Marx] [Lihat 
penerbitan ini. hal. 113 - Ed.] 



Kemiskinan Filsafat | 170 

wawasan untuk naik. biarpun Cuma sakEdar spakulatif, di atas kaki-langit burjuis... 

la ingin mEluncur sebagai Drang ilmu di atas kaum burjuis kdan kaum proletar; iafumasEkadar 

si burjuis kecil. yang tErus-manarus dilampar ka sana ka mari di antara mndal dan karja, 

aknnnmi pulitik dan knmunisma. 5 2 

Betapapun kerasnya penilaian di atas ini, sekarang ini saya masih tetap 
membenarkan setiap kata. Bersamaan dengan itu, namun, mestilah 
diingat bahwa pada waktu saya menyatakan bukunya adalah sandi burjuis 
kecil mengenai sosialisme dan telah membuktikan hal ini secara teoritis, 
Proudhon masih dicap sebagai seorang datuk-revolusioner ekstrem oleh 
para ahli ekonomi politik dan oleh kaum Sosialis. Itulah sebabnya 
mengapa bahkan kemudian pun saya tidak pernah bergabung dalam 
pengecaman mengenai “pengkhianatan”-nya (M. Proudhon) terhadap 
revolusi. Bukanlah kesalahannyta bahwa, sejak awal-mula disalah- 
mengerti oleh orang-orang lain maupun oleh dirinya sendiri, ia telah 
gagal memenuhi harapan-harapan yang tidak pada tempatnya. 

Di dalam Philosophy of Poverty (Filsafat Kemiskinan) semua 
kekurangan metode penyajian Proudhon menonjol dengan sangat tidak 
menguntungkan jika dibandingkan dengan What is Property? (Apakah 
Hak Milik itu?). Gayanya seringkali dalah yang disebut orang Perancis 
ampoule [bombastik]. Jargon spekulatif yang berkoar-koar, ;yang 
dianggap sebagai filosofikal-Jerman, secara teratur muncul ketika 
ketajaman pengertian Gallik-nya meninggalkan dirinya. Suatu nada 
pengiklanan-diri, menyombongkan-diri, membesar-besarkan diri dan 
teristimewa ocehannya mengenai ilmu serta pemeragaan bohong, yang 
senantiasa begitu merendahkan, secara terus-menerus diteriakkan ke 
telinga orang. Gantinya kehangatan sejati yang memancar dari usaha 
pertama kalinya, di sini pasase-pasase tertentu secara sistematikal dipacu 
menjadi suatu kepanasan sesaat lewat retorika. Tambahkan pada hal itu 
erudisi yang canggung menjijikkan dari orang yang belajar sendiri, yang 
kebanggaan primitifnya atas keorijinalan pikirannya sendiri telah 
dipatahkan dan yang kini sebagai seorang parvenu ilmu, merasa perlu 
mengelembungkan diri sendiri dengan apa yang bukan dirinya dan yang 


52 Marx, KamiskinanFilsafat, "bab. II." Lihat panarbitan ini hal. 120. 



171 | KARL MARX 

tidak dimilikinya. Maka mentalitas burjuis kecil yang dengan cara bru¬ 
tal dan tak-senonoh -dan, yang secara tidak kena, secara tidak 
bersungguh-sungguh, bahkan secara tidak tepat- menyerang seseorang 
seperti Cabet, untuk dihormati akan sikap praktikalnya terhadap prole¬ 
tariat, sementara ia memuji-muji seseorang seperti Dunoyer (seorang 
Penasehat Negara, memang benar). Padahal seluruh arti-penting 
Dunoyer ini terletak pada kefanatikan menertawakan dengan mana, di 
seluruh tidak jilid tebal dan luar-biasa menjemukan, ia mengkhotbahkan 
ketegaran yang dikarakterisasikan oleh Helvetius sebagai On veut que 
les malheureux soient parfaits (menuntrut agar yang tidak mujur/ 
beruntung sempuma adanya). 

Revolusi Februari jelas tiba pada suatu saat yang sangat tidak tepat bagi 
Proudhon, yang beberapa minggu sebelumnya secara tidak terbantahkan 
membuktikan bahwa “era revolusi-revolusi” telah berlalu untuk 
selamanya. Tampilnya dirinya dalam Majelis Nasional, betapapun 
gersang akan wawasan yang ditunjukkkannya akan kondisi-kondisi yang 
ada, patut mendapatkan pujian. Setelah pemberontakan bulan Juni itu 
adalah suatu tindakan keberanian. Sebagai tambahan itu berakibat 
kemujuran bahwa M. Thiers, dengan pidatonya yang menentang saran- 
saran kProudhon, yang ketika itu dikemukakan sebagai suatu publikasi 
istimewa, membuktikan bagi seluruh Eropa, di atas alas kateketik anak- 
anak yang bagaimana pilar intelektuan burjuasi Perancis itu diletakkan. 
Sesungguhnya, dibandingkan dengan M. Thiers, Proudhon telah memuai 
hingga ke ukuran suatu kolosus ante-diluvian. 

“Penemuan Proudhon tentang Creditgratuit [kredit cuma-cuma]” dan 
“ banque du peuple [bank rakyat]” yang berlandaskan itu, adalah “tindah- 
tindak” ekonominya yang terakhir. Dalam buku saya A Contribution to 
the Critique of Political Economy, Bagian I, Berlin 1859 (hal.59-64), 
dapat dijumpai bukti bahwa landasan teoritis dari idenya timbul dari 
suatu kesalah-fahaman mengenai uncur-unsur pertama dari “ekonomi 
politik” burjuis, yaitu hubungan antara “barang-barang dagangan” dan 
“uang”; sedangkan bangunan-atas (superstructure) praktikalnya adalah 
Cuma suatu reproduksi dari skema-skema lebih tua dan yang berkembang 
jauh lebih baik 



Kemiskinan Filsafat | 172 

Bahwa dalam kondisi-kondisi ekonomi dan politik tertentu, sistem 
perkreditan dapat berguna untuk mempercepat emansipasi kelas pekerja, 
presis seperti, misalnya, di awal abad ke delapan-belas dan kemudian 
pada awal abad ke sembilan- belas di Inggris, ia berguna bagi transfer/ 
pemindahan/peralihan kekayaan kelas yang satu ke kelas yang lainnya, 
sungguh hal yang tidak usah dipersoalkan, adalah terbukti sendiri. Tetapi 
untuk menganggap “modal penghasil-bunga sebagai bentuk utama dari 
modal” sambil mencoba suatu bentuk kredit khusus, peranggapan 
mengenai penghapusan bunga, sebagai landasan bagi suatu transformasi 
masyarakat adalah sepenuhnya suatu fantasi “burjuis kecil.” Oleh 
karenanya fantasia ini, jika dikembangkan lebih lanjut, sudah dapat 
dijumpai di kalangan “juru bicara ekonomi kaum burjuis kecil Inggris 
di abad ke tujuh-belas.” Polemik Proudhon dengan Bastiat (1850) tentang 
modal penghasil-bunga berada di tingkat yang jauh lebih rendah daripada 
Philosophy of Poverty. Ia berhasil membuat dirinya sendiri diganyang 
bahkan oleh Bastiat dan berantakan menjadi kegagapan menertawakan 
ketika lawannya melancarkan gempuran-gempuran dengan mengena 
sekali. 

Beberapa tahun berselang Proudhon -saya kira dihasut oleh pemerintah 
Lausanne- menulis sebuah esai berhadiah mengenai “Perpajakan.” Di 
sini kerlip kejeniusan terakhir telah dipadamkan. Tiada yang tersisa 
kecuali keburjuisan-kecil belaka. 

Sejauh yang mengenai tulisan-tulisan politik dan filosofinya, kesemuanya 
menunjukkan watak mendua, kontradiktif yang sama seperti karya-karya 
ekonominya. Lebih dari itu, nilainya cuma terbatas di Perancis saja. 
Betapapun serangan-serangannya terhadap agama, gereja dsb. sangat 
besar jasanya di nbegerinya sendiri pada masa kaum Sosialis Perancis 
beranggapan lebih menguntungkan untuk menunjukkan dengan 
religiositas mereka betapa lebih unggulnya mereka itu dibanding dengan 
Voltairianisme burjuis abad ke delapan-belas dan ketidak-berTuhanan 
Jerman abad ke sembilan-belas. Jika Peter Aguing mengalahkan 
barbarisme Russia dengan Berbaritas, Proudhon kberbuat sebisa-bisanya 
untuk mengalahkan silat-lidah Perancis dengan frase-frase. Karyanya 
mengenai Coup d”etat, di mana ia bergenit-genitan dengan Louis 



173 | KARL MARX 

Bonaparte dan, sesungguhnya, berusaha keras menjadikannya diterima 
oleh kaum pekerja Perancis, dan karya terakhimya, yang ditulis terhadap 
Polandia, di mana demi kemuliaan lebih besar bagi tsar ia menyatakan 
sinisisme seorang kerdil, mesti dikarakterisasi sebagai tidak hanya 
buruk, tetapi sebagai produksi-produksi yang hina; dengan suatu 
kehinaan yang bersesuaian, namun, dengan titik-pandang burjuis kecil. 

Proudhon telah seringkali dibandingkan dengan Rousseau. Tidak ada 
yang lebih salah daripada ini. Ia adalah lebih seperti Nicolas Linguet, 
yang karyanya: Theorie deslois civiles, -ini secara sambil lalu-, adalah 
sebuah buku yang sangat bagus. 

Proudhon memiliki suatu kecondongan alamiah akan dialektika. Tetapi, 
karena ia tidak pemah menangkap dialektika yang benar-benar ilmiah, 
ia tidak pernah melewati sekedar sofistri. Sesungguhnya ini berkaitan 
erat dengan titik-pandangan burjuis kecilnya. Seperti ahli sejarah 
Raumer, sang burjuis kecil terdiri atas “Di Satu Pihak” dan “Di Lain 
Pihak.” Memang demikianlah dalam kepentingan-kepentingan 
ekonominya dan “karena itu” dalam politiknya, dalam pandangan- 
pandangan ilmiah, religius dan artistiknya. Demikian jmuga dalam 
moralnyha, dalam segala hal. Ia suatu kontradiksi yang hidup. Jika, 
seperti Proudhon, ia kseorang berbakat pula, aka ia akan segerra belajar 
bermain dengan kontradiksi-kontradiksinya sendiri dan 
mengembangkannya sesuai keadaan menjadi paradoks-pradoks yang 
mencolok, bermegah-megah, sebentar menghebohkan atau sesaat 
kemudian cemerlang. Charlatantisme dalam ilmu dan akomodasi dalam 
politik tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya dari sudut pandangan 
seperti itu. Yang tinggal hanyalah satu motif yang berkjuasa, “kekenesan” 
sang subjek, dan satu-satunya persoalan baginya, seperti bagi semua 
orang kenes, adalah keberhasilan sesaat itu, perhatian sesaat itu. 
Demikianlah kesadaran moral sederhana, yang senantiasa membuat 
seorang Rousseau misalnya, jauh dari bahkan yang mendekati kompromi 
dengan kekuasaan yang bercokol, harus dipadamkan. 

Barangkali generasi-generasi masa depan akan menyhimpiulkan tahap 
erakhir dari perkembangan Perancis dengan mengatrakan bahwa Louis 
Bonaparte adalah Napoleon-nya dan Proudhon adalah Rousseau- 



Kemiskinan Filsafat | 174 


Voltaire-ny a. 


Dan kini mesti anda ambil tanggung-jawab atas pundak anda sendiri 
setelah menimpahkan pada saya peranan menjadi hakim Proudhon, 
begitu cepat sesudah wafatnya. 

Dengan hormat saya, 

Karl Marx 



Dari Karya Marx: 

Sebuah Sumbanaan uada I l ilik atas 
Ekonomi I < lilik 

Berlin. 1859. hal.GI-G4 


Teori mengenai waktu kerja sebagai suatu satuan uang seketika untuk 
pertama kali dikembangkan secara sistematikal oleh John Gray.* 

Ia membuat sebuah Bank Sentral nasional -melalui cabang-cabangnya- 
menetapkan dengan resmi waktu kerja yang dicurahkan dalam produksi 
berbagai barang-dagangan. Sebagai gantinya (pertukaran) barang- 
dagangan itu, produser menerima suatu sertifikat resmi nilai tsb., yaitu 
suatu tanda-terima untuk sekian banyak waktu kerja yang dikandung 
barang-dagangannya, dan kertas-kertas uang dari seminggu kerja, sehari 
kerja, sejam kerja dsb. sekaligus berlaku sebagai suatu klaim atas 
ekuivalen (kesetaraan) dalam semua barang-dagangan yang tersimpan 
dalam gudang-gudang bank itu. “* Ini adalah azas dasar yang digarap 

* John Gray: The Social SystEm, Etc. A TraatisE on thaPrinaiplaofExahangE, Edinburgh 1831. Bandingkan 
LEcturES on thE Nature and Use of Money, Edinburgh I84B, oleh penulis yang sama. Setelah Ravolusi 
Februari, Gray mengirimkan sebuah memorandum pada Pemerintah Sementara Perancis, di dalam surat itu 
ia menyatakan bahwa Perancis tidak memErlukan sebuah organisasikErja, tetapi memerlukan sebuah 
organisasipartukaran, yang rencananya.jika disusun selengkapnya, terkandung di dalam sistem uang yang 
telah dibuat penemuannya. John yang baik itu tidak menyadari bahwa enam-belas tahun sesudah permunculan 
Tha SaaialSystEm, sebuah paten untuk penemuan yang sama akan diklaim oleh Proudhon yang banyak akal 
itu. 

** Gray, Tha SaaialSystEm, dst. hal.GS. "Uang mestinya cuma sekedar tanda-terima, sebuah bukti bahwa 
pemegangnya telah menyumbang ksuatu nilai tertentu pada persaediaan kekayaan nasional, atau bahwa ia 
telah memperoleh hak atas nilai tersebut dari seseorang yang mempunyai sumbangan pada nilai tersebut." 

*” "Suatu nilai perkiraan yang sebelumnya telah dibErikan pada produk, biarlah itu disimpan di sebuah bank, 
dan ditarik lagi kapan itu diperlukan: yang sekedar menentukan, berdasarkan kesepakatan umum, bahwa 
siapapun yang menyimpan suatu jenis kepemilikan pada Bank nasional yang dimaksud itu, dapat mengeluarkan 
darinya suatu nilai yang sama dari (berapapun) yang dikandungnya, tanpa diharuskan untuk mengeluarkan 

I 175 | 



Kemiskinan Filsafat | I7G 

secara penuh keberhati-hatian secara terinci dan sepenuhnya 
diadaptasikan pada lembaga-lembaga Inggreis yang ada. Dengan sistem 
ini, demikian Gray berkata, “menjual untuk uang dapat dianggap -di 
segala waktu- presis sama mudahnya sekarang ini untuk membeli dengan 
uang; produksi akan menjadi sumber permintaan yang seragam dan tidak 
pernah gagal.”' Logam-logam berharga akan kehilangan “privilese”-nya 
atas barang-barang dagangan lainnya dan akan “mengambil tempatnya 
yang selayaknya di pasar di samping mentega dan telur, dan kain dan 
kaliko, dan kemudian nilai logam-logam berharga akan kurang 
merepotkan kita seperti nilai batu intan.”** “Akankah kita 
mempertahankan standar nilai kita yang fiktif itu, emas, dan dengan 
begitu menahan sumber-sumber produktif negeri dalam kungkungan? 
atau akankah kita beralih pada standar nilai yang alamiah, yaitu kerja, 
dan dengan demikian membebaskan sumber-sumber produktif kita?”*'* 

Karena waktu kerja merupakan ukuran nilai secara tetap (immanen), 
mengapa mesti ada ukuran ekstemal lain di sampingnya? Mengapa nilai 
tukar berkembang menjadi harga? Mengapa semua barang-dagangan 
mendapatkan nilainya diperkirakan dalam satu barang-dagangan 
eksklusif, yang dengan demikian ditransformasi menjadi keberadaan 
selayaknya dari nilai tukar, yaitu menjadi uang? Inilah permasalahan 
yang mesti dipecahkan oleh Gray. 

Gantinya memecahkannya, ia membayangkan bahwa barang-barang 
dagangan dapat mempunyai suatu hubungan langsung/seketika satu sama 
lain sebagai produk-produk kerja sosial. Namun, mereka dapat hanya 
mempunyai satu hubungan satu sama lainnya sebagai apa adanya mereka 
itu. Barang-barang dagangan adalah -secara seketika/langsung- produk- 
produk satuan-satuan kerja terisolasi, bebas, perseorangan yang mesti 
dikukuhkan sebagai kerja sosial umum oleh alienasinya dalam proses 


barang yang telah disimpankan (di Bank) tsb." Loc.cit. hal. GB. 
*/flc.c/?. hal.lG 

” Gray, LEaturasnnMnnay. Etc. hal.182-183. 
*7flc.c/?.hal.lGB. 



1771 KARL MARX 

pertukaran perseorangan, atau kerja atas dasar produksi barang-dagangan 
khanya menjadi kerja sosial oleh alienasi menyeluruh dari satuan-satuan 
kerja individual. Tetapi apabila Gray menggantikan waktu kerja yang 
terkandung dalam barang-barang dagangan sebagai “langsung/seketika 
sosial,” maka ia menggantikan itu sebagai kerja sosial atau waktu kerja 
dari individu-individu yang secara langsung/seketika berasosiasi. 
Dengan demikian, sesungguhnya, suatu barang-dagangan khusus, seperti 
emas atau perak, tidak akan dapat dikontraskan dengan barang-barang 
dagangan lainnya sebagai inkarnasi kerja umum, nilai tukar tidak akan 
menjadi harga, begitu pula nilai pakai tidak menjadi nilai tukar, produk 
itu tidak akan menjadi suatu barang-dagangan dan dengan begitu landasan 
produksi burjuis akan lenyap bersamanya. Tetapi ini sama sekali bukan 
pendapat Gray. “Produk-produk mesti diproduksi sebagai barang-barang 
dagangan, tetapi tidak dipertukarkan sebagai barang-barang dagangan.” 

Gray menyerahkan kepada sebuah Bank nasional pengeksekusian 
keinginan/harapan saleh ini. Di sdatu pihak, masyarakat dalam bentuk 
bank itu memnjadikan individu-individu bebas atas kondisi pertukaran 
perseorangan, dan, di lain pihak, masyarakat membuat mereka terns 
memproduksi atas dasar pertukaran perseorangan. Sementara itu, logika 
intern mendorong Gray menolak suatu kondisi produksi burjuis demi 
kondisi produksi burjuis lainnya, sekalipun ia hanya bermaksud 
“mereform” uang yang timbul dari pertukaran barang-dagangan. 

Demikianlah ia mengubah modal menjadi modal nasional,* pemilikan 
tanah menjadi pemilikan nasional,** dan jika banknya diperiksa dengan 
cermat, maka akan didapatkan bahwa itu tidak sekedar menerima 
barang-barang dagangan dengan tangan sebelah dan dengan tangan 
lainnya mengeluarkan sertifikat-sertifikat kerja yang disuplai, melainkan 
bahwa itu meregulasi produksi itu sendiri. Dalam karya terakhirnya, 
Lectures on Money, di dalam nana Gray dengan cemas berusaha 
merepresentasikan uang kerja-nya sebagai suatu reform burjuis 

' "Bisnis SEtiap bangsa akan dilakukan atas dasar suatu madal nasianal.” (John Gray: TIie Social Systsm, dst. 
hal.171.) 

** "Tanah itu mEsti dikanvarsi menjadi milik nasianal." ( Lnc.cit., hal. 208.) 



Kemiskinan Filsafat | 178 

semuminya, ia menjerumuskan dirinya dalam omong kosong yang tidak 
ketolongan lagi. 

Setiap barang-dagangan seketika ada uang. Inilah teori Gray, yang 
disimpulkkan dari analisis mengenai barang-barang dagangan yang tidak 
lengkap dan karenanya palsu. Konstruksi “organik” dari “uang kerja” 
dan “bank nasional” dan “gudang-gudang barang-dagangan” hanya sebuah 
gambaran impian, di dalam mana dogma disuapkan sebagai suatu hukum 
universal. Dogma bahwa suatu barang-dagangan seketika adalah uang, 
atau bahwa kerja tertentu dari individual perseorangan yang dikandung 
di dalamnya adalah kerja sosial seketika/langsung, dengan tidak dengan 
sendirinya benar oleh bank yang mempercayai hal itu dan yang 
beroperasi sesuai dengan kepercayaan itu. Dalam kasus seperti itu, sangat 
besar kemungkinannya kebangkrutan akan mengganti kritisisme praktis. 
Yang tersembunyi pada Gray dan memang tetap sebuah rahasia bahkan 
bagi dirinya sendiri, yaitu, bahwa uang kerja adalah suatu ungkapan/ 
frase yang kedengaran-ekonomik bagi keinginan saleh untuk melepaskan 
diri dari uang, dan dengan uang mengenyahkan nilai tukar, dan dengan 
nilai tukar mengenyahkan barang-barang dagangan, dan dengan barang- 
barang dagangan mengenyahkan sistem produksi burjuis, ini diucapkan 
secara blak-blakan oleh sementara Sosialis Inggris yang sebagian telah 
menulis sebelum dan sebagian lagi setelah Gray. Tetapi dicadangkan 
bagi Proudhon dan ajarannya untuk dengan serius mengkhotbahkan 
tentang degradasi uang dan naiknya ke surga “barang-barang dagangan” 
sebagai inti sosialisme dan dengan begitu menguraikan sosialisme 
menjadi suatu kesalahfahaman mengenai keharusan hubungan antara 
barang-barang dagangan dan uang." 


* Lihat misalnya: W. Thampsan: An Inquiry into the Distribution of Wealth, Etc. Lcndcri 1824; Bray: Labour's 
Wrongs and Labour's Remedy, LEEds 1839. 

** Dapat dianggap SEbagai SEbuah kampEndum dramatikal dari tEari tEntang uang adalah: Alfred Darimnnt: De 
la reforme desbanques, Paris IB5G. 




MENGENAI MASALAE EEEEAGANGAN EEEAS 

PidatD umum yang diucapkan oleh Karl Marx di dapan Asasiasi Demakratik 

kata Brussel, 

9 Januari 1848 


Tuan-tuan, 

Pencabutan Undang-undang Gandum di Inggris merupakan kemenangan 
terbesar dari perdagangan bebas di abad ke sembilan-belas. Di setiap 
negeri di mana kaum manufaktur berbicara tentang perdagangan bebas, 
yang terutama ada dalam pikiran mereka yalah perdagangan bebas 
gandum dan bahan-bahan mentah pada umumnya. Mengenakan bea- 
bea masuk yang bersifat protektif atas gandum asing adalah sangat tak- 
terpuji, itu berarti berspekulasi atas kelaparan rakyat-rakyat. 

Makanan murah, upah-upah yang tinggi, inilah tujuan tunggal yang 
untuknya para pedagang-bebas Inggris telah menghabiskan berjuta-juta, 
dan antusiasme mereka sudah menyebar pada saudara-saudara mereka 
di wilayah Kontinen. Berbicara lsecara umum, mereka yang berpihak 
pada perdagangan bebas menghasratkan itu untuk meningkatkan kondisi 
kelas pekerja. 

Namun, sungguh aneh, rakyat-rakyat yang dengan segala cara diusahakan 
mendapatkan makanan murah adalah sangat tidak berterima-kasih. 
Makanan murah sama dipandang hina di Inggris seperti halnya 
pemerintah murah di Perancis. Rakyat melihat pada tuan-tuan yang 
mengorbankan-diri ini, pada Bowring, Bright & Co., musuh-musuh 
mereka yang terburuk dan kaum munafik yang paling tidak tahu malu. 

Setiap orang mengetahui bahwa di Inggris perguletan antara kaum Lib¬ 
eral dan kaum Demokrat berlangsung atas nama perjuangan antara kaum 
Pedagang-bebas dan kaum Chartis. 

Mario kita melihat bagaimana para pedagang-bebas Inggris telah 
membuktikan pada rakyat semua niat baik yang mendorong mereka. 



Kemiskinan Filsafat | 180 

Inilah yang mereka katakan pada kaum buruh pabrik: 

"Bes masukyang dikEnakan atas gandum adalah suatu pajak atas upah-upah; pajak ini anda 
bayarkan pada para tuan-tanah, kaum aristakrat zaman pErtEngahan itu;jika pEsisi anda adalah 
posisi yaag saagat tErpuruk. itu disEbabkaa ulah mahalaya kEbutuhan-kEbutuhan kahidupaa yaag 
paling langsung." 

Kaum buruh, pada gilirannya, bertanya pada kaum manufaktur itu: 

"Bagaimana tErjadinya, bahwa dalam prasES tiga-puluh tahua tErakhir, SElagi iadustri kita 
mEugalami pErkEmbaagaatErbEsar, upah-upah kamitElah jatuhjauh bbih CEpat. dalam prapursiaya, 
daripada harga gaadum yaag aaik itu? 

Pajak yaag msaurut kaliaa kami bayarkaa pada kaum tuaa-taaah adalah kuraug-lEbih tiga pancE 
SEmiuggu pEr pEkErja. Namua bEgitu upah-upah kaum pErajut tangantElahjatuh, aatara 1815 daa 
1843, dari 28s. par miaggu maujadi 5s„ daa upah-upah para pErajut dEugau alat masia, aatara 
11823 daa l843,tElahjatuh dari 20s samiaggu mEajadi 8s. 

Dalam SElama saluruh pEriadE iai, parsi pajak yaag kami bayar pada tuaa-taaah tidak pEruah 
mElampaui tiga peuee. Daa, kamudiaa, di tahua 1843, kEtika rati saagat murah hargaaya daa 
bisais barjalaa dEagaa saagat baikaya, apakah yaag kaliaa katakaa pada kami? Kaliaa mEugatakau, 

'Jika kaliaa tidak mujur, itu adalah kareaa kaliaa mampuayai tErlalu baayak aaak, daa pErkawiaaa- 
psrkawiaaa kaliaa adalah bbih praduktif daripada ksrja kaliaa!' 

Inilah kata-kata kaliaa yaag diuaapkaa pada kami, daa kaliaa mulai mEmbuat Uadaag-uadaag 
Kamiskiaaa baru, daa mambaagua pabrik-pabrik, (baatEag-bEatEag) BastillE kaum prulEtariat 
itu." 

Menjawab ini kaum manufaktur mengatakan: 

"Kaliaa bsaar, kaum pskErja yaag tErhDrmat; tidak haaya harga gaadum saja, tEtapi parsaiagaa 
di aatara para pEksrja SEadiri juga, yaag mEasatukaa upah-upah. 

TEtapi rEuuugkaulah satu hal, yaitu, bahwa taaah kita tErdiri haaya atas batu karaag daa mEdaa- 
mEdaa pasir.Taatuaya kaliaa tidak mambayaagkaa bahwa gaadum dapat tumbuh dalam put-put 
kambaag. Maka itu, jika gaatiaya aruEruEsta-riakau modal kita daa karja kita atas taaah yaag 
SEpaauhaya stEril, kita harus m.ElEpaskaa agrikultur, daa maagabdikaa diri kita SEcara khusus 
pada iadustri, maka SEluruh Erapa akaa ruEuiuggalkau pabrik-pabrikaya, daa laggris akaa 
mEmbaatuk suatu kata pabrik raksasa, dEagaa SEluruh sisa Eropa SEbagai pEdEsaaaaya." 



181 | KARL MARX 

Sementara secara demikian itu mengusik para pekerjanya sendiri, sang 
manufaktur diinterogasi oleh sang pedagang kecil, yang berkata: 

"Jika kita mancabut Undang-undang Gandum, kita mEmang akan mEnghancurkan agrikultur; 
tEtapi walaupun bEgitu, kita tidak akan mEmaksa bangsa-bangsa lain agar mEraka mElEpaskan 
pabrik-pabrik maraka SEndiri dan mEtnbEli dari pabrik-pabrik kita. 

Apakah dan bagaimanakah akan kansakuansinya? Saya akan kahilangan pElanggan-pElanggan 
yang kupunyai SEkarang di pEdEsaan, dan pErdagangan rumahan akan kahilangan pasarnya." 

Si Manufaktur, sambil membalikkan badan dan membelakangi kaum 
pekerja, menjawab sang pemilik toko: 

"Oh, mangEnai hal itu, SErahkan saja hal itu pada kami! BEgitu baa masuk atas gandum itu habus, 
kita akan mEngimpnr gandum yang klabih murah dari luar nEgEri. KEmudian akan kita turunkan 
upah-upah pada saat bErtEpatan upah-upah itu naik di nEgEri-nEgEri dari mana kita mEndapatkan 
gandum kita. 

DEngan dEmikian, sabagai tambahan kauntungan yang sudah kita nikmati, kita juga akan 
mEndapatkannya dari upah-upah yang lEbih rEndah dan, dEngan samua kEuntungan ini, kita akan 
dEngan mudah mamaksa Daratan (Ernpa) untukmEmbali dari kita." 

Tetapi kini para pengusaha pertanian dan kaum pekerja agrikultur 
bergabung di dalam diskusi itu. 

"Dan, mnhnn ditErangkan, apakah yang akan jadinya kita-kita ini? 

Akankah kita mEnjatuhkan suatu hukuman mati pada agrikultur, dari mana kita mEndapat nafkah 
kita? MEstikah kita mEmpErkEnankan tanah direnggut dari bawah kaki kita?" 

Sebagai keseluruhan jawabannya, Lembaga Undang-undang Anti- 
Gandum telah mencukupkan diri dengan menawarkan hadiah-hadiah 
bagi tiga essai terbaik mengenai pengaruh sehat pencabutan Undang- 
undang Gandum itu atas agrikultur Inggris. 

Hadiah-hadiah ini telah digondol oleh Tuan-tuan Hope, Morse dan Greg, 
yang esai-essainya didistribusikan dalam jumlah ribuan copy di seluruh 
pedesaan. 

Yang pertama dari para pemenang hadiah itu mencurahkan dirinya pada 
pembuktian bahwa petani pesewa tanah maupun pekerja agrikultur tidak 



Kemiskinan Filsafat | 182 

akan kehilangan apa-apa dengan pengimportan gandum luar negeri secara 
bebas, dan bahwa yang rugi itu hanyalah si tuan-tanah. “Petani pesewa - 
tanah Inggris,” demikian ia berkata, 

"tidak perlu takut pada pancabutan Undang-undang Gandum, karena tiada ada nEgeri lain yang dapat 
mrmpraduksi gandum yang sebagus dan samurah Inggris. 

DEmikianlah, bahkan apabila harga gandum jatuh, itu tidak akan mErugikan anda, karena kEtjauhan harga 
ini hanya akan mEmpangaruhi sawa, yang akan turun, dan sama SEkali bukanlah laba industrial dan 
upah-upah, yang akan tstap tidak bErubah." 

Pemenang-hadiah kedua, tuan Morse, sebaliknya mempertahankan, 
bahwa harga gandum akan naik sebagai akibat dari pencabutan Undang- 
undang Gandum itu. Ia berusaha dengan susah-payah untuk membuktikan 
bahwa bea-bea masuk yang bersifat protektif tidak pernah mampu 
menjamin suatu harga yang menguntungkan bagi gandum. 

Dan menunjang pernyataannya ia mengutib kenyataan bahwa, pabila 
gandum asing telah diimpor, harga gandum di Inggris naik secara sangat 
berarti, dan pabila Cuma sedikit gandum yang diimport, maka harga 
gandum sangat jatuh. Sang pemenang hadiah ini lupa bahwa 
pengimportan bukanlah sebab dari harga yang tinggi itu, tetapi bahwa 
harga yang tinggi itulah sebab dari pengimportan. 

Dan dalam pertentang langsung dengan sesama pemenang-hadiah itu, 
ia menyatakan bahwa setiap kenaikan harga gandum adalah 
menguntungkan bagi petani pesewa tanah maupun pekerja pertanian, 
tetapi tidak menguntungkan bagim tuan-tanah. 

Pemenang-hadiah yang ketgia, Tuan Greg, yang adalah seorang 
manufaktur besar dan yang pekerjaannya tertuju pada petani-petani 
pesewa tanah besar, tidak tahan terhadap ketololan-ketololan seperti 
itu. Bahasanya lebih ilmiah. 

Ia mengakui bahwa Undang-undang Gandum dapat menaikkan sewa 
hanya dengan menaikkan harga gandum, dan bahwa mereka dapat 
menaikkan harga gandum hanyalah dengan memaksa penerapan modal 
pada tanah yang kualitasnya rendah, dan ini dapat dijelaskan dengan 
sederhana sekali. 



183 | KARL MARX 

Dalam proporsi pertambahan penduduk, jika gandum luar negeri tidak 
dapat diimport, maka tanah yang kurang subur mesti dipakai, yang 
pembudi-dayaannya menyangkut biaya lebih besar dan produk tanah 
ini karenanya menjadi lebih mahal. 

Karena terdapat penjualan gandum secara paksa, maka harganya dengan 
sendirinya akan ditentukan oleh harga produk dari tanah yang paling 
mahal. Beda antara harga ini dan biaya produksi di tanah yang berkualitas 
lebih baik membentuk sewa itu. 

Jika, oleh karenanya, sebagai hasil pencabutan Undang-undang Gandum, 
harga gandum dan sebagai konsekuensinya sewa itu jatuh, itiu adalah 
karena tanah yang kualitasnya rendah tidak akan dibdi-dayakan lagi. 
Demikianlah, reduksi sewa mau-tidak-mau mesti menghancurkan 
sebagian kaum petani pesewa tanah. 

Catatan-catatan ini diperlukan agar supaia menjadikan bahasa tuan Greg 
itu dapat dimengerti. 

“Para pengusaha pertanian kecil,” demikian tuan Greg berkata, 

"yang tidak dapat mEnghidupi diri dengan agrikultur akan mendapatkan suatu sumber dari industri. 
Sedang bagi para pengusaha pertanian pesewa tanah, mereka itu tidak akan gagal mendapatkan 
laba. Sebab, paratuan-tanah akan terpaksa menjualtanah kepada mereka dengan harga sangat 
murah, atau menyewakannya pada mereka untukjangka-waktu sangat panjang. Ini akan 
memungkinan para petani pesewa tanah itu menanamkanjumlah-jumlah besar mudal atas tanah 
itu, untukmenggunakan mesin-mesin pertanian dalam skala lebih besar, dan menghejmat kerja 
manual yang akan, lagi pula, menjadi lebih murah, disebabkan aleh kejatuhan umum dari upah- 
upah, yaitu akibat langsung dari pencabutan Undang-undang Gandum itu." 

Dr. Bowring memberkati semua argumentasi ini dengan persucian 
agama, dengan berseru pada suatu rapat umum, “Jesus Kristus adalah 
Perdagangan Bebas, dan Perdagangan Bebas adalah Jesus Kristus.” 

Orang dapat mengerti bahwa semua kemunafikan ini tidak 
diperhitungkan untuk menjadikan roti murah menarik bagi kaum buruh. 

Kecuali itu, bagaimana kaum pekerja dapat memahami filantropi tiba- 
tiba dari kaum manufaktur itu, orang-orang yang justru masih sibuk 



Kemiskinan Filsafat | 184 

bertempur melawan Undang-undang Sepuluh Jam Kerja, yang adalah 
untuk mengurangi hari kerja kaum pekerja pabrik dari duabelas jam 
menjadi sepuluh jam? 

Sebagai gambaran akan ide filantropi kaum manufaktur ini, tuan-tuan, 
saya ingin mengingatkan kalian, pada peraturan-poeraturan pabrik yang 
berlaku di semua pabrik (penggilingan). 

Setiap pengusaha manufaktur bagi kepentingannya sendiri menggunakan 
suatu kode pidanba ktertentu di mana denda-denda ditetapkan untuk 
setiap pelanggaran dengan sengaja atau yang tidak di sengaja. Misalnya, 
pekerja membayar sekian jika ia terkena sial dan duduk di atas sebuah 
kursi; jika ia berbisik, atau berbicara, atau ketawan; jika ia tiba di pabrik 
beberapa menit terlambat; jika suatu bagian dari mesin rusak, atau jika 
ia tidak menghasilkan pekerjaan dari kualitas yang diminta, dsb., dsb. 
Denda-denda itu selalu lebih besar daripada kerusakan yang sesunggunya 
dibuat oleh pekerja itu. Dan untruk memberikan setiap kesempatan pada 
pekerja itu untuk dikenai denda, jam pabrik disetel lebih dini, dan pada 
pekerja diberikan bahan mentah yang buruk untuk diolah menjadi 
barang-barang jadi yang baik. Seorang mandor bisa dipecat karena tidak 
cukup trampil dalam memperbanyak kasus-kasus pelanggaran peraturan. 

Anda lihatlah, tuan-tuan, perundang-undangan swasta ini diberlakukan 
dengan tujuan istimewa untuk menciptakan pelanggaran-pelanggaran 
seperti itu, dan pelanggaran-pelanggaran itu dibuat dengan maksud 
menciptakan uang. Demikianlah kaum manufaktur itu menggunakan 
segala cara untuk mengurangi upah nominal, dan bahkan menarik 
keuntungan dari kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kendali 
kaum buruh. 

Para pengusaha manufaktur ini adalah para filantropis; yang telah 
berusaha membuat kaum buruh percaya bahwa mereka mampu 
mengikhtiarkan segalanya demi untuk meningkatkan nasib mereka. 
Dem,ikian, di satu pihak, mereka menggerogoti upah-upah kaum buruh 
dengan cara-cara yang licik, dengan mengadali peraturan-peraturan 
pabrik dan, di lain pihak, mereka melakukan pengorbanan-pengorbanan 
besar untuk menaikkan upah-upah itu dengan jalan Lembaga Anti 



185 | KARL MARX 

Undang-undang Gandum. 

Mereka membangun istana-istana besar dengan mengeluarkan biaya- 
biaya luar-biasa besarnya, dan Lembaga itu dengan cara-cara tertentu 

menjadikan istana-istana itu tempat huniannya; mereka mengirimkan 
sepasukan misionaris ke segala penjuru Inggris untuk mengkhotbahkan 
perdagangan bebas; mereka telah mencetak dan menyebarkan secara 
Cuma-Cuma ribuan pamflet untuk mencerahkan kaum buruh akan 
kepentingan-kepentingannya sendiri, mereka menghabiskan jumlah- 
jumlah dana luar-biasa besarnya untuk membikin pers menguntungkan 
kepentingan mereka; mereka mengorganisasi sebuah sistem yang luar- 
biasa luasnya untuk melaksanakan gerakan perdagangan bebas itu, dan 
mereka memperagakan seluruh kekayaan kefasihan mereka di rapat- 
rapat umum. Adalah pada salah satu rapat-rapat itu seorang pekerja 
meneriakkan: 

Andaikata para tuan-tanah manjual tulang-tulang kami. adalah kalian: kaum pEngusaha manufaktur 
akan yang paling pErtama manjadi pEmbElinya untuk mEtnasukkannya dalam pEnggilingan-uap 
dan mEnjadikan tulang-tulang itu tEpung. 

Kaum buruh telah sangat memahami arti-penting perjuangan antara para 
tuang-tanah dan kaum kapitalis industrial. Mereka sangat mengetahui 
bahwa harga roti mesti diturunkan agar upah-upah diturunkan, dan bahwa 
laba industrial akan naik setaraf dengan jatuhnya sewa. 

Ricardo, murid para pedagang-bebas Inggris, ahli ekonomi paling 
terikemuka negeri kita, sepenuhnya setuju dengan kaum buruh dalam 
satu hal ini. Dalam bukunya yang termashur mengenai ekonomi politik, 
ia mengatakan: 

Apabila SEbagai gantinya kita mEnanam gandum kita SEndiri... kita manamukan suatu pasaran 
baru dari mana kita dapat mansuplai diri kita... dEngan harga yang labih murah, maka upah-upah 
akanturun dan laba akan naik. Jatuhnya harga pruduksi agrikulturmanurunkan upah-upah,tidak 
saja dari buruh yang dipEkarjakan dalam pambudi-dayaantanah.tEtapi juga dari samuayang 
dipEkarjakan dalam pErdagangan atau manufaktur. 5 4 


54 Lihat catatan S. l.c.T.I. hal. 178-179 



Kemiskinan Filsafat | I8B 

Danjanganlah pErcaya.tuan-tuan, bahwa adalah saal kEtak-acuhan kaum buruh apakah ia hanya 
mEnErima Empat franc karena harga gandum lebih murah, SEdangkan SEbalumnya ia manErima 
lima franc. 

Tidakkah upah-upah telah selalu jatuh jika dibandingkanm dengan laba, 
dan tidakkah jelas bahwa kedudukan sosialnya telah menjadi semakin 
buruk jika dibandingkan dengan kedudukan si kapitalis? Dan kecuali 
itu, ia sesungguhnya kehilangan jauh lebih banyak lagi. 

Selama harga gandum lebih tinggi dan upah-upah juga lebih tinggi, suatu 
penghematan dalam konsumsi roti cukuplah untuk memberikan padanya 
kesenangan-kesenangan lainnya. Tetapi seketika roti itu sangat murah, 
dan upah-upah karenanya sangat murah, ia nyaris bisa tidak menyimpan/ 
menghemat apapun atas roti ini untuk membeli barang-barang lain. 

Kaum buruh Inggris telah membuat kaum pedagang-bebas Inggris 
menyadari bahwa mereka bukan korban dari ilusi-ilusi atau kebohongan- 
kebohongan mereka; dan apabila, sekalipun demikian, kaum buruh 
berjuang bersama mereka terhadap kaum tuan-tanah, iytu adalash dengan 
maksud menghancurkan sisa-sisa terakhir feodalisme dan agar tersisa 
satu musuh saja untuk dihadapi. Kaum buruh tidak salah-perhitungan, 
karena kaum tuan-tanah, demi membalas-dendam terhadap para 
pengusaha manufaktur itu, telah berjuang bersama dengan kaum buruh 
untuk menggoalkan Undang-undang Sepuluh (Jam Kerja), yang oleh 
yang tersebut belakangan ini telah gagal dituntut selama tigapuluh tahun, 
dan yang disahkan seketika sesudah pencabutan Undang-undang 
Gandum. 

Ketika Dr. Bowring pada Kongres Para Ahli Ekonomi , 5 5 mengeluarkan 
sebuah daftar panjang dari sakunya untuk menunjukkan betapa banyak 
ternak, berapa banyak ham, daging, unggas dsb. telah diimport oleh 
Inggris, untuk dikonsumsi -sebagaimana ia tegaskan- oleh kaum buruh, 
sungguh malang sekali ia lupa mengatakan bahwa pada waktu itu kaum 
buruh Manchester dan kota-kota industri lainnya sedanhg mendapatkan 

55 Marx rnsrujuk pada KangrES Para Ahli Ekonomi yang disElEnggarakan di Brussals pada IG-18 SEptambar 
1848. Yang barikut ini, antara lain, adalah yang hadir dari Inggris: Dr. Bowring, M.P., Cnl. Thnmpsnn, Mr. 

Ewart, Mr. Brnwn, dan Jamas Wilsnn, Editor Ilia Economist. 



187 | KARL MARX 

diri mereka terlempar ke atas jalanan-jalanan oleh krisis yang sedang 
mulai. 

Sebagai hal azasi dalam ekonomi politik, angka-angka satu tahun saja 
tidak pernah dipakai sebagai dasar untuk merumuskan hukum-hukum 
umum. Orang mesti senantiasa mengambil kurun-waktu rata-rata dari 
enam hingga tujuh tahun -suatu kurun waktu yang dilalui industri mod¬ 
em untuk berbagai tahapan kemakmuran, kelebihan-produksi, stagnasi, 
krisis, dan lengkap menjalani daurnya yang tidak dapat dihindari. 

Jelaslah, apabila harga dari semua barang-dagangan jatuh -dan ini adalah 
akibat yang tidak terhindari dari perdagangan bebas- saya dapat membeli 
jauh lebih banyak untuk satu franc daripada sebelumnya. Dan uang ffanc- 
nya seorang buruh adalah sama baiknya seperti orang lain yang manapun. 
Karenanya, perdagangan bebas akan sangat menguntungkan bagi pekerja 
itu. Dalam hal ini hanya ada suatu perbedaan kecil, yaitu, bahwa si 
pekerja, sebelum menukarkan uang franc-nya dengan barang-barang 
dagangan lainnya, ia lebih dulu menukarkan kerjanya dengan si kapitalis. 
Jika dalam pertukaran ini ia selalu menerima franc tersebuit untuk kerja 
yang sama dan harga dari semua barang-dagangan jatuh, maka ia selalu 
menjadi yang diuntungkan oleh pertukaran seperti itu. Kesulitannya 
tidaklah terletak pada pembuktian bahwa, jika harga dari semua barang- 
dagangan jatuh, akan didapatkan lebih banyak barang-dagangan untuk 
(jumlah) uang yang sama itu. 

Para ahli ekonomi selalu berpegang pada harga kerja pada saat itu 
dipertukarkan dengan barang-barang dagangan lain. Mereka sama sekali 
mengabaikan saat di mana kerja melaksanakan pertukarannya sendiri 
dengan modal. 

Manakala lebih sedikit pengeluaran (pembiayaan) diperlukan untuk 
menggerakkan mesin yang memproduksi barang-barang dagangan, maka 
hal-hal yang diperlukan bagi pemeliharaan mesin ini, yang disebut buruh 
itu, akan juga lebih kecil ongkosnya. Jika semua barang-dagangan lebih 
murah, maka kerja, yang adalah juga barang-dagangan, akan jatuh pula 
harganya, dan, sebagaimana kemudian akan kita lihat, barang-dagangan 
ini, kerja, akan jatuh secara proporsional jauh lebih rendah daripada 



Kemiskinan Filsafat | 188 

barang-barang dagangan lainnya. Jika si buruh masih memancangkan 
kepercayaannya pada argumen-argumen para ahli ekonomi, ia akan 
mendapatkan bahwa (uang) franc itu telah lumer dalam sakunya, dan 
bahwa yang tersisa cuma lima sous. 

Mengenai hal itu para ahli ekonomi akan mengatakan: 

"Baiklah, kami mangakui bahwa pErsaingan di antara kaum buruh, yang jElas tidak surut dnEgan 
adanya pErdagangan bebas, akan SEgEra mEnyE-rasikan upah-upah dEngan rEndahnya harga- 
harga barang-barang dagangan.TEtapi, di lain pihak, rEndahnya harga-harga barang-barang 
dagangan akan meningkatkan kDnsumsi, dan ssmakin besarnya kDnsumsi akan mEtnErlukan 
pEningkatan praduksi, yang akan disusul dEngan labih bEsarnya parmintaan akan tEnaga, dan 
labih bssarnya pErmintaan akan tEnaga kErja akan disusul aleh suatu ksnaikan upah-upah. 1 ' 

Seluruh jalannya argumentasi berarti yang berikut ini: Perdagangan 
bebas meningkatkan tenaga-tenaga produktif. Jika industri terus 
bertumbuh, jika kekayaan, jika kekuatan produktif, jika -singkatnya- 
modal produktif meningkat, permintaan akan tenaga kerja, harga tenaga 
kerja, dan sebagai konsekuensinya tingkat upah-upah, naik juga. 

Kondisi paling menguntungkan bagi kaum buruh adalah pertumbuhan 
modal. Ini mesti diakui. Jika modal tetap saja (tidak bergerak/stasioner), 
maka industri tidak hanya tetap saja (tidak bergerak/stasioner) tetapi 
akan merosot, dan dalam kasus ini si buruh akan yang pertama menjadi 
korban. Ia akan menghadapi dinding sebelum si kapitalis. Dan dalam 
hal modal terus bertumbuh, dalam keadaan-keadaan yang kita katakan 
yang terbaik bagi si buruh, apakah yang menjadi nasibnya? Ia akan tetap 
menubruk dinding itu juga. Pertumbuhan modal produktif berarti 
akumulasi dan konsentrasi modal. Sentralisasi modal melibatkan suatu 
pembagian kerja yang lebih besar dan penggunaan mesin secara lebih 
luas.Lebih besarnya pembagian kerja terutama menghancurkan 
ketrampilan si pekerja; dan dengan menggantikan pekerjaan trampil ini 
dengan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh siapapun, maka akan 
ditingkatkanlah persaingan di antara kaum buruh. 

Persaingan ini menjadi semakin sengit karena pembagian kerja 
memungkinkan seorang pekerja tunggal melakukan pekerjaan tiga or- 
ang. Mesin menghasilkan hal serupa dalam skala jauh lebih 



189 | KARL MARX 

besar.Pertumbuhan modal produktif yang mjemaksa kaum kapitalis 
industril bekerja dengan alat-alat yang terus-menerus meningkat, 
menghancurkan para industrialis kecil dan menghempaskan mereka 
menjadi proletariat. Kemudian, jatuhnya tingkat bunga dalam proporsi 
berakumulasinya modal, para rentenir kecil yang tidak dapat lagi hidup 
dari dividen-dividen mereka, terpaksa memasuki industri dan dengan 
demikian membengkakkan jumlah kaum proletar. 

Demikianlah dengan bertum buhnya modal produktif, persaingan di 
antara kaum buruh bertumbuh dalam proporsi yang jauh lebih besar. 
Anugrah kerja berkurang untuk semua pihak dan beban kerja meningkat 
bagi sementara pihak. 

Pada tahun 1829 terdapat 1.088 pemintal kapas yang bekerja di 36 pabrik 
di Manchester. Pada tahun 1844 terdapat lebih dari 448 pabrik dan 
mereka mengerjakan 53.353 kumparan (buluh/gelondong) lebih banyak 
daripada yang dikerjakan 1.088 pemintal di tahun 1829. Jika pekerja 
manual telah meningkat dalam proporsi yang sama seperti tenaga 
produktif itu, maka jumlah pemintal mestinya telah mencapai angka 
1.848 orang; kemajuan permesinan telah -oleh karenanya- merampas 
1.100 pekerja dari pekerjaan. 

Kita mengetahui sebelumnya jawaban para ahli ekonomi. Orang-orang 
yang dengan demikian terampas pekerjaan, demikian mereka berkata, 
akan mendapatkan jenis-jenis pekerjaan lainnya. Dr. Bowring 
mereproduksi argumen ini pada Kongres Para Ahli Ekonomi, tetapi ia 
juga mengemukakan penolakannya sendiri. 

Paada tahun 1835 Dr. Bowring berpidato di Pjarlemen mengenai 50.000 
penenun tangan kota London yang untuk waktu yang lama sekali 
menderita kelaparan karena tidak mendapatkan pekerjaan jenis baru yang 
diiming-imingkan para pedagang-bebas dari kejauhan. 

Akan kita berikan di sini bagian-bagian pidato Dr. Bowring yang pal¬ 
ing mencolok: 56 

"KECEmasan para panEnun ini... adalah suatu knndisi yang tidak tErelakkan dari janis pakarjaan 
yang dapat dEngan mudah dikuasai - dan tErus-manErus disElangi dan digantikan nlEh cara-cara 




191 | KARL MARX 

digantikan oleh alat-alat produksi yang lebih murah. Ia berlagak melihat 
dalam kerja yang dibicarakan itu suatu jenis kerja yang sepenuhnya 
merupakan pengecualian, dan dalam mesin yang telah menggusur para 
penenun itu sebuah mesin yang sama luar-biasanya. Ia lupa bahwa tidak 
ada jenis kerja manual yang pada setiap saat dapat mengalami nasib 
yang sama dari para penenun tangan. 

"SESungguhnya, mEnjadi tujuan dan kECEndErungan yang tErus-mEnErus SEtiap pErbaikan dalam 
pErmEsinan untuk sama SEkali mEnggantikan karja manusia, atau untukmEngurangi angkasnya 
dEngan mEnggantikan kErja kaam prina dEngan karja kaam wanita dan anak-anak; ataa dari para 
takang tErlatih dEngan kErja pEkErja biasa. Di kabanyakan pabrik katan tEnaga air ataa pEnganyam, 
pEmintalan SElarahnya dikErjakan alsh kaam wanita dari asia Enambalas tahan kE atas. Akibat 
pEnggantian kalEdai biasa dEngan keledai yang bErgErak-SEndiri adalah antak mElEpaskan bagian 
bEsar pEmintal pria dan nntnkmEmpErtahankan ramaja dan anak-anak." 

Kata-kata dari pedagang-bebas yang paling bersemangat, Dr. Ure ini, 
adalah untuk melengkapi pengakuan-pengakuan Dr. Bowring. Dr. 
Bowring berbicara tentang kebatilan-kebatilan individual tertentu, dan, 
bersamaan dengan itu, mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan individual 
ini menghancurkan kelas-kelas secara menyeluruh; ia berbicara tentang 
penderitaan temporer selama periode peralihan, dan justru pada saat 
berbicara mengenai itui, ia tidak mengingkari bahwa kejahatan-kejahatan 
temporer ini bagi mayoritas berarti peralihan dari kehidupan pada 
kematian, dan bagi selebihnya orang berarti suatu peralihan dari keadaan 
yang lebih baik pada keadaan yang paling buruk. Jika ia menyatakan, 
selanjutnya, bahwa penderitaan kaum buruh ini tidak terpisahkan dari 
kemajuan industri, dan memang perlu bagi kemakmuran nasion, maka 
ia dengan seenaknya saja mengatakan bahwa kemakmuran kelas buryuis 
mempersyaratkan penderitaan kelas pekerja. 

Segala hiburan yang ditawarkan Dr. Bowring pada kaum buruh yang 
mampus, dan sesungguhnyalah, seluruh doktrin mengenai kompensasi 
yang dikemukakan oleh para pedagang-bebas, adalah sebagai berikut: 

Kalian, beribu-ribu kaum buruh yang sedang mampus, janganlah 
berputus-asa! Kalian dapat mati dengan hati-nurani yang bersih. Kelas 
kalian tidak akan mampus. Ia akan selalu berjumlah cukup banyak bagi 




Kemiskinan Filsafat | 192 

kelas kapitalis untuk mencincang-cincangnya tanpa kemungkinan 
membasminya sampai habis. Kecuali itu, bagaimana modal dapat 
diterapkan secara menghasilkan jika ia tidak selalu menjaga 
pemeliharaan bahan yang dapat dieksploitasinya itu, yaitu kaum buruh, 
untuk mengeksploitasinya berulang kali? 

Tetapi, kecuali itu, mengapa mengedepankan sebagai masalah yang 
masih haras dipecahkan: Pengarah apakah yang dihadapi penerimaan 
perdagangan bebas itu atas kondisi kelas pekerja? Semua undang-undang 
yang diramuskan oleh para ahli ekonomi politik dari Quesnay hingga 
Ricardo telah didasarkan atas hipostesis bahwa belenggu-belenggu yang 
masih mengganggu kebebasan perdagangan telah menghilang. Undang- 
undang ini telah dipertegas/dikonfirmasi secara proporsional dengan 
penerimaan perdagangan bebas. Yang pertama dari undang-undang ini 
yalah bahwa persaingan menurankan harga setiap barang-dagangan ke 
ongkos produksi minimum.Dengan demikian maka upah-upah mini¬ 
mum adalah harga wajar dari kerja. Dan apakah upah-upah minimum 
itu? Yalah sebesar yang diperlukan bagi produksi barang-barang yang 
tidak bisa tidak ada bagi pemeliharaan kaum buruh, demi 
menempatkannya dalam suatu posisi untuk mempertahankan dirinya 
sendiri, betapapun buraknya, dan untuk mengembang-biakkan dirinya 
/jenisnya, betapapun terbatasnya. 

Tetapi jangan membayangkan bahwa pekerja itu hanya menerima upah 
minimum ini, dan lebih-lebih lagi, bahwa ia selalu menerimanya. 

Tidak, menurat hukum ini, kelas pekerja kadang-kadang akan lebih 
mujur. Ia kadang-kala akan menerima sedikit di atas minimum itu, tetapi 
surplus ini hanya sekedar menutup defisit yang diterimanya di bawah 
minimum itu pada masa kemacetan industrial. Ini berarti, bahwa selama 
suatu waktu tertentu yang berlangsung secara berkala, di dalam daur 
yang dilalui industri sambil mengalami perabahan-perabahan dalam 
kesejahteraan, kelebihan produksi, stagnasi dan krisis, dengan 
memperhitungkan segala yang telah didapatkan oleh kelas pekjerja di 
atas dan di bawah kebutuhan-kebutuhan, kita akan melihat bahwa, dalam 
keselurahannya ia tidak akan menerima lebih atau kurang daripada yang 
minimum itu: yaitu, kelas pekerja bertahan diri sebagai suatu kelas 



103 | KARL MARX 

setelah menderitakan berapa saja kesengsaraan dan kemalangan, dan 
setelah meninggalkan banyak mayat di atas medan perang industrial. 
Lalu apa? Kelas itu masih tetap eksis; bahkan lebih dari itu: ia telah 
meningkat jumlahnya. 

Tetapi ini belum semuanya. Kemajuan industri menciptakan keperluan- 
keperluan hidup yang lebih murah. Demikianlah minuman-minuman 
keras telah menggantikan bir, katun menggantikan wol dan lenan, dan 
kentang menggantikan roti. 

Demikianlah, dengan terns menerus ditemukannya cara-cara untuk 
memelihara kerja dengan makanan yang lebih murah dan menyedihkan, 
minimumnya upah-upah terns menerus berkurang. Jika upah-upah ini 
dimulai dengan membuat manusia bekerja untuk hidup, itu berakhir 
dengan membuatnya menjalani kehidupan sebuah mesin. Keberadaannya 
tidak mempunyai nilai telah daripada nilai sebuah tenaga produksi yang 
sederhana, dan si kapitalis memperlakukannya bersesuaian dengan itu. 

Hukum kerja barang-dagangan ini, hukum upah-upah minimum, akan 
terus diperkuat dalam proporsi sebagaimana perkiraan kaum ahli 
ekonomi, perdagangan bebas, menjadi suatu kenyataan aktual. 
Demikianlah, dari dua hal itu: atau kita mesti menolak semua ekonomi 
politik yang didasarkan atas asumsi perdagangan bebas, atau kita mesti 
mengakui bahwa di bawah perdagangan bebas ini, seluruh keparahan 
hukum-hukum ekonomi akan jatuh ke atas bahu kaum pekerja. 

Sebagai kesimpulan, apakah perdagangan bebas itu di bawah kondisi- 
kondisi masyarakat sekarang? Ia adalah kebebasan modal. Manakala 
penghalang-penghalang nasional yang masih membatasi kemajuan 
modal itu telah ditumbangkan, maka itu cuma berarti telah diberikan 
kebebasan penuh untuk beraksi. Selama hubungan kerja upahan dan 
modal dibiarkan eksis, tidaklah penting mengenai betapa 
menguntungkan kondisi-kondisi pertukaran barang-barang dagangan 
berlangsung, selalu akan ada suatu kelas yang akan mengeksploitasi dan 
suatu kelas yang akan dieksploitasi. Sungguh sulit dimengerti klaim 
para pedagang-bebas yang membayangkan bahwa semakin 
menguntungkannya penerapan modal akan menghapuskan antagonisme 



Kemiskinan Filsafat | 194 

di antara para kapitalis industrial dan buruh upahan. Sebalikanya, satu- 
satunya hasil yalah bahwa antagonisme dari kedua kelas ini akan 
menonjol dengan semakin jelasnya. 

Marilah kita untuk sesaat lamanya berasumsi bahwa tidak ada lagi 
Undang-undang Gandum atau bea-bea masuk lokal atau nasional; 
kenyataannya bahwa semua keadaan aksidental yang dewasa ini 
dipandang oleh kaum buruh sebagai penyebab keadaannya yang 
menyedihkan itu telah sepenuhnya lenyap, dan anda akan menyingirkan 
begitu banyak tirai yang telah menyembunyikan musuh-sesungguhnya 
dari penglihatan anda. 

Ia akan melihat bahwa menjadi bebasnya modal tidak akan lebih 
mengurangi kenyataan dirinya sebagai budak daripada dari modal yang 
diganggu habis oleh bea-bea masuk. 

Tuan-tuan! Jangan biarkan diri kalian dikecohkan oleh kata abstrak 
kebebasan it. Kebebasan siapa? Itubukan kebebasan dari seorang individu 
dalam hubungannya dengan individu lainnya, tetapi adalah kebebasan 
modal untuk menggencet kaum buruh. 

Buiat apa menghasratkan diperkenankannya persaingan bebas dengan 
ide kebebasan ini, ketika kebebasan hanyalah produk dari suatu keadaan 
yang didasarkan pada persaingan bebas? 

Kita telah menunjukkan jenis apakah yang telah diperoleh persaudaraan 
perdagangan bebas di antrara berbagai kelas dari nasion yang satu dan 
sama itu. Persaudaraan yang akan ditegakkan oleh perdagangan bebas 
antara bangsa-bangsa di atas bumi ini akan nyaris lebih bersaudara. 
Menyebutkan eksploitasi kosmopolitan sebagai persaudaraan universal 
adalah suatu gagasan yang hanya mungkin dilahirkan dalam benak kelas 
burjuasi. Semua gejala destruktuf yang ditimbilkan oleh persaingan tanpa 
batas di suatu negeri telah direproduksi dalam proporsi-proporsi yang 
lebih meraksasa di pasar dunia. Kita tidak perlu membahas lebih lanjut 
mengenai sofisme perdagangan bebas perihal ini, yang nilainya Cuma 
sederajat argumen-argumen para pemenang-hadiah kita: tuan-tuan Hope, 
Morse dan Greg. 



195 | KARL MARX 

Misalnya, kita diberitah bahwa perdagangan bebas akan mencipytakan 
suatu pembagian kerja internasional, dan dengan begitu memberikan 
produksi pada setiap negeri yang paling selaras dengan kelebihan- 
kelebihan alamnya 

Mungkin kalian percaya, tuan-tuan, bahwa produksi kopi dan gula adalah 
takdir alami dari Hindia Barat. 

Dua abad yang lalu, alam yang tidak merepotkan dirinya dengan 
perdagangan, tidak menanamkan tebu ataupun pohon-pohon kopi di sana. 

Dan mungkin saja bahwa dalam waktu kurang dari setengah abad anda 
tidak akan menemui di sana kopi maupun gula, karean Hindia Timur, 
dengan cara produksi yang lebih murah, telah berhasil melawan yang 
dianggap takdir alami dari Hindia Barat. Dan Hindia Barat dengan 
kekayaan alamnya, sudah menrupakan suatu beban berat bagi Inggris 
seperti para penenum Dacca, yang juga ditakdirkan sejak awal zaman 
bertenun dengan tangan. 

Satu hal yang jangan sampai dilupakan, yaitu, bahwa dengan menjadinya 
segala sesuatu suatu monopoli, dewasa ini terdapat juga beberapa cabang 
industri yang mendominasi semua industri lainnya, dan menjamin pada 
bangsa yang paling berhasil membudidayakannya, kekuasaan atas pasar 
dunia. D3emikianlah dalam perdagangan internasional hanya kapas yang 
memiliki arti penting komersial yang jauh lebih besar daripada semua 
bahan mentah lainnya yang digunakan dalam manufaktur pakaian. 
Sungguh ganjil melihat para pedagang-bebas memberi penekanan pada 
beberapa pengistimewaan di setiap cabang industri, melemparkan itu 
ke dalam perimbangan terhadap produk-produk yang dipakai dalam 
konsumsi seharian dan yang diproduksi secara paling murah di negeri - 
negeri di mana manufaktur telah berkembang paling maju. 

Jika kaum pedagang-bebas tidak dapat mengerti bagaimana satu nasion 
dapat bertumbuh kaya sekali dengan merugikan nasion lain, kita tidak 
usah mengherankannya, karena tuan-tuan yang sama ini pula yang juga 
menolak untuk memahami bagaimana di dalam satu negeri satu kelas 
dapat memperkaya dirinya sendiri dengan merugikan kelas lainnya. 



Kemiskinan Filsafat | IBB 

Jangan berkhayal, tuan-tuan, bahwa dalam mengkritik perdagangan bebas 
kita sekurang-kurangnya beriktikad untuk membela sistem perlindungan/ 
proteksi. 

Orang boelh-boleh saja menyatakan dirinya sebagai musuh rezim 
konstitusional tanpa menmyatakan dirinya seorang sahabat dari rezim 
lama. 

Lagi pula, sistem proteksionis tidak lain dan tidak bukan hanyalah satu 
cara untuk menegakkan industri skala besar di suatu negeri tertentu, 
yaitu, membuatnya bergantung pada pasar dunia, dan dari saat 
ditegakkannya ketergantungan pada pasar dunia itu, sudah ada kurang- 
lebih suatu ketergantungan pada perdagangan bebas. Di samping itu, 
sistem proteksionis membantu pengembangan persaingan bebas di dalam 
suatu negeri. Karena itu kita melihat bahwa di negeri-negeri di mana 
kaum burjuasi mulai membuat dirinya dirasakan sebagai suatu kelas, di 
Jerman misalnya, ia nelakukan usaha-usaha kuat untuk memperoleh bea- 
bea masuk protektif. Ini dipakai oleh burjuasi sebagai senjata-senjata 
melawan feodalisme dan pemerintahan absolut, sebagai alat untuk 
mengonsentrasikan kekuatan-kekuatannya sendiri dan bagi realisasi 
perdangan bebas di dalam negeri itu pula. 

Tetapi, pada umumnya, sistem protekstif zaman sekarang adalah bersifat 
konservatif, sedangkan sistem perdagangan bebas adalah destruktuf. Ia 
membongkar nasionalitas-nasionalitas lama dan mendorong 
antagonisme dari proletariat dan burjuasi pada titik paling ekstrem. 
Singkat kata, sistem perdagangan bebas mempercepat revolusi sosial. 

Adalah dalam pengertian revolusioner ini saja, tuan-tuan, saya 
menyatakan persetujuan saya mengenai perdagangan bebas. 



